HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong (1920-1980) 


Jakob Oetama 


NOVEMBER 


2012 


AMANAT 


HATI 


NURANI 


KOMPAS 


RAKYAT 


TERBIT 32 HAL, 
OMOR 149 
Online: wwwkompascom 


E-mail: kompas@kompascom 
Telepon: Redaksi (021) 5947710 
Iklan (021) 58679909 


Sirkulasi (02) 5: 


679599 


Rp 78000, 
Rp 3500, 


Harga lang: 
Harga eceran 


Sampel Diambil Tanpa 
Memindahkan Jenazah 


RAMALLAH, SELASA 
menyelimuti proses pen 
ulah, Tepi Barat 
Palestina menyeb takam 1m 
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) itu "kebutuh 
nyakitkan", Namun, penggalian tetap dilakukan demi ke- 


Suasana hening, sedih, dan haru 
kembali makam Yasser Arafat di 
Selasa (27/1) subu 


ahli forensik internasional dari Swiss, Rusia, dan Per 
tuan rumah Palestina. Pejabat Otoritas Palestina di Tepi Bar 
yang hadir pun dibatasi. Proses penggalian tertutup bu 

Seorang pejabat Palest 


uwalnya mengatakan, sebagian jasad 
Arafat dipindahkan ke sebuah masjid di dekat makam untuk 
diambil sampelnya, Namun, Menteri Kesehatan Palestina Hani 
mpel diambil langsung di makam tanpa 
Ihkan jasad Arafat ke lokasi lain, 

satu dokter dari Palestina yang diizinkan menyentuh 
langsung dan mengambil sampel dari bagian tulang Arafat dengan 
pengawasan para ahli forensik tersebut, Setelah pengambilan 
sampel selesai, makam pun ditutup kembali 

Sampel itu kemudian akan dibawa ke negara asal setiap 
untuk diteliti jan zat beracun seperti 


ing 
ditemukan pada barang-barang pri 


Dr Abdullah Bashir, salah satu 
anggota tim penyelidik dari Pales- 
tina, mengatakan, dibutuhkan wak- 
tw paling cepat tiga bulan untuk 
mengetahui hasiln 


Beragam reaksi 
Penggalian kembali makam Ara: 
fat, tokoh yang sangat dihormati di 
"Agama kami melarang penggali: 
m. Ini suma sekali 
ski agama mengizin: 
« kasus ter 
es, pegawai 


ntah Palestin 
Ramallah, mendukung penj 
itu agar kebenaran terungkap, 

Arafat wafat di rumah sakit militer P 


cy di pinggiran Paris, 


Unjuk rasa kelompok penentang Presid 
karenu kelompok Ikhwanul Muslimin dikaba 


n Mesir Muham 


an akan 


pad Muri yang menolak dekrit presiden masih be 
engsel unjuk rasa tandingan, Berita di halaman 8 


Solusi Banjir Tersandera Aturan 


DKI Menghentikan Proyek Pemeliharaan Sungai 


ncis, 1 November lah mendadak jatuh sakit karena JAKARTA, KOMPAS Banjir di Jakarta akibat LA. Swa MK Kw aa oa 
Kelinan d 
—a tersumbatnya sungai di sejumlah wilayah tidak bisa KONTRAK TAHUN JAMAK 
rak itu hanya menyebutkan dia meninggal karena sir diatasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Na KN SARI “etertuan Kesatan Tahan Jumak Pasal BAG 
istri Arafat, Suha, dan putrinya, Zawra, untuk menyingi akhir tahun 2012. Kondisi ini terjadi karena merupakan Aan GISKSANA” (2) Kegiatan ahun Jamak harus mementhi kriteria 
SA ra . T POP DKE AMA PAT MDA an TT NS na Pe At ajan atu 
Neran an Ai 08: 3 A seperti Lara warga Pemprov DKI tersandera Peraturan Menteri Dalam Sant Lain kesatuan untuk menghalan 2toupa ang memerulan 
aka aya, mineelan yan Arak mani uga Jaa yeweri'acal Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae an Un thun 3 Waktu penyelesaian lebih darl 12 (dua belas) bulan, 
nliaksah Negeri soal Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah KE TATAP Da Ya ng pada 
evakina" itu bertolak dari hasil pemeriksaan abortortum | yang terkait pelaksanaan proyek tahun jamak, Spa aa Ga ae pe Ka 
Institut Fisika Radiasi di Universitas Lausanne, Swiss. Petugi penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di 
laboratorium menemukan jejak isotop polonium-210 yang sangg Sesuai aturan itu, paui Tumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa 
beracun relekat pada baranebarangpribodi Arafat epori baju, | Dinas” Pekeraan 0 tahan ” (Penata agan Iban jak berduaan D8 Pelan 
Ma an at bar Tn dab de nan ter daa | Uaranpemproe Bengngnwan kesan hun jamak berderanata pes 
Kemor ntt ba pan Dp yag Bangka da 
Tetontunyang de ariana pernak demaan aa kaata "pat AT as en nia 
untuk membunah bas an matemata Tania" Aorandon taadi Bana yati ne Aa ek naa pjk aan Apa dan 
Litvinenko, dl London, Inggris, pada 2006: Kini para ahli pengantian Gubernur nyumbat sungai bisa r Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada tahun pertama 
apakah Arafat meninggal dengan cara serupa. DKI Jakarta. Padahal, memicu banjir. Gi “ rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. 
n pihak meragukan apakah penggalian pada saat yang samu bernur tidak perlu (5) Nota kesepakatan bersama memuat nama kegiatan, jangka waktu 
kembali makam Arafat akan me penyelidikan, Isotop curah hujan di wila: menunggu Pelaksanaan kegiatan, jumlah anggaran, alokasi anggaran per tahun, 
. , ae : Dania bali pepatah La Tai Pnb Har loe 
polonium-210 meluruh dalam waktu singkat sehingga dikha- yah hulu meningkat, Bahki baru dari pemerintah pusat atau Goyaaa 96 
Penny Agan yoaa 
Sedan jaya cah Sangat kei Tatan Bogo 
@emameasjcay | Djan bulan November melam”  (Benambung ke al ISKO47) Gan Dan Tove RA Mt reel Dn Mpu Pe PM Mnyanuman 
www.kompas.com PENDIDIKAN DI PERBATASAN EMALSUAN VONIS 
KOMPAS Kan ran Sebelum Mati, Saya Ingin Lihat Indonesia...” | Komisi Yudisial 
SAB 0021-2567 6 Ardin James (10) asli tetap tidak bia berbahasa met mereka sudah lupa Selidiki Dugaan S 
3 Kadin da Ai en pSelidiki Dugaan Suap 
3. KoNneekompas.co Indonesia. Kedua berbahasa Indonesia. mereka nah dipergunakar ' 
x Bt para Ku Ka JAKARTA, KOMPAS — Koe majelis hakim yang mengurangi 
Aan oma 'akek-neneknya presidennya. Meski demikian, yang tinggal | dugaan suap yangg asal Nigeria, Hillary Chimezie, 
mubatatorfonsen | serbatanstmtern | Indonesia tulen. Ia pun Ga am dia Mindman tuna” | Ivan pen kem kas 


HAL 


@ Presiden Ingatkan Anggota Kabinet 


2 aan Serasa 


ss si Ii 
2 z 


SMART L 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


berstatus warga negara 


Indonesia. Namun, Ardin 
tak bisa berbahasa 
Indonesia. Sehari-hari ia 


berbahasa Tagalog. 


Oleh TRY HARIJONO 


ukan hanya Ardin yang 
Psi Patuha ribu 
ang Indone 


Indonesia 
"ed.white,” kata Jeery Suku- 
rama (27), WNI yang tinggal di 
Lacnsasi Gumasa Glan, Provinsi 
Sarangani, Pulau Mindanuo Fi- 
lipina, Ta sedikit bisa berbahasa 
Indonesia, tetapi kebingungan 
ketika disebut bendera 
ma merah putih. 1 
lebih fasih berbahasa lokal F 
lipina, Bisaya dan Tagalog ya 
ampuran Inggris 
WNI lainnya sama sekali ti- 
dak bisa berbahasa Indonesi: 
aupun ada orang tua ber: 


berasal dari pulau-pulau di se 
kitar Kepi Sangihe da 

Talaud, Sulawesi Utara, Aktivi- 
tas nelayan yang berkembang 


gian nelaya 
danao, 
Warga berikutnya yang da- 
ndanao tahun 
umnya mer 
ruh perkebunan nanas da 
ruh pemetik kelapa. Aktivitas ini 
terus berjalan dan berkembang 


itu tinggal di Mis 


adi bi 
bu- 


(Bersambung ko hal 15 kol 13) 


pidana kasus narkotika Fl 
Gunawan, pemilik pabrik ekstasi 
asul Surabaya, KY pun segera 
memeriksa majelis hakim yang 
uni kasus tersebut 

im itu dipimpin 
Agung Imron Anwa 
pensiunan TNI berpangkat bri 
#adir jenderal yang juga Ketua 
Kamar Militer di Mahkamah 
Agung. Dua hakim anggota yang 
menangani kasus itu adalah Ach- 
mad Y dan Nyak Pha. K 
tiganya menganulir vonis mati 
terhadap Hanky Gu 
jadi 18 tahun penjara. 
Imron pula yang memimpin 


gi karena diduga mengendalikan 
n narkotika dari da: 
rakatan di 
mbangan, Cilacap, 
Dalam perkara itu 
tota terdiri dari Timur 
Suwardi, Namun 
pengganti kedua perka: 
ap Dwi Tomo, 
"Kami mencurigai ada sesu: 
di balik pengura 
itu, Sebab, semestinya pe 
an kembali (PK) hanya m 
menolak permohonan 


(Bersambung ko hal 15 Kol 4:7) 


ce towawe 


Pr KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Presiden Ingatkan 
Anggota Kabinet 


Ada Masalah di Pemerintahan yang Tak Terkelola 


PKBIB Terima Permintaan 
Maaf Partai Demokrat 


Sekretaris Jenderal Partai 
daulatan Bangsa Indonesia Baru 
(KBIB) Iraron Rosyadi Hamid 
menyatakan, pihaknya atas na- 
map: rambut gembira 
pernyataan Ketua Umum Par 
Demokrat Anas Urbaningrum 
yang mi maaf atas 
ima partainya terhadap pernya 


JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang Basi tiga dugaan koni 
Yudhoyono menghargai inisiatif anggota kabinet Pada 
yang membawa kebaikan. Namun, ia mengingat! “estigasi. . 
inisiatif tersebut jangan sampai membuat anggota 


disimpulkan apakah lapo 
memenuhi syarat untuk ditin: 


tuan politisi Partai Demokrat, kabinet justru lupa dengan tugas pokok yang Gaklanjuti atau tidak,” kata Ketua 
Sutan Bathoegana, yang dinilai BA KPK Abraham Samad, 

nealrok knp Ingena menjadi jawabnya. 

Wahid dan keluar Patut didukung 
serta pendukung, pengagum, "Jangan ng sudah "Terkait laporan Dipo ke KPK 
dan pewaris pemikiran almar- menjadi tuju RKP (ren r mengenai dugaan adanya kong 
hum. Meski menyampaikan per- cana ker erintah), du kalikong anggaran tiga kemen: 
nyataan dalam kapasitas pribudi, program aksi lainnya diabaikan. terian, pengamat politik 
Sutan tidak bisa dilepaskan di udian, Saudura melakukar kultas Ilmu Sosial dan IL 


Saudara melakukan 


Partai Demokrat, maka du yang dipikirnya sendiri 
lu memint bagus tetapi menggangu kesc- — sesuatu yang dipikirnya 


dalam pernyataan yang dikirim- luruhan pencap $ dan le Hah secara hukum, Langkah Dipo 
kan kepada komunitas Ansor, Tn sasaran Saya ingatkan itu” ujar) Sendiri bagus, tetapi) didukung kare 
sebagaimana dikutip Imron Yudhoyono saat membuka si- mengganggu baik momberuihikan pomneri 
yang dihubungi di Malang Jawa | dangkabinctparipurnadi Kantor Keseluruhan pencapaian an dari dugaan penyimpangan 
Timur, Selasa (271). Imron | Direktur Utama PT Merpati Nu Presiden, Selasa (27/1), nggaran yang bisa merusak 
njelaskan, belum ada pernya- | Kehormatan DPR di Gedung DPR, urut Presiden, berdasar- tugas dan sasaran. Saya program pembangunan, 


tara Airlines Rudy Setyopurnomo n 
arta, Selasa (27/10), Rudy memberikan keterangan terkait dugaan 


n maaf langsung dari Sutan. | pemerasan anggota DPR terhadap badan usaha milik negara ida tugas ingatkan itu. Menurut dia, Presiden sudah 
ory mengetahui penyimpangan di 
Susilo Bambang Yudhoyono 9 
Ha PA PE, nggtota kabinet beberapa kementerian, tetapi 
Empat Karyawan | bucaaN PeEmeRas yang abai itu malah melakukan ingin membuktikanny 


PT Chevron Bebas & 4 5 tu yang baru, hukum, "Presiden Su 
ena | Dirut Merpati Bersikukuh Mayang bang Yudhoyono Ingin ber 


d wwasan ki 


an Agan pati untuk minta businessplan ke | kerja pemerintah tahun 2012, Data itu terkait dug menembak,” katanya, 
Negeri Selatan, rektur Utama PT Merpati Nu- 1500, Saat melih n wars Rudy. Namun, Rudy menyatakan, | dan hal-hal terkait N kong pejabat ko Secara terpisah, pengamat hu- 
(27/W, memutuskan me | santi lines Rudy Setyopur-  tawan, Rudy menempelkan te-  Sumaryoto menagih jatah terkait | Undang: n anggota DPR kum tata negara, Andi Trman 


permohonan praperadilan y 
diajukan empat karyawan PT | 


omo bersikukuh tent lunjuk ke mulut modal negara yang | siden Ta 
a permintaan jatah oleh ang- berjalan menuju mobil Toyota diterima PT Merpati, Rudy | Untuk peringa 


akali APBN, putra Sidin, mengungkapkan, la 
it inisiatif anggota ku- poran Dipo itu sepengetahuan 


n terus penyei 


CPL Ke wan PT CPI | yota Dewan Perwakilan Rakyat Kijang B mengaku dua kali bertemu Su- | paikannya, Presiden tidak me- ya, Presiden memberikan Presiden, Langkah itu menun- 
jer Ling- | ke perusahaannya. Rabu 8/11) — bawanya per maryoto, Sumaryoto mengaku | nyebut nama. Beberapa minggu - salah dalam pe- 

Light North | ini, Badan Kehormatan DPR jawab pertanyaan puluhan war- sekali bertem terakhir, Menteri Badan Us ta merintahan yang tidak bisa di- 

(SIN) dan Sumatera Light an mengonfrontasi Rudy de- Tawan yang mengeru Achsanul Gosasi, anggota Ko- | Milik Negara BUMN) Di SeLRKP, bu mengganti kelola sehingga harus dilaporkan 


misi XI dari Fraksi Partai De- | Iskan dan Sekretaris Kabinet Di 


South (SLS) Endah Rumbiyanti, | nygan Sumaryoto, anggota Komisi 
Team Leader SLN Kabupaten — | XT DPR dari Fraksi Partai De- Rudy tidak menarik ke-  mokrat, menegaskan, obrolan | po Alam memancing kontroversi 
Duri Provinsi Riau Widodo, T okrasi Indonesia Perjuangan, terangannya di BK DPR pada 20 antara sejumlah anggota Komisi | di media dengan langkah mereka 
Leader SLS Migas Kukuh, Rencana mengonfrontasi Ru- November lalu, XI dan direksi PT Merpati pada 1 | masing-masing, itu adalah siste 


u yang pokok yang telah — ke penegak hukum. Padahal, Pre: 
n RKP ataupun — siden punya hak prerogatif untuk 
mengganti menteri-menteri yang 

dianggap berkinerja buruk. 


neral Manager SLS Ope- | dy den Rudy berbeda de- Oktober 2012 terkait business | Dahlan menyampaikan sejum- — jalanka “Ibarat rumah tangga gaduh 
n Bachtiar Abdul Fatah, kan Ketua BK DPR M P gun penjelasan sejumlah ang- plan PT Merpati, Ti pers | ta inisi ota DPR yang di Menurut Yudhoyon itu seperti orangtua yang me 
diajukan karena | seusai memimpin gota DPR yang diperiksa BK duga memeras direksi BUMN, net wajib me laporkan anaknya sendiri ke po- 

mere nilai penetapan me- | mendengarkan penjelasan Rudy, DPR. Untuk itu, BK DPR akan Wakil Ketua Komisi XI DPR | Menteri yang membawahi ratus- — mua program kerja, rencan lisi karena masih saja bandel 


reku sebagai tersangka dalam — | kemarin di Jakarta. Padu 20 No- — mulai mengonfrontasi keduanya — Zulkicflimansyah juga me an perusahaan milik negara itu — ja, APBN, kebijakan, ataupun in- meski sudah ditegur berulang ka- 
kasus dugaan korupsi bioreme- | vember, Rudy juga telah mem- untuk memperoleh kebenaran. kan, tidak uda pemerasa beberapa kali bertemu Badan struksi lisan dan tertulis duri Ni, Itu tidak keliru, tetapi me: 
diasi yang disusul dengan p ngan di BK DPR. Kepada BK DPR, menurut pertemuan 1 Oktober, 1 hormatan DPR untuk menjelas- — siden, munjukkan ada masalah dal 


nahanan mereka tida am mem- — Prakosa, Su 
ar hukum, (FAJ/9 ci y keluar dari ga kali ber 


aryoto mengaku ti- — harap, kasus ini cepat diselesai- | kan lapor 
emu direksi PT Mer- kan. (NWO) Adapun Dipo beberap: 


ay Sementara itu, terkait lapor: 
iktu Dipo, KPK masih menginvest 


pengelola: 
katanya, (ATOAVIY/IAM) 


Beat » Koleksi 


JAN-APRIL 20 f 7 P1 


cuma macic u0 ae Wa Keno 

maa Ban S0 PMUKET BEMLTAFUL I-a0 
CMIMA MAMLSNT 410 Pa ar Ne bo 
Pa 


- ama most 220 
Ta Pe Ae sepneen 000, 
Unope CompLaTe y90 


em. Euro Dianey! Dee, 
AUSSIE WONDERFUL 9-110 
Te Ma age 
Cmima MadIc 70 


bera Ku Baron tengates, YT9 
Bara Pai Me DD Ag 10 
JAPAN ExONESI, 

MANLANT/ POPULAN" 5-00 


MARVELOUS ayo Kamaguye Resa Ona, 
bureres". 4099 


TURKEY 100 
Plus PRINCESS ISLANO 12120 MOKLILOT NN iL beviranan ara ne 


HONGKONG/ SHENZNEN, KOREA JEJU TO 4 
MACAU 6-00 Ri mang, Nan ia, 1 
Sat Adera Bevil Kentang Jan 232 
nyeood Dianey Pa PE Ma 0 Je RTA 
WinTen HARDIN 700 5 
Banguon patrava, pwunet,  Pietiittnnasaaa PU.:1 


SPLEMOo TuNKEY DUBAI 120 | 20/,Plus SINGAPORE 7-100/ KAN 


Ao | ka 


VIETNAM CAMBODIA 8-91 


CALFORNIA ADVENTURE 100 


un Dengan Berbag 
KOREA POPULAR yun Dengan Berb: 
plus SINGAPORE 7-00 


cerniche 


s MOBILE 
angka Ri Adit 


AIR TICKET PROMO! 


Ma AA 3MATAHARI 


(na sat DEPARTMENT STORE » 


Ha kaan 200 4713 
An MN 1 Kalibata 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


3 


Hendro Jenguk Miranda dan Hartati 


| Penanggulangan Ki 


| Menteri Kes 


d 
juta kuru 
lan, Vonis lebih rin 
tuta 


jaksa lima tahun penjara. 
age- 


va Majelis Hakim P 
Napitupulu, di Pengadi 
Pidana Korupsi 
Selasa (2771), me 
tam tidak terbukti ber 


sah dan mey 


waan subsider, 


dakw: 


1g Pemberantasan Ti 
ia Korupsi sebaga 
lah diubah dengan Undi 
dang No 20 Tahun 


Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI (Pura) 
Abdullah Mahmud Hendropriyono mendatangi Gedung Komisi 
Pembera lasa (27/1, 
Hendropriyono d: k dua tahanan 
kasus korupsi di Rumah Tahanan KPK, yakni Miranda Goeltom dan 
Hartati Murdi 


DPR-KPK 
KPK Menyesalkan 
Tindakan Mantan Pen 


JAKARTA, KOMPAS — Ko: 
misi Pemberantasan” Korupsi 
menyesalkan tindakan man 
penyidiknya yang mengungka 


ada di KPK," ka 
Bambang jus 


kan keluhan soal cara kerja di pertemus n pe 
lembaga ini kepada Dewan — nyidik dan Komisi III DPR yang 
Perwakilan Rakyat. lebih banyak beryun: 
pengakuan jing dar enceritakan ke- 
tang jadian yang sebenarn 

dinilai hanya bergunjing karena — “Masa penegak hukui 


tidak 
firmasi, 


la Wlarifikasi dan kon-  gunjing. Dan yang lebih 


indakan ini sep 


nggak meng 


reka itu dipanggil Ko- 
misi TIL atau dibawa Kabure 
krim, Say 


enggak tahu. Cuma 
h. kalau se 
suatu pa 


corang mengadi fungsi pengawasan, bukan 


dahal confliet Of in pelemahan, 
terost, arusnya siapa Secara terpisah, Wakil Ketua 
pun 1 itu dik- DPR Bidang Politik, Hukum, dan 


larifikasi dan konfirmasi, Itulah un Priyo Budi 


yang disebut cover both side," kata 
Bambang di Jukurta, 
279. 
Menurut tidak 
sepengetahi pun, 
Yunarto Wijaya dari CI 
diri para penyidik ini dil Politika, kemarin di Jakarta, 


baik, kecuali yang me- — mengatakan, pertemuan tertutup 
omisi III dengan para mantan 
penyidik KPK dari kepolisian dan 
kejaksaan itu memperkuat pen- 

wa DPR ber- 
a KPK da- 


tugasnya. 
Bamba 
Jah satu mantan penyidik 
sepihak mengungkapk: 
di KPK dengan 
negatif, ketika megu: 
n diri, malah mengucapkan 
terima kasih. ini 
“Dia mengucapkan teri: 
sudah bel: 


selama 
ring dijumpai sikap d 
pernyata: 


jar banyak — cenderung melen 


di KPK, Disebutkan jug Misalnya, wacana revisi UU 
mudah-mudahan yar yang beberapa waktu lalu diba- 
di KPK bisa talkan karena desakan masya- 

lain,” katanya, 
Terhadap p: fudin Sudding, anggota 
dik yang mengungkapkan ca- — Komisi TII DPR dari Fraksi Partai 
ja di Ki menurut Hati Nurani menyatakan 


Bambang, pimpinan KPK tetap sudah mengusulkan rapat ber- 
ip mere langsung terbuka, Namun, ma- 
gawai-pegawai terb yoritas anggota Komisi TII meng- 


Inah bertugas di len 
"Kalau benar ada tuduhan-tu- 


hhendaki rapat bersifat tertutup. 
(NWO/NTA/BIL) 


10 - 12.10 dan SESI 2 Jam 13.30 - 16.30 WIB 


Arataa Situs Gan Pln Pergerakan Munuman Emas 3 


18 Kanapa Invantasi Eman Gengan Metade Dat Gadai bina Rugi 7 


Aga work 
Tea et) 

Maak #ee3TA CO “THE WINNERS”" 
Ha data 


ERE 
ai 


ii 


Periode Undian: 1 Mar 


Ketik : KPS | Nama / Tanggai / 8 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Rustam divonis pidana penjara 
denda Rp 250 

enam bu- 

i tun- 


terbukti bersalah ber- 


in primer berdasarkan 


1 2 juncto Pasal 18 Un- 
Undang No 81 Tahun 1999 
dak 


001 juncto 
UMP: Dak- 


JAKARTA, KOMPAS — Kepala Pusat 
s Kementerian Kesehat 
| Rustam Syarifuddin Pakaya, 
Siti Fadilah Supar 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi 
| dalam pengadaan alat kesehatan tahun 2007. 


n 
anak buah mantan 
, dinyatakan 


an subsider berdasarkan Pasi 
uncto Pasal 18 dengan UU y: 


membuktikan, 
lahgunakan kewenang 
menguntungkan diri 
orang IL 


sendiri, 
korporasi yang 


ara hingga Rp 213 mili: 

Rustam wajib mengemb 
uang pengganti korupsi senilai 
miliar paling lambat se- 
1 setelah putusan, 


Penerima aliran 

Pihak-pihak yang ikut men- 
dapatkan aliran dana korupsi 
proyek ini juga diperintahku 
mengembalikan dana yang me- 
reka terima Jika tidak, harta: 
reka aki 

Penerin 


disita negara, 


u korupsi 


TabunganPanin 


31 Oktober 2012 


@500678 @60678 www,.panin.co.id 


ini antara lain mantan Menkes 
ti Fadilah Supari Rp .27 miliar, 
Pejabat Penguji Surat Perintah 
Membayar D Kese- 
Rp 850 


PT Indofarma 


100 jut 
Medika Rp 176 miliar, d 


Ismaya Rp 15,22 milia 
Rustam sebagai pejabat di Ke- 
Jigus 
a angga 

pembuat ko- 
terbukti mengarahk: 

membuat pengada 


spesifikasi teknis yang € 
ajukan PT Graha Ismaya, pd 
egang agen ipa 


produsen 
Rustam juga menyetujui pro- 
ses lelang yang hanya diumun 
kan di papan pengumuman Di 
partemen Kesehatan, dan tidak 
diumumkan di media nasional 
bat yang memiliki 
Rustam juga me- 


ngesahl 
mentar 
(dak bisa dipertanggungjawabka 
PT Indofarma Global Medika, 
yang oleh jaksa diistilahkan se- 
bagai boneka PT Graha Ismaya, 


Rustam Divonis Empat Tahun 


|siti Fadilah Diminta Kembalikan Rp 1,27 Miliar 


DUGAAN KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN 
'@ Proyekc pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis 
“@ Tahun: 2007 
(Instansi: Kementerian Kesehatan 
'@ Kerugian Negara: Rp 21,3 miliar 
rdakwa: Rustam Pakaya, mantan Ke t Penanggulangan Krisis Kemenkes 
ntutan: 5 tahun dan denda Rp 250 juta Subsider 6 bulan penjara 
'@ Vonis: 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara. 

Uang pengganti senilai Ro 2,57 miliar 


“Sejumlah Pihak yang Disebut dalam Dakwaan Rustam Pakaya 


Pihak Uang yang diterima 
PT Graha Ismaya MEME 1015222 miliar 
Rustam Pakaya Rp247 millar 
PT Indofarma Global Medika Rp176 millar SS 
Siti Fadilah Supari Rp 1,27 miliar 
ELS Mangundap WRp850 juta 
Tan Soehartono 1Rp 150 juta 
Amir Syarifuddin Ishak 1Rp 100 juta 
Meidiana Hutomo dan Gunadi Soekemi IRp 100 juta 
Tengku Luckman Sinar Rp25 juta 

In Tip an Pemttan"Yap www 
akhirnya memenangkan lelang 


mencolok di 
kerugi 
menca 


pengadaan 35 alat kesehat: 
Untuk peran Rustam ini, ia me- 
nerima 


senil 
Ismaya ditambah biay 
nikmati sendiri, tetapi m n biaya op 

ke beberapa pihak terr asih ada kerugian negar 


Fadilah Rp 1.27 miliar miliar 
Hakim b 


lisih nilai proyek dengan nilai 


hingga Rp 
unsur merugikan negar 


terpenuhi," 


Selamat Kepada Para Pemenang 


Panin Super Bonanza 


1 Pemenang Hadiah Grand Prize 


Rp 3 Miliar 


3082000768 SLO-Pasar Legi 


Tabungan Panin dengan bangga mempersembahkan hadiah Super Besar dari Panin Super Bonanza. 
Siapapun berkesempatan memenangkan Hadiah Utama uang tunai sebesar Rp 3 Miliar, Hadiah Bulanan 
uang tunai sebesar Rp 1 Miliar untuk 1 orang pemenang, serta 90 unit motor Honda Beat CW. 


Bergabunglah dengan Tabungan Panin, tingkatkan saldo Anda, dan jadilah pemenang 


PaninBank 


1S 


POLITIK & HUKUM KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


18 Partai Diverifikasi Faktual DPR « seni Dukung 


DKPP Menilai, Sekretaris Jenderal KPU Melanggar Kode Etik Proses Hukum 


JAKARTA, KOMPAS 
Dewan Kehormatan 


JAKARTA, KOMPAS — De- akan sulit diwujudkan,” katanya. 
wan Perwakilan Rakyat sebuik- —— Wacana penggunaan HMPjus: 
nya fokus mendukung proses hu- — tru rentan memicu polemik po- 
kumoleh Komisi Pemberantasan itik yang berkepanjangan dan 
Korupsi atas dugaan pelanggaran — menyita perhatian rakyat, Untuk 
hukum dalam pemberian dana itu, DPR lebih baik mendukung 
talangan Bank Century. Hak me- — KPK melanjutkan proses hukum 
nyatakan pendapat DPR atas ke- atas dugaan pelanggaran dalam 
terlibatan mantan” Gubernur — barfout Bank Century 

Bank Indonesia Boediono dalam Ketika ditanya soal kemung: 
kasus itu dianggap sulit diwu-  kinan keterlibatan Boediono da: 
judkan, bahkan bisa memicu po- lam kasus Bank Century, Senin 
lemik yang tidak produktif (26/W), Ketua KPK Abraham Sa- 


Penyelenggara Pemilu 
memutuskan, seluruh 
komisioner Komis 
Pemilihan Umum tidak 


melanggar kode etik 
penyelenggara pemilu. 
Namun, KPU 


mengikutsertakan 18 Sejluara di Dewan Persaklan Ig berjalan Jalar ha It 
partai politik yang tidak akyat (DPI) RI, Hidayat Nur "KPK tidak ingin terjebak du. 


hid, menyampaikan hal itu di lam pertarungan politik. KPK be- 
Jakarta, Selasa (27/M), Pandang- kerja secara profesional,” kata 
an resmi fraksi itu dihasilkan Abraham, 


lolos verifikasi 
administratif ke dal 


setelah rapat Selasa pagi Ini me- Sekretaris Jenderal Partai Por- 
respons wacana agar DPR segera satuan Pembangunan Romahur 
menggunakan hak menyatakan muziy di Jakarta kemarin 
pendapat (TMP) tentang keter- mengatakan, penggunaan hak 
libatan mantan Gubernur Bank menyatakan pendapat untuk mc 
Indonesia (BI) Bocdiono dalam nyelesaikan kasus dugaan pe- 
kasus pemberian dana talangan anggaran dalam pemberian dana 
Bank Century talangan Rp 67 triliun untuk 
Hidayat menjelaskan, TIMP Bank Century diangsup masih 
merupakan hak konstitusional prematur. Pasalnya, hi 
yang diberikan Undang-Undang ini belum ada status hukum baru 
tabel Dasur 1945 kepada DPI. Dewan yang ditetapkan KPK terhadap 
Delapan belas parpol tersebut bisa menggunakannya jika me- Wakil Presiden Boediono yang 
adalah Partai Demokrasi Ke-  Fungsionaris Partai Damai Sejahtera, Naumi Waeho (ketigi dar kir), merayakan hasil putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara | nemukan disebut-sebut terlibat pelanggar 
bangsaan, Partai Kesatuan De- — Pemilu (DKPP) di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Selasa (27/1D. Ketua Majelis Persidangan DKPP Jimly hukum oleh presiden atau wakil an, Pendapat senada disampai- 


proses verifikasi faktual, 


Proses itu harus dilakukan 
tanpa mengubah jadwal tahapan 
pemilu dan meminta 18 parpol 
menyesuaikan dengan ketentuan 
verifikasi faktual yang ditetapkan 
KPU, DKPP mengingatkan KPL 
untuk bekerja lebih profesional 
transparan, jujur, adil, dan akun: 


mokrasi Indonesia, Partai Kong-  Asshiddigie memutuskan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi udministrasi agar diikutkan KPU dalam verifikasi faktua presiden. Namun, dalam kasus kan Wakil Sekretaris Jenderal 
res, Partai Serikat Rakyat In pemberian dana talangan Bank — Partai Demokrat Saan Mustopa 
donesia, Partai Karya Republik, Century, penggunaan hak itu di- Menurut dia, saat ini belum ada 
Partai Nasional Republik, Partai” komendasi pengadu agar KPU  mengadukanseluruh komisioner” DKPP — merekomendasikan Atas putusan tersebut, sejum- | nilai tidak efektif alasan kuat dan mendasar bagi 
Buruh, Partai Damai Sejahtera, mengikutsertakan parpol yangti- — KPU KPU untuk menjatuhkan sunksi — lah perwakilan parpol yang hadir | “Sebagian besar fraksi di DPR DPR mengg k menya 


Partisi Republik Nusantara, Pur- dak lolos verifikasi administrasi — Menangi ran kode etik penye- meh mbiraannya de- | tidak 
tai Nasional Indonesia Marha- untuk diberi kesempatan meng- antara komisioner KPU dan se- — lenggara pemilu kepada para pe 
enisme, Partai Karya Peduli ikuti verifikasi faktual sesuai jud-  kretariat KPU, dalam putusannya jabat sekretariat KPU tersebut. ada yang meneriakka 


Bangsa, Partai Pengusaha dan Pe- — wal yang telah ditetapkan KPU” DKPP juga menyatakan, Sekre- “Selanjutnya, KPU harus segera merdekaan dan m 


| disharmonisasi pelan 


an ke endukung FIMP untuk — takan pendapat, Apalagi, saat ini 

bertepuk tangan, Sesckali | kasus Century. Hanya sebagian — kasus Century tengah ditangani 
pekik ke- | kecil yang mendukung Jadi, itu — KPK. (NTAAWNY/AM) 

neriakkan, 


Aan Ae te Pe sa Aa II ena 
Ma aa Sa aa Pe aa an ct 

Danekad tdi JbiTO, ifa On fog pera kg Sl dp mkin Ona mena Ker sea tag Getah 

ee in Kia ep ai han MK Napas. Kay mengasah 

Partai Bhinneka Indonesia, dan” Persidangan tersebut untuk serta Kepala Biro Hukum KPU "KPU harus mempertimbangkan mi. "Putusan DKPP ini sudah I 21 k £ B 1”. mag. Iz l 
Aa aa Na na nan uu! ml kem pt ia Pejabat.Bermasalah 
tan an An An Penta aa PenN aaaa 

bungan pengatuterbuki amat uni Denok Ta. nga ka Gi pena ban ga medik Yene, TELP tamu | "Terus Bertambal 

aa bana Andara OH AMA mean ghan t (os | Terus Bertambah 


JAKARTA, KOMPAS — Jum ma tuntutan masyarkat. De 
aa aa PA ap Ha Pena AN 
ar Ne Undang Undang 
Deklarasi Jakarta untuk Independensi Lembaga Antikorupsi ebanserlar ame Per memanah 
Tt Rn ahampakan Menteri Panenya tk dn jatt 


ngan kasus hukum terus — Ranca 


JAKARTA, KOMPAS — Per- negara sehingga mereka bisa 


temuan internasional institusi tetap eksis dan memberi kon: Dalam Negeri Gamawan Fawei gi. Kalau di aturan lama kan 
pemberantasan korupsi di tribusi," kata Bambang seusai pc kemarin. Semua pejabat birokrat masih uda empat i terkait 
ta, 26:27 November, mc wutupan pertemuan, Kamis, ini berbeda-beda status hukum- — sanksi dan penghapusan promosi 


kan Deklarasi Jakarta, Deklarasi — Bambang mengatakan, prin: 
ini berisi 16 prinsip untuk me-  sip-prinsip dalam Deklarasi Ja 
wujudkan independensi dan karta menjadi turunan dan ke 
efektivitas lembaga antikorupsi, tentuan lain yang belum diatur 
Prinsip-prinsip itu disusun ber- — dalam Konvensi PBBter 
dasarkan peng: lembaga  tikorupsi. "Hasil pertemuan juga 
antikorupsi di berbagai negara — menyepakati agar Deklarasi Ja- 
dalam pemberantasan kejahatan — karta ini menjadi proposal yang 


nya, Sebanyak 173 orang masih pejabat bermasalah den, 
dinyatakan tersangka, 105 sudah — kum,” ujar Gi 
diajukan ke meja hijau sebagai Daerah y 


6 terdapat bang 
terdakwa, lainnya sudah pejabat bermasalah antara lain 
menjadi terpidana, Adapun 46 Kabupaten Natus 
orang berstatus sebagai saksi Kepulauan Ri 

Menurut Kepala Pusat Pene- hal itu, Pemerintah Kabupaten 
rangan Kemendagri Reydonny- Natuna dan Ling 4 
zar Moenek, jumlahnya diper- — komentar meski sudah sebulan 
kirakan akan bertambah karena — lalu Kemendagri memerintahkan 
masih ada beberapa dacrah yang pemberhentin pejabat bekas 
belum melapor terpidana korupsi. 


1 enggan ber 

luar biasa tersebut dipromosikan pada forum inter 
Pertemuan yang diikuti lebih — nasional lain," katanya, 

dari 20 ne 

Komisi Pemberantasan Korupsi 


tersebut digagas 


Peraturan khusus 


(KPK) bekerja sama dengan Uni- Beberapa prinsip dalam Dek: Gamawan mu an, dal Bupati Lingga Daria dan Bu: 
ted Nations Development Prog: lurasi Jakarta tersebutantara lain pertemuan dengan para sekre- pati Natuna Ilyas Sabli menolak 


rumme dan United Nations Of- lembaga antikorupsi harus ber 
fice on Drugs and Crime sifat permanen dan diatur di kon: 
Wakil Ketua KPK Bambang stitusi atau peraturan perun: 


ris daerah beberapa waktu lalu, — memberi keterangan tentang pa: 
Kemendagri meminta supaya su- ra bawahannya yang pernah di 
rat edarannya ditindaklanjuti, — piduna kasus korupsi, “Saya su: 
Widjojanto yang menjadi pim- — dangan yang khusus Prinsip lain Semestinya tidak uda promosi dah kirim surat ke Mendagri 
pinan sidang dalam pleno ter- nya mengatur tentang etika pe- Ketua KPK Abraham Samad berbincang dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam setelah pertemuan untuk orang yang pernah men- Silakan tanya Mendagri. saja 
akhir untuk menghasilkan dek- rilaku lembaga antikorupsi yang antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pimpinan delegasi peserta Konferensi Internasional | jadi terpidana, apalagi terkait ujar Daria, Senin (26/N) malam 
larasi mengatakan, 16 prinsip ter- harus menerapkan standar tinggi — Lembaga Antikorupsi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/1). Konferensi tersebut merupakan forum | korupsi dan penyalahgun: di Batam, Kepri, Daria menolak 


sebut penting dan perlu diadopsi para pegawainya. diskusi untuk menggalang kerja sam n pemberantasan korupsi. batan, Kemendagri jug menjelaskan isi surat itu 
sebagai pembelajaran, Prin- Prinsip lainnya adalah tentang mengingatkan kepala duer Reydonnyzar akan memeriksa 
sipeprinsip tersebut dirumuskan kekebalan bagi pimpinan dan pe- lam sosialisasi Peraturan Prosi- — terlebih dulu surat Daria dikirim 
tuk hanya oleh pimpinan lem: ai dari kriminalisasi atas pe- dan Instansi Sujanarko mengi- dalam kegiatan reformasi biro- Presiden mengatakan, “Kita | den N un 2012 ten- ke mana harus pastikan 
baga antikorupsi, tetapi juga ahli kerjaan pemberantasan korupsi. takan, suat pimpinan lembaga — krasi. harus punya komitmen yang | tang Kerangka Nasional Pengem- dulu, apa isi surat Bupati Lingga, 
dan praktisi pemberantasan Bambang mengakui, kriminali- antikorupsi yang hadir di Ja lam pertemuan dengan Pre dalam — memberantas | bungan Kapasitas Pemerintah ujar Reydonnyza 


sekali 
menolak memberi keterangan. Ia 
memilih bungkam dan buru-bu: 


korupsi internasional. susi menjadi salah satu cerita bertemu Presiden Susilo Bam-  siden tersebut, Ketua KPK Ab- korupsi, Kerju sama internasi- | Daerah pada Rabu (28/11) ini, Sementara Ilyas 
Ada cerita sukses di beberapa perlawanan koruptor di berbagai — bang Yudhoyono, Unit Kerja Pre rus disediakan untuk sa itu, regulasi terki 
negara yang bisa dijadikan faktor negara terhadap pegawai dan siden Bidang Pengawasan dan rat utama efektivitas kerja lem- ling membantu, misalnya dalam | pengangkatan pejabat birokra 
lain, Kami bel: pimpinan lembag: pemberantasan korupsi — halekstradisi, Banyakaset negara | akan diperketat. Per pe- ru pengi saat ditanya soal pem 
ajar — menanggulangi masalah ktur Pengembangan Ja- minta prinsip-prinsip dalam adalah independensi dan du- yang dicuri koruptor dibawa ke | merintah yang mengatur hal itu berhentian bawahannya yang 
lembaga antikorupsi di berba dan Kerja Antar Komisi Deklarasi Jakarta bisu diadopsi kungan pemerintah negara lain,” BIL/WNY) akan direvisi dan disesuaikan de- pernah dipidana. (INA/RA7) 


YESYAINT/AURENT 


Samad mengatakan, sya-  onal 


sukses di ne 


tikorupsi, Pengendalian Pembangunan me 


Fahd el Fouz Ingin Menjadi | Momentum Bersihkan MA 
”Justice Collaborator” JAKARTA, KOMPAS — Badan Nusakambangan karena mereka 


MANA ta kmaren moga ea ra 
TERTARIK ah ea | AN AAN mena ae IN San yang 
La Sa ia aa ea Pena in ena ta ea 
Ba inn Na 

Ka Sa KT Ka Ba Ma ha ma Pa TK KA Ka K 
na aa en De Be na Men 
AN ba Mena Aa ea maa aga 
Pa Da Ka Ba aa ea 
ani Sea Te Ap arema oi mad maan Tenan 
Ta SS Aa Da Pn Maan AN Dapat ka 
AN meng laa maan dee eilyar 
ee Ta AAN Naa Aang 
Ba Se an | ea ag Sanga NAN 
PS aa Pa PP HA ena 
an en Nag aa an 
Na na ea nana end of season sale 

Seal stan 


urusan dana penyesuaian infra- — kasus tersebut. F3 


Demikian nota ” pembeli 
(pledoi) Fahd 


$ dibaca 


tika asal Bule, Rudy alias Sinyo, dan Yoyo. 


adilan  doinya, mengaku lega bisa ber- | tumnya, gembong na 
Tindak Pidana Korupsi Jakarta, cerita dengan jujur dan tidak | Nigeria ini mendapat pengurang- Sebagian terpidana merupakan 
Selasa (27/11). pernah menutupi fakta baik da- | an hukuman dari majelis penin- — terpidana mati, seperti Sylvester 

Justice collaborator dimaknai lam penyelidikan, penyidikan, | jauan kembali yang dipimpin Im-  Obickwe, Obina, dan Humprery 
sebagai seorang pelaku tindak pi- — maupun persidangan. Meski de- | ron Anwari bersama hakim ai Menurut Benny, Hillary di 


dana tertentu, tetapi bukan pe-  mikian, fa terkejut dengan tun- | gota Timur Manurung dan Su- duga mengendalikan Meirika 
laku utama, yang mengikui per-  tutan 85 tahun pidana penjara | wardi. Vonis mati Hillary dianulir  Pranola alias Ola. Hillary diduga 
buatannya dan bersedia menjadi dari jaksa. Padahal, dia tulang | menjadi hanya 12 tahun penjara. juga punya pabrik sabu di Kam 
saksi dalam proses peradilan punggung keluarga yang harus |” Ketua Muda MA Bidang Pi- boja dan Lagos, Afrika, Di 
indakan koopera menghidupi istri dan anakny dana Khusus itu juga menilai,  sakambangan, Hillary menj 


imi tersebut telah mei Oleh jaksa, Fahd didakwa | semestinya majelis hakim yang belum tahu mengapa dirinya di- 

rat untuk dikualifikusi sebagai memberi atau menjanjikan uang | memutus peninjauan kembali itu tangkap kembali, Ta juga men 

justice collaborator, baik dari sisi Rp 55 miliar melalui Haris Andi | merasa kecolongan. Sebab, pu- aku tidak mengenal Ola. "Ma- 

sikap kooperatifnya maupun ku- — Surahman kepada angstota DPR, | tusun mereka membuat banyak ? Saya tidak tahu 
n klien kami dalam Wa Ode Nurhayati, untuk mem- rusak au siapa,” kata 


generasi muda Indonesi: 


ara pidana yang disngka- perlancar pengajuan alokasi | akibat peredaran narkoba yang Selain tujuh nupi di Nusa : 
jar penasihat hukum Fahd — DPID untuk tiga kabupaten di | dilakukan Hilary kambangan, BNN juga menciduk senayan city 
yang diketuai Rudy Alfonso Provinsi Nangroe Aceh Darus- |” Kemarin, aparat BNN men- — terpidana Samuel di LP Tanjung 
Fahd telah bekerja sama saat salam. Wa Ode telah divonis pen- | ciduk tujuh narapidana di dalam” Gusta, Medan, Sumatera Utara, 
penyidikan hingga di persidang-  jara enam tahun, (AMI) Liga lembaga pemasyarakatan di (ERJGRE/MEN/NSI/INA) 


mrloperkoran 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


moving forward J 


- Ta 
RUSH Angsuran mulai 


Angsuran mulai 42 it 
1 "2)jt-an 
NYA NE 2,3 juta /bulan 
FORTUNER Jbulan 
Angsuran mulai 


"INNOVA" 
Angsuran mulai 


"AVANZA 
Angsuran mulai 


Corolla'ALTIS 
Angsuran mulai 


3'9'juta 


/bulan 


TEA RIST 
Angsuran mulai Angsuran mulai 


ya | IN 2/2|juta 
r — —' /bulan 
Re Pa? 


PROGRAM Y 
SPEKTAKULER" Pakan Apung 
TOYOTA / indir 


LEXUS GS 250 
TOYOTA YARIS | Penta md 


DAN MASIH BANYAK LAGI Jalan'jalan ke Orlando USA 


LP 


Segera hubungi cabang Auto2000 dan dealer-dealernya 


Ambassador - (021)5762000 Cilandak - (021)7652000 Kramat Jati - (021)8402000 Puri Kembangan - (0215822000 — Tebet Saharjo - (021)8379200 
Angkasa - (0214222000 Ciledug - (021)7372000 Lenteng Agung -(021)7822000 — Radio Dalam -(021)7252000 Tebet Supomo - (021)8302000 
Bekasi Barat - (021)82422000 Daan Mogot - (0215642000 Mangga Dua - (021)6122000 Samanhudi - (0213802000 Wahid Hasyim - (021)3912000 
Bekasi Timur - (021)8802000 Garuda - (021)4252000 Muara Karang - (021)6682000 Serang - (0254)8242000 Yos Sudarso - (02165302000 
Bintaro Jaya - (021)7452000 Glodok Plaza - (021)6282000 P. Jayakarta - (021)6262000 Salemba - (021)3152000 

Bumi Serpong Damai - (021)5382000 — Juanda -(021)2312000 Permata Hijau - (02153662000  Slipi-(021)5632000 

Cempaka Putih - (021)4262000 Kalimalang - (021)8652000 Pluit- (021)6622000 Sudirman - (021)5703325 

Cikarang - (02189902000 Kapuk - (021)55962000 Pramuka - (021)8582000 Tangerang - (021)55732000 


Pembelian di bulan November 2012, OTR DKI. “Syarat dan ketentuan berlaku. 


an — — aw 


Pe a Pee npebed anon 
www.auto2000.co.id Urusan Toyota jadi mudah! 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


6 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Diskon Vonis Hakim Agung 


chmad Yamanie belum 

bisa santai setelah mundur 
dari hakim agung. Dia akan 
diperiksa Majelis Kehormatan 


manie melakukan tin- 
anggar kode etik karena 
12 tahun penjara 
terpidana Hanky Gunawan, padahal musyawarah majelis 
menghukum 15 tahun penjara. Karena itulah, pimpinan 
MA meminta Yamanle mundur sebagai hi 

Sebelumnya, majelis hakim agung yang d 
Anwari, Nyak Pha, dan Yamanic mengabulkan permc 
honan peninjauan kembali (PK) terpidana kasus narkotika 
ky Gunawan dengan mengubah hukuman terpidana 
mati ke hukuman 15 tahun penjara. Sebuah diskon hu- 
kuman yang telah memicu kegeraman publik! 
yataannya, Indonesia telah 
narkotika. Data dari Badan Narkotika Nasional, bisnis 
warkotika di Indonesia adalah bisnis yang menggiurkan 
sebesar Rp S0 triliun per tahun, Indonesia menjadi sunga 
peredaran narkotika karena lemahnya penegakan hukum. 
Kita terlalu mudah memberikan ampunan kepada pe 
edar narkotika. Para terpidana mati kasus narkotika tak 
kunjung dieksekusi, Dengan peredaran uang yang begitu 
besar, hukum bisa dibeli! Adalah sebuah kenyataan bahwa 
perilaku para terpidana yang mendapat ampunan atau 
pengurangan hukuman tidak berubah dan tetap saja 
berbisnis narkotika, yang meracuni anak bangsa, 

Apa yang dilakukan Achmad Yamanie—hakim agung 
pertama yang diseleksi oleh Komisi Yudisial—jolas tak bisa 
dibenarkan. Bukan hanya permusyawaratan hakim agung 
PK yang mengubah vonis mati menjadi 15 tahun penjara 
ing menimbulkan kegeraman publik, manuver Yamanic 
mendiskon lagi putusan menjadi 12 tahun penjara sungguh 
keterlaluan! 

Sebagaimana dikatakan Juru Bicara MA Djoko Sarwoko, 
seperti dikutip media, Hakim Agung Yam: 
operator mengubah hukuman 15 tahun penj 
tahun penjara! Angka 12 tahun di luar kesepakatan hakim 
gung lainnya! Jika apa yang dikatakan Djoko Sarwoko 
benar adanya, tindakan itu tidak hanya pelanggaran ct 
tetapi juga sebuah skandal di MA, 

Pemalsuan putusan oleh hakim agung adalah skandal 
besar di negeri ini. Pemalsuan putusan pernah terjadi di 
MA, tetapi pelakunya bukan pada level hakim agung. 
leh hakim agung merupa 


uk untuk membela diri, Kita berharap 
membuka berbagai permainan di MA yung 
Kit 
tidak lebih da 
jualbelik: 


Penting Ungkap Kematian Arafat 


or 
Arafat bisa beristirahat dengan 
tenang, Delapan tahun setelah 


pel SMatian tidak membuat Ya 


N 


kematian Arafat, makamnya 
dibongkar kembali, 


Jenazahnya dikeluarkan untuk mengungkap penyebab 
pasti kematian Arafat yang dianggap masih misterius. 
Pakar dari Swiss, Perancis, dan Rusia akan mengadakan 
pemeriksaan untuk mendapatkan kepastian tentang apa 
penyebab kematian Arafat. 

Pembongkaran makam itu tentu menyakitkan bagi 
keluarganya, tetapi hal tersebut dianggap 
untuk mengakhiri spekulasi yang berkomb: 
penyebab kematian Istri Arafat, mengatakan, 
tu menyakitkan kelvar- 
wa 


keingintahuan keluarga, hal itu harus dilakukan. 
Arafat, yang memimpin Organisasi Pembebasan Pal 
tina PLO) sela hun dan menjadi presiden pertama 


al 
militer Perancis di pinggiran Paris dan meninggal di sana 
pada NI November 2004: 

Rumah sakit, dalam surat kc 
Arafat meninggal karena stroke 3 
ng disebabkan oleh infeksi y 
yak warya Palestina per 
agen Israel. Saat itu tuntutan Suha dan pul 
untuk mengadakan otopsi tidak dipenuhi 

Israel membantah keras tuduhan 
bahwa negaranya terkait dengan kematian Arafat. 

Perancis mulai memeriksa kemungkinan Arafat dibu- 
nuh, Agustus lalu, setelah pakar: 
unsur radioaktif poloniur-210 pada barang-barang pribadi 
Arafat, termasuk penutup kepala (kafiyah)-ny 

Namun, beberapa pakar independen yang telah me- 
nerima surat kematian dari rumah sakit itu berpendapat, 
kemungkinan Arafat diracun sangat kecil. 

Para pakar dari Swiss, Perancis, dan Rusia itu akan 
mengambil beberapa sampel dari jenazah Arafat, yangakan 
dibawa ke negara masing-masing, untuk menemukan 
adanya polonium-210 dan bahan-bal an lain- 
nya, Pemeriksaan itu diperkirakan akan memakan waktu 
beberapa bulan, Jenazah Arafat dimakamkan kembali, 
lusa, dengan upacara militer lengka 
Kita berharap bahwa kepas tang penyebab ke 
matian Arafat bisa segera didapat dan bisa mengakhiri 
spekulasi yang berkembang selama delapan tahun terak! 
Hanya dengan demikianlah Arafat dapat beristirahat de- 
tigan tenang di makamnya. 
1 kita khawatirkan adalah apabila para pakar dari 
ketiga negara tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan 
tentang penyebab ke 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Peni Um 30an 
WAS enim Umre Brg Acne 5 Sila 
Dunia RatksPesroarg Awet Pit ban 
WI PniminRabkt Ts rar Baba Tran Nk Mara Pray 
Maa Saar Nek Lao 
ebkar ieane aren Linn 
Wanda rita Hkcoitin ben benbou 
Men BEaTA M Mai 


OPINI 


mai: opinifikompas.com dan opinidikompas.co.id 


alam sebuah tulisan yang 

penulisan esai Kompas 
pada 1980-an, saya membahas 
sebuah masalah yang tergambar 
dalam judulnya, "Generasi yang 
Hilang”, Sebuah istilah yang ke- 
mudian muncul pada dekade 
berikutnya di Amerika sebagai 
gambaran dari mereka yang lahir 
di pertengahan 1960-1970-an. 


Itulah generasi yang digambarkan de- 


1 politiknya karena skeptisitas tinggi 
terhadap realitas kontemporer mereka, 
“Generasi yang tersingkirkan dan tak per- 
isu mutak- 


ir, tuli 

Di Indo 
dimata 
lam esai 1980-an itu, generasi yang kemu- 
dian hari juga disebut sebagai "generasi X” 
itu hidup dan berkembang dalam realitas 
politik, sosial, dan kultural yang penuh 
tekanan karena otoritarianisme rezim Or- 
de Baru. Sebagaimana kerap juga 
nyatakan, bukan korupsi Rp 150 triliun 
atau kekerasun politik-militer Soeharto 
yang generasi ini sesalkan, melainkan han- 
cur dan rusaknya daya khayal atau imaji 
asi remaja dan anak muda kala itu karena 
indoktrinasi dan teror mental yang di- 
praktikkan rezim, 


Generasi yang bertumbuh 

Generasi X adalah segerombolan anak 
yang bukan hanya biaya sekolah, uang 
Jajan, dan makan minumnya ditentukan 
orangtua, bahkan hingga warna sepatu 
atau profesi idaman tak bisa mereka ten- 
tukan sendiri Inilah generasi yang duduk 
sendiri, di , di bawah po 
hon, membaca biografi tokoh-tokoh dunia 


”Liberal Arts” Dasar Pendidikan Tinggi 


Generasi Digital 


Oleh RADHAR PANCA DAHANA 


dengan fantasi yang disembunyikan, 

Maka, saya pun mengamati almarhum 
cendekiawan Wiratmo Soekito dalam dis- 
kusi-diskusi kebudayaan di Taman Ismail 


membaca buku dengan hafal set 
an, halaman, penerbit, hingga kredit bu- 
kunya, Namun, semua itu seperti tak 
ada generasi ber 
hir antara 1976 dan 
amuda yang rapi dan 
dengan kearifan teknologis yang 
propaganda 
intimidasi tradisional, Sebuah gene- 
si yang menyebar dalam keragaman ct- 
si mul- 


canggil 
tinggi, imun pada gaya-gay: 


generasi 
Ini dunia mengalami pertumbuhan dan 
dengan percepatan bukan laygi 
m jadi le- 
Jushionable dan welknown dan lo- 
yalitasnya tinggi pada merek yang mereka 
anggap memberi identitas. Mereka turut 
menentukan apa yang keluarga harus kon- 
sumsi, memilik kartu kredit dengan tanda 
tangan orangtua, dan mulai dapat meran- 
cang masa depannya sendiri. 

Betapapun orangtua atau nenck-kakek 
kduk manja di kursi keku- 
h sesung- 
Muhnya terjadi pergeseran serta pergerak- 
un yang tak terbaca oleh suprastruktur, 
diselenggarakan oleh generasi ki 
ini, Jarak antara sains dan teknologi de- 
mutakhir—yang sebenarnya 


mereka masih 


ide teraktuali 
1mir dan artifisial 
Namun, dunia tidak berhenti bergerak. 


"Teknologi komunikasi dan informasi se- 
perti menggenggam dunia dalam telapak- 
nya, membuat manusia seperti berlai-lari 
kecil untuk mengelilingi bumi dan m 
ahui setiap detail tubuh (pei 
Media menjadi begitu canggil 


sehingga 


hidup superkompleks bisa diringkusnya 
dalam data, yang siapa pun mampu meng- 
aksesnya dalam hitungan detik, Kini dunia 
uga dalam genggaman kita, manusi 


dimensi hidup berbudaya kita. Bukan ha- 
nya guya hidup, cara berpikir, kosmologi, 
ingga cara menatap waktu atau masa lalu 
dan masa depannya. Mereka, yang kerap 
disebut sebagai iGeneration G: Internet) 
NetGeneration atau Generation@, 
h gelombang manusia yang tumbuh 


bahkan menjadi digitak generasi digit 
Penuh paradoks 
Maka, semua jadi purba dalam soal 


baguimana kita mengaktualisasi diri, m 
iri dibentuk oleh 
perjumpaan data dan kata yang diakses 
dari seluruh dunia, hingga sudut terk 
cilnya, lewat BBM, WWW, instant mes- 
suging, MP4, mobile phone, Skvpe, hingga 
Youtube, Hidup yang posmodernik, mu 
kultural, dan global menjadi kenisca 
yang sesungguhnya memberi mereka pa- 
rudoks: bebas meneguhkan atau mencip- 
tentang diri sendiri tetapi saat 
in mereka lenyap dalam riuh, 
lah kemudian mereka generasi yang 
diam karena dunia sudah terlalu (di) da- 
lam dirinya, Generasi yang tidak terusik 
ketika berhadapan dengan monitor atau 
keypad di yadgetgadget terbarunya. Ma- 
ing sangat praktis, bah- 
dengan kantong 
tipis tetapi padat isi dan makna: ada dunia 
di dalam sakunya, dalam bentuk yang 
tidak lebih besar dari bungkus rokoknya. 
Inilah generasi yang sangat berbeda 
dengan penulis yang mengeja semua huruf" 
dan kata, menghafalkannya dengan bang- 
1 Sementara generasi ini mengakses 
meresepsi data, kata, dan makna dengan 
cubitan di kotak sereen, Dengan ujung 


Oleh MAYLING OEY-GARDINER 


Jaupun ber: 
1 A J Kambang ai 
Eropa sejak za- 


ntik, dunia kontem- 
porer mengenal pendidik- 
an liberal arts mengakar 
di Amerika Serikat. Kecu- 
ali community college yang 
menyediakan pendidikan 
terapan, praktis semua 
pendidikan tinggi seting- 
kat S-1 berparadigma 
beral arts. 


Hal ini dapat dibaca dalam 
situs web perguruan tingi (PT) 
AS yang masuk peringkat utama 
dunia Sebutlah seperti PT swasta 
Harvard, Princeton, Yale, Stan- 


os, serta institut teknis, seperti 
MIT, IIT, dan Caltech. Menurut 
Academic Ranking of World Uni 
Versities 2012: dari 25 PT dunia 
terbaik 19 adalah PT AS: dari 50 
PT terbaik 36 berusal dari AS. 
Tidak heran bila paradigma li- 
beral arts makin banyak diimpor 
negara lain, termasuk Eropa 
Bahkan, paradigma iniakan men: 
jadi skema da ti 
Eropa dan Australia, juga di PT 
ternama sejumlah negara Asia, 
seperti Jepang. Korea, Hongkong. 
India, dan. Pakistan. National 
University of Singapore pun— 


nomi 


yang melejit masuk ranking du- Mereka akan dir 
nia-mengadopsi liberal arts. mengikuti perkembangan 
Pengertian liberal arts berasal pengetahuan, Bahkan, mereka 


dari zaman antik klasik. Liberul 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


arts dipelajari oleh warga bebas & 
dalam arti buk: 
itu pendi 
dari gramati 
gika. Pada periode Abad Perte- 
nahan, ketiga ker 

dinamakan trivium itu dirasa me- 
merlukan imbangan guadrivium 
yang meliputi matematika, xeo- 
metri, musik, da 
masuk astrolog), Ketujuh bi 
masuk kurikulum PT Abad 
Pertengahan. 

4 Ciri penting hasil didikan libe 
ral arts bekal dan fondasi luas 
pada berbagai bidang ilmu dasar. 
Dengan kemampuan berekspres 
lewat ca 
dan retorika) dan matem 
Gogika), lulusannya d 
kan mengutarakan 
ngan bahasa yang baik dan benar, 
istemati 
dibentuk menjadi manusia utuh, 
intelek yang mampu berpikir dan 
berwawasan 

ham geometri, musik dan astro- 


Dengan bekal demiki: 
annya lebih mampu berpikir, me- 
nyesuaikan diri dengan lingkun 
an dan bahkan mampu meng- 
ubah lingkungannya. Jangan he- 
ran jika ada sejarawan mendu- 
duki pun 

Pendidikan liberal arts mem- 
beri bekal dasar ilmu pengetahu- 
an yang memungkinkan Julus- 
annya berpikir bebas, kreatif, dan 
bertanggungjawab secara 


akan dapat menambah penge- 


budak, Waktu 
Ikan liberal arts terdiri 
retorika, dan lo- 


n, seperti 


npuan yang 


astronomi (te 


Ting keter 


pada Indonesi 
yang berpend 


harus terus 
berbahasa (eramati 
4 luang bengan 
npu- berganti profe 
endapat de- — Dunia yang 


dan logis. Mereka juga 


karena juga pa- 


lulus- mampu 


Engell, 
dengan di 


ak pimpinan bank. 


mampu 


putrinya selesai $ 


jan di bidany yang mungkin 
sekali dianggap tidak berhubung 
mu pasti dan alam 
yang dipelajari be 
ngan kesenian atau olahraga, 


Menjawab pasar 

Pasar tenaga ke 
bagi lulusan PT, akan terus ber- 
«ubah pesat. Halini terkait dengan 
perkembangan teknologi dan sa- 
itan dalam pasar glo- 
bal yang juga berdampak besur 


ikan tinggi dan 
ingin relevan dalam pasar kerja 

mampu. mengem- 
bangkan pengetahua 
haluan, bahkan 
te 


membutuhkan berbagai profesi 
dan vokasi dengan kemampi 

imajinasi luas dan kritis. Kebu- 
tuhan pengetahuan dasar terse- 
but lebih tepat diper 
program pendidika 
yang menyiapkan siswa agar 
menjawab 
yang terus berkembang James 
d University). 

Paradigma liberal arts berbeda 


pendidikan liberal arts menyiap- 
kan lulusan untuk 
ngembangkan pemikiran serta 
melangang 
menghasilkan kreasi dan inovasi 
secara teknologi dan sosial, Se- 
baliknya, pemerintah, 
letakkan dasar harapan orangtua, 
bervisi jauh lebih jangka pendek. 
Orangtua mengharapkan putra- FFI 


denis vol 


n de- ilmu peng 


terutam: 


pengetahuan di 


Maka, mereka 


agar pe- 


p terbuka, 
berubah. cepat 


pe 


es 
mentasi secara ilmiah. 
Pengembangan b 


hi oleh 
liberal arts 


tantangan an pada berbagai 


He 
Crap pengetahu: 
suk ilmu terapan 
profesi yang akan d 


buana 


ang me- 


4 langsung me- 


masuki dunia kerja dengan kt 


lagi mengiki 
in tetapi sudah 
merupakan ilmu terapan. 

lah dalam konteks dem 
kian diusahakan paradigma lihe- | 0 
ral arts, Semua siswa diperk: 
nalkan pada berbagai bidang ilmu 


aman diberikan pada 
ngembangan kemampuan berp 
Ie dan menulis kritis me 
perkenalan dengan kesusastraai 
Indonesia. Pengembangan ini 
menjawab keluhan dosen ter 
tang ketidakmampuan mahas 
wa memformulasikan pertany: 
dapat, ataupun menulis | & 
untuk membangun argu- 


hasa Indo- 
nesia didukung pelajaran mat 
1 menekankan logika 
tebagui dasar bergilir Perkenal: 
lang ilmu 
pengetahuan alam dan sosial di- 
harapkan membangun kesadaran 
mahasiswa tentang lingkungan 
fisik serta sosial yang tidak te 
pisah dan harus dihadapi pada 
saat bersamaan, Dengan lan 
lidikan liberal arts, dipe 


MAYLING OEY-GARDINER 
Ketua Pusat LA, UPIGB 

JI: Anggota Komisi 
Mmu Sosial ATPI 


kognitif yang luar biasa. Mereka tahu 


banyak, bahkan terlalu banyak, Namun 
tetap dalam paradoks: mereka juga tak 
tahu banyak, 

Generasi inilah yang akan menentukan 
bagaimana sebuah baru 
n dikembangkan dan 
nanti. Mungkin sel 
gan Kita tidak rela. Namun, betap: 
mereka, tidak hanya membuat musik, tar 
pertunjukan menjadi "Gangnam Style”, 
tetapi juga politik, hukum, agama bahkan 
lembaga internasional, Karena ratusan ju- 
ta manusia mengamininy: 

Lalu di mana James Joyue, Homerus, 
Wemingway,atau Chairil Anwar dan Rong- 
#owarsito? Mereka adalah teman lama 
kutu-kutu yang menggerogoti buku-buku, 
monumen masa lalu, Peradaban dan ke- 
budayaan sedang dibentuk ulang dengan 
perangkat keras dan lunak terbaru, yang 
bahkan generasi saya, X, merasa malu dan 
sungkan untuk mengakui, "Maaf, aku tidak 
paham itu” 

Lalu upa yang bisa kita lakukan? Meng- 
ingat generasi canggih ini sebenarnya juga 
terluka oleh krisis-krisis politik, moneter, 
hingga lingkungan yang diproduksi oleh 
sistem hasil ciptaan kakek dan buyutnya 
Mereka yang begitu bernafsu ingin mem- 
beli iPad terbaru, tetapi ternyata ia sudah 
terlalu banyak utang Apa dan bagaimana 
kondisi mental sosial itu memberi mereka 
alasanalasan terbaik untuk membentuk 
diri, masyarakat, atau b 

Betapa tidak bertanggu 
kita lebih peduli pada rebutan kursi 
kosong dan rezeki murahan ketimbang 
membantu generasi ini membentuk diri 
dan masa depannya. Atau kita siap mc 
mbut generasi 
tastropik yang tidak (mau) meng 
apa mereka ada di atas tanah ini 

RADHAR PANCA DAHANA 
Budayawan 


POJOK 


Warga DKI diminta 

i | waspada banjir. 
Monas belum tengge- 
lam, tenang aja! 


Koruptornya jadi cacian 
dunia! 


Pemimpin harus bisa 
memengaruhi bangsa. 
Cek saja, album lagu- 
nya best seller enggak? 


Rapat tertutup Komisi 
LIL DPR dengan penun- 
tut kejaksaan di KPK 
mencurigakan. 

Yang tertutup umumnya 
cuma kasak-kusuk! 


me 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


OPINI 


Demonstrasi Buruh 
dan Perjanjian Investasi 


Oleh JOKO SISWANTO 


upanya demonstra- 
i buruh yang ma 
ak di sejumlah ko- 
ta belakangan ini mulai 
menuai dampaknya. Ke- 

ian akibat demonstr: 
buruh yang lalu diklaim 
iar dollar AS, se 
dengan Rp 190 ti 


Lebih lanjut Apindo mengi- 
syaratkan, sedikitnya 10 peru: 
suhaan akan merelokasi usaha 
nya, yang berarti Ind 
kehilangan investasi 100 jut 
lar AS, Seratus perusaha 
28 asosiasi juga menu 
lakukan aksi mogok produksi 
Kondisi itu jelas memperburuk 
iklim investasi yang sed: 
bangun pemerintah untuk 1m 
investor asing, 


Iklim investasi 

Ancaman mogok produksi 
sama seriusnya dengan tuntutan 
buruh, Kepala adan Koordinasi 
Penanaman Modal baru- 
mengatakan, investor asing 
terlalu mempermasalahkan tun- 
tutan buruh. 
bih. mengkhaw: 
strasi buruh yi 
uggangggu produksi. 
Adalah kewaj 


mun, mereka le- 
rkan demon: 


pembenal 
peningk: 
memperbaiki iklim investasi, Sa- 
lah satunya melalui per 
investasi bilateral (PIB). 
Terdapat lebih dari GO PIB 
yang dimiliki pemerintah deng 
negara lain. PIB yang dike 


satu bentuk proteksi pemerintah 
adalah jaminan keamanan bagi 
investor asing dan investasinya 
i kerugian y 
akibat demonst 
rena demonstrasi buru 


apalagi 


yang anarkist 
tor dan pa 


gilirannya juga me- 
u sendiri, 
terjadi kerugian 
demonstrasi buruh, inves- 
Iki hak mempe 


tor a 


tah karena pemerin 
memberikan jaminan ke- 
nan, Meskipun belum ada 
contoh kasus gugatan investor 
y kepada pemerintah terk 
nstrasi buruh, patut ja 


pada masa datang, 
vestor 


itu tecermin, mi 
Jah satu pasal di y 
berbunyi, "Investments Of inves 
tors of either Party shall at all 
times be acorded fair and eguit 
able treatment and shall enjoy 
'adeguate protection and security 
in Ihe territory of the other Party” 
(Pasal 2 Ayat 2 “Promotion and 
Protection of Investments", PAM 
RI-Korea , 1991), 

a pemerintah lalai menja- 
in keamanan, pemerint 
ji memberikan kompci 
pa estor asing 
PM RI-Ceko (1998), misal 


tructing Purty whose investments 
in the territory of the other Con 
tacting Purty sur lasses owing 
10 war, armed conflict, state Of 
national emergency, revolt, in 
surrection, riot or other. similar 
wnts, shall be accorded 
pensation or other setlement..." 
asal 5 Ayat 1 "Compensation 
for Losses”). 
Kedua contoh itu seyogianya 
di wukesup cl! bagi peme- 
r lebih serius melihat 
implikasi dari PIB atau PAM 
Terlebih Ingi perjanjian serupa 
juga terdapat di seluruh perjan- 
jian perdagangan bebas yang di- 
lliki Indonesia, baik bilateral 
upun regional (ASEAN). 


Kritik terhadap PIB 


1 sebagai sutah 

atah menjaga 
terbebas dari 
Pertama, menyangkut isu 
raan, Meskipun PIB ber- 
resiprokal, posisi Indonesia 


sebagai negara pengimpor modal 
neto jelas tidak setara di 
PIB seba 


peng: | 
| 


investor asing dapa 


menggugat pemerintah. Meski 
pun PIB atau PAM adalah per- | 


jian antarpemerintah, inves- 
tor swasta dapat menggugat pe- 
merintah jika m ikan, 
termasuk keti: 

n. Suatu hal' yang tidak 


| 
| 
contoh, | 
di Organisasi Perdagangan Dunia | 
(WTO), apabila pengusaha suatu | 
in oleh kebijakan | 


lain, pe- | 
ntah asal pengusaha itu yang 
akan membawa yugatannya ke | 


sebuah panel penyelesaian seng- 
keta di WTO, Ptovisi investor | 
toatote dpute setlement mecha. | 
jam dalam PIB menempatkan 
investor asing sejajur dengan pe- 
merintah 
Ketiga, cakupan investasi itu 
sendiri, Dalam PIB bokeh dibilang 
lam cakupan perjanjian, bak in- | 
| 


vestasi langsung, portofolio, mau- 
pun investasi tidak langsung, De 
nyan demikian, semua jenis in- | 
vestasi itu wajib diprotoksi oleh 
pemerintah. Implikasinya 
rintah harus m 
kontingensi yang sangat besar | 
untuk r | 
kerugian investor, Suat 
sangat membebani keuanga 
pemb 
Ketiga 


beberapa contoh untuk me 
berikan gambaran ketakseim- | 
bungan posisi Indonesia dalam | 


setiap perjanjian 
Sudah saatnya pemerintah me 
ninjau kembali semua per 
internasional di bidang investasi 
yang berpotensi merugikan In- 
donesia, 

Jangan sampai upaya penci 
traan bagi jaminan ke 
dan proteksi hukum luinny 
p 
balik membeb 
sendiri 


la investor asing justru ber- | 
ekonomi kita | 


JOKO SISWANTO 
Peneliti Senior di Divisi 
Perbankan Inernasional 

Bank Indonesia | 


R 


Surat 
berikut nomo 


telepon yang dap: 


DAKS$ 


uk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/puspor yang masih ber 
tidak mengembalikan surat 


at dihubungi. Komps 


ut yang dite 


T 


-mail: opiniakompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Tidak Menyenangkan Listrik varan 
PLN Prabayar Okevision Tak 
" Sesuai 
aya pelanggan listrik PLN. Sebelumnya, saya 
S adalah pelanggan konvensional membayar lis- 
trik setiap bulan atau pascabayar, Tergiur be: kang 
berapa kemudahan dan kelebil ane “terpetaal 


PLN sejak beber 
listrik prabayar, Pada 23 Ol 
di kWh meter saya menunjul 
20, akibatnya meteran listrik berbunyi terus 
nerus dan lampu me 


bulan terakhir, sa 

ober 2012 

n angka di bawah 
me- 


enjadi Rp 
setuju. Ketika saya bert 

pa di brosur Rp 1251000? Di- 

b bahwa brosur terbaru be- 
lum dicetak. Dia lebih 
kinkan saya bahwa di sini paket 
kartun cuma di 


Saat itu juga saya pergi ke Alfamart di Tugu Wedi, 
Jawa Tengah, untuk membeli pulsa listrik. Namun, pra 
muniaga di sana menyatakan bahwa jaringan sec 
masalah sehingga tidak bisa melayani pembel 
listrik. Saya pindah ke Indomaret di Timur Pasar Wedi 
"Ternyata jawaban pramuniaga di sana juj 
rin jaringa lah dan tidal 
mbelian pulsa listrik". 


menjawab tidak usah b 
ti diputus otomatis, 
bersangkutan menjelas- 
kan tentang denda Rp 400000 
datam satu tahun ber- 
lah se- 


Klaten. 


sama 


sedang berma bisa 


ingan sedang bermasalah sehingga tidak bis 
pembelian pulsa listrik. 
kecewa kai 


h tiga minggu, 
ng ditawarkan terkunci 
Ketika saya komplain, 


paket y 


tidak bisa membeli pulsa listrik di 


sekitar rumah. Beruntung pulsa listrik saya masih 17 — tanggupannya sangat lama. 
sehingga masih cukup untuk beberapa hari. Bayangkan — umpirsatu bulan masalah sa 


belum juga diselesaikan, Ma 
tanggung jawab Okevision? 


kalau pada hari itu pulsa listrik sudah habis dan » 
membeli pulsa listrik, tetapi gerai terdekat tidak bisa 
a jaringan sedang bermasalah. Para kon: 
sumen PLN akan menderita dan dirugikan karena listrik 
yala. Padahal, mereka mempunyai kemampua 

'untuk membeli pulsa listrik. Bagaimana PLN! 
IL SUKAMTA 
iaruman RT 016 RW 008, Kalitengah, Wedi, Kabupaten 
Klaten, Jawa Tengah 


INDRAWAN ANWAR 
Jalan Bintaro Permai 
Pesanggrahan, 

Jakarta Selatan 


Koreksi 
Jabatan 
Sertifikasi Guru 
Tak Bisa Cair 


Pemberitaan 
5/0) ha 


di Kompus 


2012 No DAI/SISA/2010 saya 
- “Petani Ta- 


termasuk daftar guru yang 


nerima tunjangan profesi. menyebutk: 
Saya Drs Moch Ridwan, SAg —— Menurut penjelasan dari Ke- n dan 
Awalnya adalah guru agama menag Kabupaten Lumajang, Perkebunan Kabupaten Purwa- 


lam SD di NIP 19580517 Dedi $ 


n profesi saya tidak da- 


198504 1 02, NUPTK 18497366 pat dicairkan k saya alih aklatur jabatan sa 
3820 0012 serta” NRG fungsi dari GPAI menjadi Peng- ar adalah Kepala Bi- 
001487362054 awas TK/SD. Masalah penesiran dang Tanaman Pangan pada Di- 


m ke Di- nas Pertanian Kehutanan dan 


April 2009 saya diangkat se- 
pengawas sekolah dan pa- 
da 2009 itu pula saya ikut 
sertifikasi guru dengan nomor 
peserta 09052103010030. 
dinyatal 
sitas Islan 
lik Ibrahim pada 15 Desember 
2009 dengan nomor sertifikat: 
Un.31/PPOL1/0004408/2009. 
Berdasarkan Keputusan 
rektur Jenderal — Pendidikan 
Agama Islam tertanggal 31 Mei 


mrloperkoran @ 


tunjangan dilimpa 
nas Pendidikan Kabupaten L 
majang dengan surat nomor 
Ke.1808/4PPOO/1S17/201 ter- 
tanggal 10 Oktober 201. 
impai hari ini (tiga tahun) 
saya tidak menerima tunjangan 
profesi satu rupiah pun. Mohon 
perhatian pihak berwenang: 
MOCH RIDWAN 
Jalan Raya RT 020 RW 006, 
Tukum, Tekung, Kabupaten 
Lumajang, Ja 


Perkebunan Kabupaten Purwa- 
karta, Sementara Kepala Dinas 
bernama Balya Susila Ilyas, 
DEDI SETYADI 
Kepala Bidang Tanaman 
Pangan Dinas Pertanian 
Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Purwakarta 


Catatan Redaksi: Mohon 
maaf atas kesalahan itu dan 
terima kasih atas koreksinya. 


ScraperOne & Kaskus 


Pahlawan Masa Depan 


Oleh YONKY KARMAN 


hun 1945, ketika 
aisar Jepang Hi- 

rohito harus mene- 
rima fakta kalah dalam 
perang melawan Sekutu 
dan negerinya hancur, 


petinggi mil 
ngan pertanyaan itu, 
dah lebih dari d 


Jepang gugur membela kehor- Ia 


m Kaisar, 


ia menganggap mur 
prajurit atau merend: 


fesi lain, tetapi n 


. Jepang 


puing kehan 
curan dan kembali menjadi bang- 
sabermartabat dengan jalan pe 


cepat daripada perkira 


sulah satu kekuat 


1gai  Peristiw: 
adalah protes atas investasi 
pang yang mendor 
konomian di T 


Ihan modern dalam bentuk eko- 


nomi, 


Obyektifikasi guru 
Kita sebenarny 

pahlawanan guru 
turu” y4 

nasional sejak 1980. C 

patriot “pahlawan 
nda jasa" 


um Tiymne 


ru adal 


di bang 
Meski dipuji 
wan, kepahlaw 
nya tak dihargai. Pc 
akui besar untuk 
bangsa 
cukup terukir di dalam hati siswa. 


idonesia. 
ai pah 


aiban ekonomi 


Malari 1974 


ygakui ke 


menjadi lagu wajib 


n guru nya- 


nasa depan 
pi semua. baktinya 


Realitas guru tanpa masa depa 
itu membuat orang muda tak 
tertarik menjadi guru. In- 
stitut keguruan negeri 
pun kekurangan mah 


bah nama menjadi 
universitas negeri 
eraturan pemerintah 
untuk membci 
kan peluang bagi lulusan 
sekolah non-pergur 
jadi guru, Profesi gu- 
pun disamakan deng: 


tuhin 
Menjadi guru adalah se- 
buah panggilan hidup, yang 
membuat Oemar Bakri ber- 
an dijalan pengabdian denga 
hidup sederhana. 

Perlakuan sebagai kaum ter- 
pingsirkan membuat guru negeri 
kerap menjadi obyek politisasi 
saut pemilihan umum. 
reka diarahkan kepada satu kan 
didat tertentu, Seusai pil 
terjadi mutasi dan peg 
negeri yang tak termasuk ger- 
bong penguasa digurukan. Murid 
pun dididik oleh orang yang tak 
memiliki ilmu pe 
panggilan se 

Untuk mengakhiri ja 
derita guru, lirik "Hymne 

sedikit diubal 
penggubahnya menjadi 

tum —ins 
Pengurus 
Persatuan Guru Republik 
Indonesia pada 27 
2007 mengukuhkan perubahan 
paradigma kepahlav guru 
sebagai "tonggak pembangun da- 
ri sebuah bangsa 


atas per- 


Ik resmi oleh birokrasi 
tupun pungutan liar oleh ok- 
m birokrasi, Birokrasi haus 
pungutan menjadikan guru sc: 
bagai obyek apakah itu atas 
sertifikasi portofolio, uji kompe- 
tensi guru, pendidikan 
latihan profesi guru, at 
nelitian tindakan kelas 
Persoalan kompetensi 
jadi urusan teknis belaka. 
Pendidikan pu 
Proyek be 


ngnya, pada saat yang 
suma posisi indeks pem- 
bangunan manusia Indo- 
nesia tahun 2011 melorot 
ke posisi 124 dari 179 ne- 
gara, dari posisi ke-108 (ta- 
hun 2010 dan 2008) dan 
kesIIl (2009). S6 
persoalan 
alitas sumber daya manusia 
Indonesia tentu tidak lepas 
dari kerja birokrasi p 
rintah yang justru men 
dumkan kepahlawu 

ru. Daru 
guru itulah 
culkan Ger 


ng memun- 
ikan Indonesia 


terdidik Indo- 
ntuk suatu ma 


ng si 
di tempat terp 
Gerakan ya 


1g tak terkonta- 
minasi birokrasi pemerintah itu 
seharusnya menyadarkan presi- 


den dan parlemen bahwa du 
pendidikan adalah kunci mas 
depan Indonesia. Namun, gerak: 
an idealis seperti itu bukan solusi 
jangka panjang kemerosota 
eks pembangur 


pungli yang membebani gu 
membuktikan bahwa korupsi 
ai ke 


In 


Kebangkitan bangsa 


Heroisme guru tak bisu d 
pisahkan dari kebanggaan te 
tingginya untuk berbagi ilmu dan 
memimpikan siswa kelak jadi 
orang berguna. Kehadiran guru 


kan hanya berorientasi ke masi 
lalu dengan mi jasa par: 
pahlawan yang telah gugur, Lebih 


di he penti 
aspek kot tukny 
wa, Siswa disud ur cita-cita yang 


depanny: nya sebagai 
insan Kesadi 
eksistensial itu bertentangan d 
ngan tawuran, plagiarism 
konsumtivisme. Mereka 
dan sibuk belajar, memiliki 
twcita untuk berkarya, 

ngka mempersi 
i emas 100 ta 
n, Indonesi: 
ode bonus demografi de- 
a produktif, Jumlah per 


masih harus diwujudka 


tabat profesi guru yang Har 
1 Guru juga jutuh pada bu 
November. Kembalikan peran 
strategis guru ke dalam politik 
bangsa dari Sabang sampai Me- 
rauke 

Membahagiakan guru 
prasyarat bangsa yang bahaj 
Jika guru berkualitas tidak dipro: 
duksi secara massal, Indonesia 


h 


usia akan menyiusnyiakan kesem: 
anak dan orang tua adalah ter- patan cmas bonus demografi 
tinggi selama periode tahun itu, 

2010-2053 ysudah la- 


Kesempatan « Indonesia mi 
an berulanguntuk 
Indonesia. Menurut data Badan 
Pusat Statistik 2011, jumlah pcs 
duduk usia YONKY KARMAN 
2010 lebih banyak dari Pengajar di 
tw Ti 


tas seperti itu 


guru sebagai kunci kebangkitan 
banysa. 


logi Jakarta 


nce 


BNI Fashion Experie 


END OF SEASON 


Jale 


Up to 


Get more 


and O BNI Installment' 


BNI gives 


atau kunjungi wwwibni.co.id 


TE GBN 


Op 2 


up to10” off 


you more 


J BNI Call 500046 


GUESS 
GUESS GUESS 


GUESS GUESS 


VICTORINOX 


Gc 


GUESS 


/4NAUTI 


GOUNID. canveRse 


BNI creditcard 


diskon 1085 


an diskon 886 khusus 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


KILAS LUAR NEGERI 


Setelah Dibom dari Udara, Oposisi Serang Militer 


Oposisi Suriah diduga meledakkan satu pos pemeriksaan polisi 
militer di barat daya Damaskus dengan bom mobil 
(27/1) pagi. Tasiden itu terjadi saat sejumlah besar tentara 
bar di wilayah itu untuk memburu oposar 
oleh rezim Presiden Bashar al-Assad dicap sebagai pembero 
tak atau teroris "Bom mobil itu mengincar pos pemeriksaan 
polisi militer di Jdcidet Artouz" kata onganisasi Pem: 
h (SOMITD, Selasa siang, "Ledakan itu dit 
ang intensif bersumaan dengan terus di- 
tempatkannya tentara di antara Kar Sousa dan Daraya," kat 
aktivis SOFIR Belum ada laporan resmi apakah ledakan me 
#imbulkan korban. 


terjadi beberapa jam setelah jetjet tempur t 
Udara Suri: 


Angkatan 
ah mengebom pangkalan utama Tentara Pembe- 
meter dari perbatasan 

at serangan udara, ratusan wargu lari 
melintasi perbatasan. Turki, pendukung utama oposisi Suriah, 
telah berulang kali mengerahkan jet ke perbatasan dan rm 
nolak tudingan Su ebaran rudal-rudal Patriot 
sangat provokatif. (AFP/RI Ay 


Tokoh "Kaus Merah” Terancam Hukuman Mati 


mati karena pera 
4 100000 demonstran Kaus Merah pendukung mantan 
Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra melumpuhkan 
Bangkok hampir dua bulan, Bentrokan yang terjadi ketika 
militer Thailand turun tangan untuk membubarkan paksa un- 
jok rasa itu menyebabi Ate 900 orang 
iden itu, dua jurnalis asing ikut tewas, Ket 
s Merah mendesak pemerintahan pimpin 
PM Abhisit Veljajiva mundur dan pemilihan umum segera 
ilai Abhisit berkuasa dengan cara tak de- 
lewat pemungutan suara parlemen setelah 
pengadilan melucuti kekuasian Thaksin. Wakil Menteri Per- 
Nattawut Saikuar, yang 
ya tak bersalah. 
CAEP/DWA) 


Warga Kanada Pimpin Bank Sentral Inggris 


Mark Joseph Carney, warga nega 
terpilih menjadi Gubernur Bank: 
land), Dia akan mem 
sekarang masih menj 
ada, Inggris tidak mempersoulku 
di negara itu, terma 


ak of Enyg- 
(2710, di London Camney m 

1 per eksekutif di 
soal per- 
aturan lembagga keuangan, Carney mei kuat konsep 
Basel INI, antara lain, meminta perbankan memperkuat modal 
Dia pernah menekan perbankan Kanada agar mengutamakan 
keselamatan betimbang terjerembab pada kebangkrutan akibat 


tegas di sektor keuang 
embabkan perekonomian negau 


peratura 


an salah satu 
negara yang relatif kebal dari krisis ylobal, 
(RRUTERS/AWAFE/MON) 


INTERNASIONAL 


Unjuk Rasa Peternak Susu Eropa 


Polisi 
disemprot susu 
oleh para 
peternak susu 
Eropa dalam 
aksi unjuk rasa 
di Parlemen 
Eropa, Brussels, 
Belgia, Senin 
(2071), Pa 
peternak itu 
memprotes 
penetapan 
susu yang 


ketelar 
unjuk rasa 
selama dua hari 
di Brussels, 


Mesir Antisipasi Bentrokan 


Kubu Oposisi Anggap Kompromi Presiden Mursi Belum Cukup 


KAIRO, KOMPAS — Rakyat Mesir terlihat khawatir 
terhadap kemungkinan pecahnya konflik horizontal 
antara massa pro dan kontra dekrit Presiden 
Muhammad Mursi sehingga mereka memilih tidak 
keluar rumah pada hari Selasa (27/1). Pemerintah 
bahkan meliburkan instansi pemerintah. 


uk 


ntuk membatalkan aksi 
unjuk rasa tandingan guna mei 

n Mursi mem- 
ikan ketegangan 


mbil 


Langkah itu d 


a keputusan yang d 


in malam, IM meny 
ksi tandingan 


but pemba 
itu untuk mengh 


pemandangan sehari-hari, 
layang 6 Oktober sepanjang se 


Suasana di Alun 
jadi basis unjuk rasa 
kubu oposisi hingga 
uga masih terlihat ter 
kontra dekrit presiden belum 
terlihat membeludak. 

Mesi 


wan Kompas, Musthafa Abd 


Namun, keputusan Ikhwanul 
Muslimin IM) gerakan 


batas antara aparat 
dun massa sempat terjadi di s0 
kitar gedung Kedutaan Besar AS 


bentrok mas 
pro d dekrit presider 
sejak Jumat lalu telah menim- 
bulkan 2 korban tewas dan 4d 
orang luka-luka. 


Sepakat kompromi 

Dalam pertemuan Preside 
Mursi dengan Dewan Tinggi Per- 
In malam lalu, 
kompromi soal de- 


i dan Dewan Tinggi Per- 
adilan antara Jain sepakat butir 
ma dekrit presiden hanya 
bisa dilakukan jika ada bukti 
baru, 

Butir pertama tersebut me- 
merintahkan proses pengadilan 
ulang terhadap para pejabat cra 
Presiden Hosni Mubarak yang 
dituduh terlibat dalam kekerasan 


yang mengakibatkan para aktivis 
tewas dalam revolusi tahun lalu, 
Mereka juga sepakat, keputus- 
an Presiden Mursi yang tidak 
bisa diganggu gugat hanya yang 
menyangkut isu strategis dan k 
Namun, butir yang mene 
an bahwa Mahkamah Konsti- 
tusi tidak bisa membubarkan d 
wan konstituante dan lemi 
Majelis Syura (MPR) tetap tidak 
berubah, 
Menteri 
Mekki meng 


siapika 

melan 

n 

juga merenc 

an Mursi secara dika 1 

tetap berkeras tak mau mencabut 
ya, 


eskalasi protes di 
kan aksi pembang 


ing- 


Ishak menegaskan, tun- 
tutan mereka berupa pembatalan 
dekrit pres embubaran de- 
wan konstit 
maan di: 
menuju te 
Titik di Mc 
Front Penyu 
yang menghimpi 
kuatan politik, 
uk ri 


Peradilan Ahmed 
takan, perbeda 
pendapat tajam soal dekrit pre- 
siden hanya disebabkan kesalah- 
pahaman karena kurangnya pci 
delasan. 


sol 
sepenuhny 
ma kubu oposisi masih m 


Mursi mencabut dekritnya, 
Salah satu tokoh Front Pe 
Nasional 


Sikap kompromi Mursi dini) 
belum cukup, 

Di Kairo beredar kabar bah 
kubu oposisi sedang mempc 


1 upaya dia akan 


negari 
gagal 


KEBAKARAN 
13 Penyandang Cacat 
Tewas di Jerman 


TITISEE-NEUSTADT, SE: 
LASA — Sebanyak 13 penyan- 
dang cacat tern 
korban tewas dalam kebal 
sebuah pabrik kecil di kota Ti- 
tisee-Neustadt, Jerman barat da 
ya, Senin sore. Hingga $ 
(27/12), polisi masih mencari pe 
nyebab kebakaran yang menelan 
begitu banyak korban untuk 
ukuran negara maju tersebut, sebut-mengatakan, 
Bangunan pabrik tiga lantai itu orang di gedung itu si 
disebut masih relatif baru dan karan terjadi, 
memenuhi seluruh standar ke- Penyebab kebal 
selamatan jika terjadi kebakaran. ketahui, te 
Namun, saat pemadam kebakar- sempat te 
an tiba dengan segera di lokasi api muncul. 


Pabrik kecil tersebut memp 
kerjakan 120 penyandang ene 
jan besar penyanc 


dekorasi natal 
kayu dan logam, seri 
arik. 
Seorang sumber 
dengan Caritas: 
ang mengoper 


m belum, 


Bel 


kebakaran, korban jiwa masih apakah ada bahan kimia mudah 
berjatuhan, terbakar yang disimpan di dalam 
Kepala di gedung itu, 


 mengat kal, 
karan dari pabrik itu berbunyi 

pada pukul 13 tu setempat 
Pemadam kebakaran pertama ti- 
ba di lokasi enam menit kemu- 
dian, 


kejut otasju 
korban jiwa. Kebakaran yang m 
n banyak korbanji 


sudah memenuhi ba 
tersebut. "Api menyu 
sa cepat,” tutur Hermc 

oma- 


e-Neustadt berad 
300 petugas pemadam 
kebakaran yang dibantu dengan 
helikopter berusiha memadam- AS, y 
n api yang terus membesar tik garmen di Bangades, 
Beberapa petugas pemadam de 
nngin masker gas nekat masuk ke 
gedung yang terbakar untuk me- 
nyelamatkan para pekerj 
Foto-foto dari lokasi kebakar- 
an menunjukkan, para pekerji 
yang sebagian ” menggunakan 
kursi roda, dilarikan keambul: 
dan helikopter untuk dibawa ke 
Ih sakit terdekat, 


Tanpa otorisasi 


menewaskan M2 peke 
lah memproduksi pak 
untuk W: 


ikan peru 


sok resmi Wal-Mart. 


serius karena mengisap akta bahwa hal ini bis 


bal, ingat mengganggu kami, dan 
Tingga Selasa siang polisi te- akan terus bekerja sama 


lah mengidentifikasi semua kor- 
ban tewas, Satu korban adalah 
supervisor berusia 50 4 
18 orang 
kerja berusia . yang 
terdiri dari 10 perempuan dan 3 


Banglades) untuk mer 
pendidikan 


nyataan resmi, Senin. 


mrloperkoran @ ScraperOne & 


organisasi sosial 
ikan pabrik ter- 
da 50-60 
keba- 


pi polisi menyebut 
i ledakan sebelum 
m diketahui 


Kanselir Jerman Angela Mer- 


n terakhir dengan 
li pada Feb- 
ruari 2008 suat sembilan orang 


Negara Bagian tewas pada kebakaran kompleks 
Wuerttembery, tempat Mat di kota Ludwigshafe 


ng 
terbakar Sabtu pekan lalu dan 


otorisasi resmi. Pabrik yang di- 
Tazreen 
Fashion Ltd itu diduga mendapat 
pesanan subkontrak dari pema- 


terjadi 


des” kata Wal-Mart dalam per- 


AEP/AP/DHE) 


Demonstran yang membawa si 
Merel 
minys 


duk raksa 


PROTES RUU MINYAK 


in EGA. 


Warga Rio de Janeiro Turun ke Jalan 


RIO DE JANEIRO, SELASA 
ak kurang dari 200.000 orang 


pembagian keuntungan dari pro- 

duksi yang sekarang serupa de- 

ngan apa yang mereka terima 
hun Jalu. Veto sebagian itu ti- 

ubah bagian-ba- 

ing menetapk: 

1 Ane royalti dari pro- 

di ladang-ladang baru, 

i Rousself, demonstrasi itu 

meningkatkan taruhan t 

ang mungkin me 


turun ke jalan di Rio de Janciro, 
Brasil, 


Senin (26/1). Mereka 


memveto ranea 
indang federal tentang 
redistribusi pendapatan dari mi 
nyak, 

Para pejabat lokal mengata- 
kan, RUU itu bisa menyebabl 
kerugian miliaran dollar AS bagi 
Negara Bagian Rio de Janeiro 
karena kehilangan pen 
dari minyak. F 
program Rio 
rumah Piala Dunia 2014 dan 
Olimpiade Musim Panas 2016. 

n malam, sebuah sumber 
1 mengetahi 


i dalam hampir dua tahun 
pemerintahng itu adal: 
bagaimana mendistribusikan pu- 
luhan miliar dollar AS penda- 
patan yang diharapkan dari |: 
dang minyak lepas pantai 

ditemukan Brasil tahun 2007. 


rencana pre- 
siden mengatakan, Rousseff be- 
rencana memveto sebagian dari bagi keuntungan lebih. merata 
RUU itu, terutama bagian yang kepada 26 negara bagian di 
mendefinisi ulang pembayaran pemerintah federal. RUU yang 
keuntungan untuk produksi mi- menanti persetujuan Rousseffitu 
nyak yang ada di Brasil. juga mengubah royalti dari pro- 
Presiden, tambah sumber ter- — duksi yang sudah ada, membu 
sebut, akan mengusulkan agar — berang Rio dan sejumlah negara 
Rio dan Espirito Santo, dua ne- bagian tenggara di pesisir t 
gara bagian penghasil minyak il, tempat sel 
utama di Brasil, terus mendapat sumber minyak negeri itu. 


& Kaskus 


Kongres bul akan mem- 


waktu 
Jumat untuk memveto 
dia diperkira- 


Kamis, kata 
sumber tersebut. 

Protes di kota Rio de Janeiro 
yang diberi nama "Veto, Dilma! 
tidakadilan” itu di- 
adakan der na pesta. 
Polisi memperkirakan 200.000 
orang dari beberapa kota di se- 
Juruh Negara Bagian Rio de Ja- 
neiro ikut serta. 

Gubernur Sergio Cabral dan 
li Kota Rio Eduardo Pae 
sama-sama — memperingatkan 
bahwa rencana pembagian ro- 
yalti minyak itu akan memba- 

Ikan pendanaan Piala Duni: 
2014 dan Olimpiade 2016. 

RUU itu bila disetujui akan 
memotong dari 20-30 persen ro- 
yalti yang diperoleh pemerintah 
federal, dan dari 20-26 persen 
royalti bagi negara bagian peng- 
hasil minyak, Adapun negara ba- 
ian yang bukan produsen mi 
kenaikan 


ITERS/AFP/DD) 


MEKSIKO 
Ratu Kecantikan Tewas 
dalam Baku Tembak 


CULIACAN, SELASA — Ratu 
kecantikan Meksiko berusia 


ak antara 
a kelompok pedagang na 
ng sedang bepery 


nin' (2/1), 
wah Plores G 


Maria Susana Flores Gimez 


gadis yang berpartisipasi dalam 
kontes kecantikan Miss Ori 
Tourism di China pada bulan Mei 
itu sedang bepergian dengan pa 
carnya, tersangka pembunuh ba- 
an, ketika tembuk-menembak 
terjadi, Pacarnya juga tewas, 

wan berambut ge- — Kelompok bersenjata itu ad: 
h sebagai pemenang hubungannya dengan Orso Ivan 
Mujer Sinaloa 2012 Perempuan — Gastelum, tersangka pemimpin 
oa 2012) dalam kontes ke- kelompok pembunuh. bayaran 
mtikan pada Februari lalu, Bu- yang bekerja bagi kartel narkoba 
lan Juni, model itu bersaing de-  Sinaloa. 

ngan tujuh kontestan lain dalam Keluarga dan kerabat meng: 
kontes kecantikan tingkat negara adakan upacara pem 
bagi: oa, Culiacan, ibu kota negar 
tetapi tidak menang, 

Higucra mengatakan, Flores 
iamez sedang berada di dalam 
h satu kendaraan yang d 
kejur dan terlibat tem 


Jaksa itu mengatakan, uji foret 
sik memperlihatkan adanya re 
du mes 

1g. menyirat) 
bbakkan sebuah senjata, 


wajah Flores Gamez dengan ke- 
rudung 
Sementara itu, Miss Sinaloa 


ingtota lain kelompok 
dan empat orang 


sember 2008 bersama tujuh ter- 
sangka angtota kartel Juarez atas 
kecurigaan pelanggaran narkoba 
dan senjata. Dia kemudian di- 
bebaskan tanpa didakwa, 
Javier Valde is buku 
hun 2009 mengenai hubungan 
kelompok narkoba dengan kon 
tes kecantikan, mengatakan, ini 
merupakan kisah yang berulang, 
Ini adalah soal privilese, keku 
asaan, uang dan kebutuhan, 
Kadang para gembong narko- 
ba mencari ratu kecantikan, 
tetapi kadang para model sendi 
yang mencari pacar gembong 


lainnya ditahan 

Kontak senjata itu terjadi s 
telah orang-orang bersenjata itu 
menembaki sebuah patroli ten- 


tara Meksiko, Para serdadu me- 
ngejar dan mengepung kelompok 
itu di sebuah rumah di kota Mo- 
corito. Warga sekitar melarikan 
diri, dan tembak-menembak ber- 
lanjut di sepanjang jalan di dekat 
tempat tersebut saat kendaraan 
tu dihentikan, Enam mobil, 
sejumlah narkoba, dan senjata 
disita petugas. 


Media Meksiko mengatakan, narkoba, katanya. (AP/AFP/DD) 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 INTERNASIONAL 9 


Protes di Myanmar 


FAKTOR 


Didorong oleh RENE L PATTIRADJAWANE 


Dias Ptk | E-mail: Ip@kompas.com SMS: 081802-KOMPAS 


warga berunjuk 
sa di depan 


Kelicikan Strategi 
manga Kedaulatan China 
mt L 


oleh militer dan 
perusahaan 


Mungkin ini kata yang tepat untuk merefleksikan 
dalam menjalan 
Selatan. Seca 
1, Beijing mengeluarkan pas- 
hina dan se 

7 di Laut China 
paspor dengan gambar peta 
itu disebut Menteri 
sebagai disingenuous (tidak 
lah satu sifat kebang- 


is putus-putus 


ASEAN Harus Berhati-Hati 


Pejabat Pertahanan AS-China Bertemu Bahas Keamanan 


KOMPAS — ASEAN diin 


cara untuk mengklaim wila 
Protes tidak h 


sejumlah kekuatan utama dunia dalam isu sengketa 
Laut China 


bersikap terbuka 
kusikan persoalan 


Pertemuan China-AS 


Wakil Menteri Peri 
Amerika Serikat Urusan 


JUTAAN KELUARGA. SATU BANK. 


atau kata orang? 
What's your gut tel 


SIMPLE PAY AW SWIE 


24 BULAN 


GLOBAL G2 @seLuLar 
eStore OSHAGA 


OKTAGON G3SHIY 


wuwoktagon.co.id Tea Sa 


.. ADVANCE'" SEMAR 


Syarat dan ketentuan berlaku 


piala 


! Ta PermataBani NY” | 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


| tenan yar Now ne nearest Suzuki dealer today! 


10 


CUCIAN BERSIH MAKSIMAL 


Bingung mencari deterjen yang mampu membersihkan baju Anda secara maksimal? 
Gunakanlah deterjen all in one dari Rinso cair karena memiliki lima kelebihan 


Ps 


na 


Tidak ada sisa butir deterjen setel 


dibandingkan deterjen bubuk biasa. Rinso ini bisa dioleskan langsung di atas noda 
sehingga maksimal mengangkat noda. Busanya lebih banyak daripada deterjen bubuk 

biasa, yang membuat Rinso cair mampu membersihkan secara efektif proses pencucian, 
ah proses pencucian, seperti yang umum terjadi dalam 


Proses pencucian menggunakan deterjen bubuk. Rinso ini juga sangat lembut di tangan, 
wanginya lebih tahan lama, Rinso cair bisa digunakan untuk pencucian dengan tangan 


Bersih Sempuma 
dengan Inovasi 


maupun untuk mesin cuci bukaan atas. 


KEHADIRAN MESIN CUCI SEJATINYA UNTUK MEMUDAHKAN KEGIATAN MENCUCI 
PAKAIAN, NAMUN, PADA KENYATAANNYA MASIH BANYAK ORANG YANG 
KEREPOTAN MELAKUKAN KEGIATAN TERSEBUT, 


ebelum mesin cuci hadir, 
orang harus mengeluarkan 
energi ekstra untuk mencuci 
pakaian. Waktu juga harus 
dikorbankan karena mencuci 
baju secara manual menyita waktu 
yang tidak sedikit. 

Bagi keluarga modern masa kini, 
keberadaan mesin cuci sangatlah 
utama, Sembari mencuci, ibu rumah 
tangga bisa mengurus pekerjaan 
lainnya, seperti memasak, 
menyeterika, atau mengerjakan 
(pekerjaan kantor apabila bekerja di 
tumah 

Animo terhadap mesin cuci 
memang terus mengalami kenaikan 
jumlah penjualan, Melansir dari 
Kontan, Data Electronic Marketer Club 
(EMC) menunjukkan penjualan mesin 
cuci di Indonesia sepanjang 
pertengahan 2011 mencapai 1,03 
juta unit. Jumlah ini tumbuh sebesar 
40 persen dibandingkan periode yang 
sama pada tahun 2010. 

Pertumbuhan penjualan mesin 
cuci ini tergolong pesat dibandingkan 
pertumbuhan penjualan elektronik 
lainnya, seperti AC dan kulkas. 


Selama musim hujan, biasanya 
penjualan mesin cuci meningkat. Bisa 
jadi hal ini terjadi karena konsumen 
ingin cuciannya cepat kering, yang 
hanya dapat dilakukan oleh mesin 
cuci yang juga menanamkan fitur 
mengeringkan pakaian. 

Dilihat dari jenis tabungnya, 
mesin cuci terdiri atas tiga jenis, yaitu 
twin tube (dua tabung), top loading 
(bukaan atas), dan front loading: 
(bukaan depan). Jenis yang disebut 
terakhir adalah mesin cuci yang kini 
menjadi favorit. Walaupun begitu, 
penjualan mesin cuci dengan jenis 
twin tube masih merajai pasar 
dengan pangsa lebih dari 50 persen. 
Sementara itu, jumlah mesin cuci 
jenis front loading masih di bawah 
10 persen. 

Product Marketing Head Home 
Appliances PT Samsung Electronics 
Indonesia Reza Varindra menjelaskan, 
kendati jumlah front loading masih 
belum familiar di kalangan konsumen 
Indonesia, pertumbuhannya terus 
bertambah. “Pertumbuhan mesin cuci 
jenis front loading mengalami 
pertumbuhan yang cukup cepat," 


ujarnya. 


Salah kaprah 

Belum familiarnya penggunaan 
Iront loading dikarenakan belum 
adanya kepercayaan penuh terhadap 
teknologi terkini. Hal ini bisa dilihat 
dari kebiasaan para ibu yang masih 
saja mengucek pakaiannya. 
walaupun sudah memakai mesin 
cuci, Padahal dengan menggunakan 
Iront Icading, kotoran bisa lepas 
secara sempurna karena tidak lagi 
menggunakan sistem gesekan pakalan 
(engan air, tetapi sistem dibanting, 

Masyarakat belum terlalu familiar 
dengan mesin cuci ront loading 
karena adanya anggapan kalau mesin 
cuci ini membutuhkan listrik dan air 
lebih banyak. "Konsumen masih 
mengganggap front loading selalu 
menggunakan air panas sehingga 
listrik yang digunakan lebih besar lagi 
untuk memanaskan air. Padahal hal 
Ini bsa di-setting menjadi alr dingin 
saja," ujarnya. 

Reza mengatakan, pengaturan air 
panas hanya digunakan di luar 
Indonesia karena ketiadaan air yang 


berkualitas, Di Indonesia, menurutnya, 
air berkualitas cukup berlimpah 
sehingga tidak membutuhkan air 
panas. "Air di Indonesia kita anggap 
sudah ideal," ujarnya. 


Inovasi 

Kesalahan kaprah ini ditanggapi 
dengan inovasi oleh Samsung 
Electronic Indonesia, Mesin cuci front 
loading Samsung memiliki teknologi 
terkini dan mampu memberikan hasil 
maksimal. “Design with family in 
mind adalah slogan yang kami usung, 
Samsung selalu berusaha memenuhi 
kebutuhan keluarga di Indonesia," 
ujarnya. 


@ @ 
V | | 1£ KOMPAS RABU, 28 NOVEMBER 2012 


ukekini sajian oleh Tr Ikan Kompas 


MENDUKUNG KEMUDAHAN MEMASAK 


Panasonic MX-101SG1WSR, memblender makanan atau bumbu masak tak 


perlu repot lagi. Dengan kapasitas 1000 mililit 


dan 50 gram, blender ini 


mendukung kegiatan dapur Anda. Fitur double safety lock membuat blender 
tidak akan bekerja apabila tidak berada tepat pada posisinya, Self ventilating 
inner cap akan membuat uap mudah keluar sehingga menghindarkan isi 
blender menyembur, Anda juga tidak perlu lagi repot untuk membersihkannya 
karena ftur detachable container dudukan dapat dilepas untuk mempermu 


dah proses pembersihan. 


Samsung menghadirkan teknologi 
Eco Bubble yang sangat sesuai untuk 
menjawab kebutuhan konsumen akan 
kualitas hasil cucian yang baik. 
Dengan fitur terbaru dan satu-satunya 
di dunia ini, mesin cuci Samsung 
mampu melarutkan deterjen dan 
menghasilkan busa lembut yang. 
mampu meresap 40 kali lebih cepat 
ke dalam kain dan baju hingga ke 
seluruh bagian pakaian. Mesin cuci ini 
hanya membutuhkan waktu 40 detik 
untuk melarutkan deterjen secara. 
sempurna sehingga tidak 
meninggalkan sisa sabun pada cucian, 
Karena teknologi inilah, mesin cuci 
Samsung tidak memerlukan air panas. 


Busa lembut tersebut mampu 
mengangkat kotoran dengan maksimal 
“dan melindungi serat kain pakaian, 
Teknologi Eco Bubble mampu 
menghemat energi hingga 70 persen. 
Penggunaan Digital Inverter Motor 
yang digunakan mesin cuci Samsung. 
mampu membuat mesin cuci hemat 
energi hingga 50 persen, mengurangi 
kebisingan, dan tentu saja mampu 
tahan lebih lama. “Untuk motor mesin 
cuci ini, Anda tidak perlu lagi khawatir 
karena Samsung memberikan garansi 
hingga 11 tahun untuk motornya, Ini 
membuat mesin cuci Samsung adalah 
yang terpanjang memberikan 
'garansi,”ujarnya, IVTOJ 


@ piah-Plih Lokasi 
Menempatkan 
Mesin Cuci 


D mana Anda biasanya menempatkan mesin cuci dalam 
tumah atau apartemen Anda? Di dapur? Gudang? Atau 
amar mandi? 
Mesin cuci masih sering dianggap "anak tiri" di dalam 
tumah tangga. Mereka biasanya ditempatkan pada bagian 
lahan yang tersisa. Karena fungsinya yang hanya digunakan 
untuk mencuci, barang Ini dianggap tidak akan berpindah 
dalam waktu yang lama sehingga tidak terlalu diprioritaskan. 


Kamar mandi 

Kebiasaan yang sering dilakukan adalah penempatan 
mesin cuci dekat dengan gudang atau dapur. Hal ini tentu 
tidak akan terlalu berpengaruh apabila Anda memiliki rumah 
yang luas, atau dapur yang cukup lebar, Lalu, bagaimana 
kalau lahan dapur yang ada sempit? 

Mesin cuci bisa ditempatkan pada atau di dekat kamar 
mandi. Mungkin ada pikiran apabila mesin cuci ditempatkan 
di kamar mandi, karat akan mendera lapisan luar mesin cuci 
Namun, mesin cuci sekarang Ini sudah memiliki lapisan tahan 
karat. Tidak ada salahnya jika Anda melakukan perawatan 
lebih dengan mengelap lapisan luar mesin cuci setelah 
digunakan agar kering dari cipratan air. 

Mengapa kamar mandi isa menjadi salah satu alternatif 
untuk menempatkan mesin cuci? Salah satunya karena Anda 
tidak perlu repot lagi mencari solusi untuk membuang air 
bekas cucian, Dengan menempatkan mesin cuci di dalam 
kamar mandi, becak atau basah karena cipratan air dan 

san air cucian tidak lagi menjadi hal yang merepotkan, 
Apabila idak cukup untuk ditempatkan di dalam kamar 
mandi, Anda bisa menempatkan mesin cuci di dekat kamar 
mandi 

“Khawatir terjadi korsleting karena cipratan air di kamar 
mandi? Buatlah sebuah “panggung” kecil setinggi maksimal 

na sentimeter agar mesin cuci bisa terhindar dari genangan 
alr atau cipratan air saat mandi, Cek secara berkala kabel 
mesin cuci Anda, apakah ada kabel yang terkelupas, Tentu 
sangat berbahaya karena bisa menyebabkan korsleting. 

Alasan lainnya, kegiatan mandi dan mencuci pakaian 
terkait satu sama lain. Sebelum mandi, kita tentunya 
melepaskan pakaian kotor. Dengan adanya mesin cuci di 5 
dalam kamar mandi, Anda bisa menjadikannya sebagai 3 DIA) 
keranjang pakaian kotor. Bukan tidak mungkin, mencuci ag 
sambil mandi bisa dilakukan. 


11 


YEAR 


'WARRANTY 


on the 


Mesin Cuci Samsung memberikan garansi 11 tahun pada motor" 
Garansi ini memberikan kepuasan istimewa bagi Anda yang memilih 
mesin cuci dari Samsung. 


Dapur 1 
Penempatan mesin cuci di dapur biasanya dilakukan oleh Garskin 

PE PK Apar La Ga yaa Garskin ep Da 

memanjang, Dapur di apartemen biasanya menjadi ruang Colour Your life! KO matras ON. 


multifungsi. Pada era teknologi yang berkembang semakin 
pesat, konsep penggabungan dapur dengan ruang mencuci 
pakaian dapat dengan mudah dilakukan 

Penempatan mesin cuci menjadi semakin mudah karena 
bentuknya yang semakin kompak. Jadi, tidak susah 


menentukan letaknya. Penempatan dekat dengan dapur 
terkait instalasi air sehingga Anda tidak perlu repot membuat 
jaringan air baru khusus untuk mencuci. 

Banyak lokasi yang bisa dipilih untuk menempatkan 
mesin cuci di dapur. Anda bisa menyatukannya dengan 
kitchen set, atau di pojok dapur yang bisa dimodifikasi 
dengan meja setrika. Agar tidak terlihat seperti tambal sulam, 
lakukan perencanaan ruangan bersamaan dengan waktu 
pembangunan dapur. (#VTOI 


Perioda Promo : 1 November - 31 Desember 2012 


UAN, Waste WP DOaLun Wara 


DLM in aa Wr WAYAGIN MAMA WAE WAAGAN MAMA. 


CUSTOMER SERVICE 0-800-112-8888 (tol krna) or 021-8608-7777 hunting) 


Samsung Indonesia 


www.samsung.comid | m.samsung.convid 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


INTER 


ASIONAL 


11 


Dana Talangan Cair, Yunani Sedikit Lega 


Tahun 2013 Perekonomian Global Tidak Cerah 


ATHENA, SELA 
dana talangan seb 
Ini merupakan keputusan pada pertemuan hari 
Senin hingga Selasa (27/11) di Brussels, Belgia. 

Yunani untuk sementara terhindar dari status gagal 
bayar utang. Pasar menyambut walau jalan terjal. 


— Troika menyetujui kucuran 
r 48,7 miliar curo ke Yunani. 


uga mengisi 
erintah Yun 
dari tot 


berpotensi memiliki efek 
domino luar biasa. Ini bisa me- 
mukul raksasa zona curo 
juga sudah dalam posisi 


mani sudah bangkrut total d 
pasti terdepak dari curo der 
risiko besar y: terbay 


p menjadi per- 
as maksimum 
adalah 60 per- 


Peringkat obligasi Yunani sudah 
berstatus junk: 
Sebelum memutuskan pengu- 


bantuan tahap ko 


di Eropa 
setelah be- 


rita itu muncul 


Setelah berunding selama 12 
jam, troika diri dari Dana 
Moneter sional TMP), 


Bank S Erop 
Uni Eropa akhirng 
ngucurkan tah 


(ECB), dan tanpa ada kejelasan soal program 
penurunan utang. 

Troika sepakat mengucurkan 
dengan syarat utang Yunani 
24 persen 
2020 Ini 


kesediaan menghemat, kucur 
ditunda, 


Untuk mencapai target itu, 
troika dan para menteri ke- 
a curo sepakat me- 
sebesar 


uangan 40 


Menteri 
Woligang  Sehacuble menga 
takan, Athena juga harus bisu 
meraih surplus anggaran negara, 
Penerimuan negara harus men- 


 memikir- 


kan pemotongan 

Artinya, troika berscd 

mangkas lebih jauh besaran u: 
1 diperoleh dari troika. 


Menurun tajam 


ii merupakan salah satu 
yang menderita 


utang, 


(OECD) di Paris, Perancis 
mengingatkan, pertumbul 
ekonomi global turun ta 
hun depan, 


Seorang pria berjalan 


dilanda krisis utang, 


raih pertumbuhan ekonomi, 
“Prospek ekonomi sangat tidak 
pasti," demikian OECD, 

Untuk mencegah penurunan 
lebih buruk, OECD 
agar China dan 


a pulih dalam dua 
ndatang, 

nengingatkan per- 
ekonomian AS masih memb 

kan ancaman tersendiri, Negara 
ini sudah memiliki utaryg 16 
liun dol 


darkan ekonomi gob: 


pos 
nurunan drastis (AP/AFP/MON) 


KILASAN KAWAT SEDUNIA 


8 Suwon 


& Jupa " 


tam 


seja 
terlet 


m 
p 
J 
Juba 
raham Hhughes (33) menca 
World Records setelah berke 
negara tanpa menaiki pesawat udara. Setelah berkelan 
1420 bari lewat darat dan laut, pria asal Inggris itu meng 
perjalanannya pada Senin (2) di Juba, Sudan Selatan, negara 
yang bahkan belum merdeka saat perjalanannya dimulai, 


2009, Harian Daity Telegraph melaporkan, Hughes m 
butuhkan empat buku paspor untuk menampung stempel dari 
kke-103 dita 


tikan, 


yg yang telah 
mengizinkan saya tidur di sofa mere) 


seperti makai 


Ada saat saya berpikir, kenapa 
ida alasan untuk jalu $ 


jukkan jalan hinga 
? Tetapi 


Suwon 
Lebih d: 


0000 orang 
nengunjungi Taman Toilet, 

n bertema toflet pertama di 
nia di Suwon, 
dibuka Ju 


nuset 
ernah menjadi rumah Sim 
ceduek, pendiri dan preside 
asi Toilet Du 
i "Mr Toilet” 
2009 
1 usia 70 tahun, dan meng- 
in rumahnya kepada kot. untuk dijadika 
im mulai dikenal suat menyediakan toilet umum bagi 
r sepak bola dari seluruh dunia yang menyaksikan Piala 
a 2002 di Korsel, Asos didirikannya meruiliki misi 


im, Nan 


erintah h: 


pat akse toilet 


—  SSEREMONITAL— 


Soho @Podomoro City Per 
Agung Fodomara Lana 


extraordinaryspace 


SUtU 


: 

- 
@Podomoro City | 
Kiri ke kanan: Project Director APLN Kiky, Vice President Director I APLN 
Ariesman Widjaja, Executive Director APLN Veri Y Setiady, President 
Director APLN Trihatma Kusuma Haliman, Vice President Director IT 
APLN Indra Wijaya, Pendeta AH Mandey, Vice President Director III APLN 
Handaka Santosa, Director APLN Noer Indrajaja. 


SEREMONIA 


Menginformasikan Kegiatan Perusahaan Anda 


Hadir setiap hari 
Rabu dan Minggu 


untuk informasi dan pemasangan iklan 


hubungi 021-536 79 599 


Utant 


sembahan Terbaru 


Podomoro City yang merupakan iconie project terbaru mix- 
sed building pertama di Indonesia dengan konsep SOHO 

(Small Office Home Office), ditandai dengan ground breaking 
ceremonial oleh jajaran direksi APLN (22/1). Berdiri di atas lahan 
seluas 2,3 hektar, Proyek SOHO @Podomoro City akan dilengkapi 
dengan Menara SOHO (Small Office Home Office) setinggi 40 
Menara ini merupakan bangunan multifungsi yang terdiri 
dari 2 lantai di tiap unitnya yang dapat dijadikan tempat tinggal, 
tempat bekerja, atau keduanya. SOO termasuk di dalamnya ritel 
(NEO SOHO), yang juga terintegrasi dengan menara perkantoran 
(SOHO Capital) setinggi 48 lantai dan area shopping mall (Neo 
SOHO) setinggi Glantai yang merupakan shopping mall dengan 
“Store-within-a-Store-Concept” sebagai target high-end customers 
dan tenants. Saat ini unit SOHO sudah terjual 65 persen dan. 
'SOHO Capital terjual 55 persen. APLN sebagai developer yang 
mengembangkan SOHO @Podomoro City juga akan memenuhi 
komitmennya dalam menyelesaikan proyek tepat waktu yakni 
pertengahan 2015, Silakan datang ke SOHO Show Unit yang 
terletak di Tribeca Central Park-GF setiap hari pukul 10.00-19.00 
WIB atau bisa kunjungi exhibition booth-nya di Lower Ground 
Central Park. (ACHJ 


A gung Podomoro Land (APLN) meluncurkan SOHO @ 


Bank Ganesha Resmikan 
Kantor Cabang Pembantu 


(Kiri-kanan) Direktur Kepatuhan Sugiarto Surjadi, Kadiv Kredit Komersial 
M Adrianto Setio, Sub Branch Manager Beng Hardi, Sub Braneh Operation 


Manager Esni Dewi H, Presiden Direktur Ahdul Salam, dan Wakil Presiden 
Direktur Hendri Wirjakusuma. 
/T Bank Ganesha meresmikan Kantor Cabang Pembantu 
yang merupakan jaringan kantor ke-17 di daerah Jalan 
Muara Karang Raya No 191 Jakarta Utara, yang semula 
berstatus Kantor Kas (2/1). Dengan fasilitas pelayanan 
yang semakin baik, Bank Ganesha siap melayani kebutuhan 
| nasabahnya. (/NOVJ 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


4 tahun terakhir di 
agat diharapkan Pemerin 


M), Toko gadai me 
ta 


ani, Senin € 
menyetujui pengucuran di 


ni yang 
ah Yu 


PENGUMUMAN 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 


(angan in dibertahukan kepada para pemegang saham Parusahaan PT. Bank Tabungan Nogara(Parsoro) Tok 

(“Perseroan”) bahwa Parseroan bermakaud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

dl Menara Bank BTN IL 6 Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, pada har Jumat, tangga 28 Desember 2012 

(“RUPSLO") 

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 4 hurul (a) dan huru () Anggaran Dasar Perseroan, panggilan RUPSLB akan 

diumumkan dalam sodiktnya 2 (dua) Surat Kabar Harian Berbahasa Indonosia, pada tanggal 13 Dosambor 2012. 

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah yang namanya lercata! dalam Daftar Pemegang: 

“Saham Porsoroan pada tanggal 12 Desembar 2012 sampai dangan pukul 16.00 WIB dan pemiik saham Persoroan 

pada sub rokoning elok PT Kustodan Sonta Efk Indonesia (KSEI) pada ponutupan perdagangan saham Peseroan 

dl Bursa Elok Indonesia tanggal 12 Desomber 2012. 

Satlap usul Pemegang Saham Persoroan akan dimasukkan dalam agonda RUPSLB jika memenuhi persyaratan 

dalam Pasal 22 ayat 4 Anggaran Dasar Poreroan, yakni usul yang bersangkutan: 

.. Diaukan socar tetu kepada Dioks oleh seorang atu lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mowadi 
sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dar mlah seluruh saham yang telah ikluarkan Perseroan 
“ngan hak suara yang aon 

.. Telah ditrima olah Dirokal paling lambat 7 (luluh) har sobalum tanggal pangoilan Rapat yaitu tanggal 
08 Dosombor 2012. 


“Jakarta, 28 Novembor 2012 
Direksi 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 


infdrma. 


PERFECT CHOICE FOR 
OFFICE FURNISHINGS 


Until 31 Dec "1: 


Harga tercantum Ahusun untuk area Pulau Jama | Syarat dan etntuan betaka  INFORMA is a Member of Kawan Lama Rela! 
Experience the BIGGEST INF 
021-582 9088 


Project Sales ntorma 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


Serangan Siber, Ancaman Aktual di Indonesia 

Upaya melumpuhkan infrastruktur internet melalvi peretasan 

adalah tantangan nyata yang kini dihadapi Indonesia setiap 

ngan siber harus disikapi secara serius oleh Pe- 

sia karena dampaknya bisa mengganggu eko- 
ang mun- 


yang be 
yang diselenggarakan Indonesia 


jadi 360juta 
puncak serangan terjadi pada 21 Maret sebesar 107 ji 
rangan, Dengan jumlah serangan itu, artinya setiap hari terjadi 
gun ke Indonesia, (ED) 


Indonesia Butuh Kapal Pendidikan 


Indonesia membutuhkan lebih ba 


k kapal pendidil 


perti kapal pintar yang dihibahkan ke TNI Angkatan Laut, 
untuk menyinggahi anak-anak di pesisir, "Kapal-kapal itu akan 
menjadi wahana penambah pengetahuan bagi anak-anak di 


pesisir," kata Kepala Dinas Material TNI AL Laksamana Per- 
tama Sugianto Suwardi di sela peresmian Kapal Pintar BNI 1 
lan BRI 1, Selasa (27/1D, di Batam, Kepulauan Riau. RA) 


MCW Terima 500 Pengaduan 


uption Wateh (MCW) menerima 500 pengaduan 
ah pendidikan di Kota Malang Jawa Timur, MCW, 
MM), mulai membuka pos di sembilan titik untuk 
 pengadh an publik di Kota 

i harapkan bisa menjaring 10.000 aduan sebagi 
bentuk kontrol n publik, adm 
istrasi kependudukan, dan pendidikan yang masih terab: 
oleh negara dan Pemerintah Kota Malang," kata Koordinator 
MCW Didit Sholeh, (ODV) 


Malang 
terkait 
Selasa £ 


Kedatangan Kapal MS Fuji Maru 


Kapal MS Fuji Maru yang diguni 
program pemuda Asia Tenggara dan Ji 
Pelabuhan Tanjung Peiob 
membawa 320 pemuda d 
untuk berlayar 29 hari keliling Asi 
mengikuti keglatan seperti diskusi, pertukaran 
dan kunjungan resmi ke pemerintah negara yang 
disinggahi 


untuk pelayaran 


di 
pal ini ak: 


Anak-anak Al-Azhar 13 Kunjungi DPR 


Anak-anak 
kelas VI SD 
Islam Al Azhar 
18 Rawa: 
mangun, 
Jakarta Timur, 
mendengar 
ban dari 


alakulan 
sekolah itu 
untuk 
mengenal 
ketatanegaraan, 


Buku Pelajaran 
Disiapkan Pemerintah 


Di Kurikulum Baru, Pola Pengadaan Buku Berbeda 


JAKARTA, KOMPAS — Pada penerapan kurikulum 
2013, pola pengadaan buku pelajaran untuk siswa 

berbeda dengan mas 
pemerintah menyiapl 
swa dan buku pegangan guru untuk setiap mata 
pelajaran yang didistribusikan ke sekolah-sekolah. 


"Penerbit bisa ikut tender 
ngadaan buku, tetapi substansi 
bukunya sudah disiapkan peme- 
ata Menteri Pendidi 
Mohammad 
elasa (27/12). 
hun sebelum- 


pendidikan, Sel 
in itu, siswa juga masih diharu 
mbeli lembar kerja siswa 
yang sering kali hargs 
buku teks 


nya, untuk pembu 
lajaran, pemerintah 
berikan sampai standar 


urut Nuh, da- 


pelajaran. Penerbit kemud u, untuk men- 
membuat buku dun setelah lolos 
seleksi kemudian ditawarkan ke buku, pemerin 


sekota 
mun, akibat ini, ada ber- 
macam-macam buku untuk satu 


sekol: buku induk untuk setiap n 
: pelajaran. Siswa mendapat buku 


teks, sementara ndap 


banygan, Kemdikbud, soal pen 
buatan buku teks belum 
Ada keinginan untuk 
memberikan peluang 
nerbit membuat buku teks. Ni 
mun, pemerintah harus membuat 
spesifikasi secara detail dan model 
buku teks pel 
proses penilaian pad 
yang membuat buku poli 
Terkait buku sekok 
nik (BSE) sebagai pros 
merintah, Nuh 


buku induk yang memuat silabus, 
panduan pembelajaran, serta pe- 
nilaian mata pelajaran. 
alitas isi bukunya terjamin 
ah pada pember 
in karakter, kreativitas, 
duktivitas siswa," kat 
Direncanakan 


duan bagi guru siap sekitar Fi 
ruari atau Maret 2013, Buku itu 
bisa digunakan untuk penerapan 


Buku tersebut masih bisa dipakai 
a penerapan kurikulum b 
bertahap. 
hiri Herm 


kan pemerint: 
sekolah untuk setiap si 


perubahan kurikulum baru j 
ngan menimbulkan k 
curigaan masyarakat akan 

nya bisnis buku teks oleh p 


nerbit (ELN) 


Berdasarkan informasi dari 
Pusat Kurikulum dan Perbuku 
Badan Penelitian d 


PENGHARGAAN 
Habibie 
Award 2012 
untuk Dua 


Ilmuwan 


JAKARTA, KOMPAS — Dua 
ilmuwan bidang Ilmu Pengeta- 
huan Dasar dan Ilmu Kedokter- 
dy (Guru Besar 
ika dan mu 
Pengetahuan Alam Universitas 
Nege : 
1080 Sukamto 
ts Kedokteran U 


masing 
25000 dollar AS atau sekitar Rp 
297 juta. Penghargaan itu akan 


OIF2: The BI Habibie Period pad: 
28 November 2012 di Hotel Atlet 
Century Park, Jakarta. 


Teknologi 
n Djojo 
negoro menjelaskan, proses se 


leksi dan pemberian pengh 
dilakukan Yayasan SDM- 
Hinggga 2011 telah dibe- 


rikan penghargaan kepada 37 
orang di bidang Ilmu Pengetu- 
huan Dasar, Ilmu Kedokteran 
dan Bioteknologi, Ilmu Rekayi 


k bidang, 


kami hanya memperoleh dua il- 
muwan berdasarkan masukan 
dari ta Wardi- 


man, Selasa (27/M), di Jakarta. 

Effendy selama ini meneliti 
Kimia Anorganik Fisik t 
dengan sintesis secara sis 
dan penentuan struktur dengan 
metode difraksi sinar-X 
koord 


dengan ligan dengan unsu 
sur golongan 15 (VA), nitrogen, 
fosfor, arsenik, dan antimoni 

"Teguh terpililh kau 


ui teknik nonbedah 
ul dengan 
kardiologi intervensi. Pada 1999, 
da melakukan intervensi koroner 
perkutan pertama di Indone 


PEMBUATAN ROKET 


Peluncuran Satelit Mandiri Ditargetkan pada 


TANGERANG SELATAN, 
KOMPAS — Indonesia menar- 


600 kilometer dan punya kece- 
patan 79 kilometer per detik, 


yetkan — meluncurkan satelit roket buatan In- 
menga roket peluncur sa Ih jauh d 
telit buatan sendiri pada 2024 an roket buatan 


Butuh dukungan penuh peme- 
rintah untuk mewujud) 


Namun, Lapan menyusun pe- 
ngembangan roket Indonesia. 
Ditargetkan, padu 2024, roket 
ga tingkat bisa dibu: 


Kepala Pu 
Lembaga Penerban 


at Teknologi Roket 


laman Mati aa 
minar kedi 


Selasa (27/M), mengatakan, un- 
tuk mengorbitkan mikrosi 
seperti satelit buatan Lay 
butuhkan roket tiga tingk 
Roket ini harus ma 
nempatkan satelit di ketinggian 


diluncurkan pada 2014. 

Untuk satelitnya, Indonesia 
bisu membuat satelit sendiri wa 
Iau berukur 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


ahun 2024 


kukan perbaikan dan uji roket, 
Pengembangan roket dapat le- 
bih mudah jika ada kerj: 


Sat/AL, Satelit 
A-2, akan dituncn 


2018, Lapan mon: , 
t telekomu- Kore 


serikat. Namun, 


kan, Lapan me- 
 Diban- 


Yus menjel 
nyombangkan roket ca 
dingkan roket padat, roket cair 


pun roket padat, sek: nologi Roket Lapan seluruhnya 
kun, tak bisa diken pada 201 Rp 100 miliar, 
ikada guru dan tidak ada” Para n juga butuh 
yang mau berbagi ilmu perlindungan hukum. 
ng pembuatan roket," Lapan Bambang S Te 
Selain untuk tujuan d 

roket juga bisa dikembangka 

uk senjata, Karena itu, 

lisahli Lapan harus terus mc 


KESEHATAN MASYARAKAT 


Peserta KB di Bawah Target 


JAKARTA, KOMPAS — J kepesertaan KB 
lah peserta Keh persoalan 
di Indonesia baru 4ajuta pasang- kesehatan dan sosial. Angka 
an usia subur. Kurangnya tenaga kematian ibu dan bayi lebih ting- 


as kesehatan di pelosok 
di pengganjal utama. 
Jumlah peserta KB baru 
persen dari 7108 juta pasi 
ia subur (PUS) tahun ini, Pa 
al, tangetnya 65 persen, 
Julianto Witjaksono, Deputi 


“uk berimbas terhadap tingginya 
penyediaan pangan, pendidikan, 
permukiman, dan seb: 

Direktur Jenderal Bi 
dan Kesehatan Ibu da 
Kementerian K 


luarga Berencana dan Kese- Riyadi Yuwono 
n Reproduksi Badan Kepen- akan membuka akses pelayanan 

dudukan dan Keluarga Berenca- kesehatan lebih luas 

na Nasional, Selasa (27/M), di satunya, membuat jaringan 


Jakarta, mengatakan, ke 
PUS untuk menggunakan alat 
kontrasepsi sebenarnya tinggi, 
termasuk di daerah pelosok. N: 


primer kesehatan di berba 
pelosok wilayah. Jaringan prim 
bisa lebih sederhana dari pu 
kesmas, tetapi tetap bisu menjadi 
rujukan pertama 
untuk berob 
medis, masalah sosial dan agama C 
juga menjadi penghambat. Seba-  baran tena 
ri harus minta izin suami pelosok dengar 
lat kontrasepsi. beasiswa bagi putra d 
mengizinkan, me- mau ditempatkan kembali di da- 
rah. "Kami mengusulkan untuk 
membatasi jumlah dokter spe- 
sinlis di kot 
lebih me 


trasepsi.S 
mengharamkan peng 
kontrasepsi kecuali dengan per- 
yan kesehatan. 


TATA RUANG PESISIR 


Perlu Dukungan Masyarakat 


MISOOL, KOMPAS — Pene 
tapan kawasan konservasi di se 
ja Ampat di 


aten yang memiliki 
lebih dari 600 pulau itu diperke- 
alkan ke masyarakat setempu 


ngan pengaturan tata ruang bugi 
aktivitas masyarakat pesisir, Hal 
ini tak mudah kare 

pertimbangan ka 
butuhan sosial, dan ekonomi ma- 


Untuk menegosiasikan tiga ke 
pentingan itu, perlu kerja dar 
waktu lebih banyak. Ketiganya 


yah ini ada di Kepulau 
Ayau-Asia, Wayag-Sayang, Teluk 
mpier, Kofia 
Boo, dan Misool Timur 
Luas KKLD mencapai 901680 
ditambah Suaka Alam La- 
0 Barat Daya. 

i-Boo dan Misool Timur- 


n, tujuan kebera 
ntuk mencadangkan 
sumber daya 


ngan p 
masy 
Peng 


menunjukkan, 
tanpa dukungan masyarakat 
konservasi tidak bisa berhasil 
kata Abdul Halim, Direktur Prog- 
ram Kelautan The Nature Con- 
servancy (TNO), Selasa (27/1), 
di Misool, Raja' Ampat, Papu: 


"Negosi 
t panjang,” 
di Mi- 


perlu waktu san 
ta Purwanto, di 
soo 


ak Umkabu 
ool Burat di R: 


Kepala Ad 


memetal 


aciy 


mrloperkoran @ SeraperOne "& Kaskus 


Keempat pihak, yaitu pemerintah, pengusaha, koperasi, dan masyat 


Bersama Perbaikan Tata Kelola Aset Alam. Keempat per 


Hotel Shangri 
Magnus (belah 
kanan), T: 
unsur pengu 
unsur masy: 
Pariwisa 


Jan Ekonomi K6 


if Mari Elka Pangestu, 


PERUBAHAN IKLIM 


dari kiri), 
itu Menteri 


Ancaman dari Mencairnya Permafrost 


DOIA, SELASA — Ancaman 
datang “dari "meleleh 
mafrost karena gas 
yang membeku demikian lam: 
akan lepas ke atmosfer, Pelepas- 


untuk Pertemu: 

ke-8 (CMP-8) 
Permafrost, lapisan tanah yang 

membeku, adu di daerah Si 


n gas rumah kaca dalam jumlah 
besaritu akan mempercepat pro- — ta di sebagian wilay: 

ses pemanasan global, pemicu Permafrost yang tak lagi beku 
perubahan iklim akan melepaskan gas rumah kaca 


dan karbon dioksida 
yang —tersimp: 
tahun, Gas rumah 
itu akan meningkatkan pem 
m  nasan global yang 
akan memicu "melolel 
mafrost. 


"Potensi dampak menghangat- 
a permafrost pada iklim, eko- 
sistem, dan infrastruktur sudah 
demikian lama diabaikan,” kata 
Direktur Eksel Prog 


atif 
Lingkungan PBB (UNEP) Achim 
Stciner, Selasa (27/11), di Doha, 


Deklarasi aset alam 


untuk 
formal 


el Antarpemerintah ten- 
1 Perubahan Iklim itu di de- 
pan Konferensi Perubahan Iklim 
PBB Pertemuan Para Pihak ke-18 


Penandatanganan dilakukan di 
tengah diskusi "Melam- 
paui Karbon: REDD" Menuju 
Pembangunan yang Berkelanjut- 
in dan Berkeadil 5 

Menu gas RED: 
engurangan Emisi Melalui De 
stasi dan Degradasi Lahan) 
Kuntoro Mangkusubroto, “Soal 
REDD» bukan soal karbon sema- 


ah aris ko 
patan di ba 
Rp 10000) per hari. (AFP/ISW) 


13 


Auta! 
dild 


Rubrik ini disajikan ats krja sama Tim Ian Kompas dan AvoBid Indonesia MARS. 


. KOMPAS RABU, 28 NOVEMBER 2012 


utopiaotomo 


| MECOM 


Automotive Consumer Guidance Tee: K3 f 


oromoraroup 48 


Kepadatan kota besar yang luar 
biasa menuntut kita sebagai 
konsumen harus mencari cara 
bernegosiasi dengan hal itu. Mobil 
supermungil smart fortwo pun hadir 
sebagai alternatif solusi. 


AYANGKAN betapa tak 
efisiennya Kita ketika berkendara 
sendiri di kepadatan kota. Mobil 
berkapasitas 5-7 penumpang 
hanya Kita naiki sendiri, Bukan 
hanya sulit bermanuver, besarnya dimensi 
kendaraan membuat jalan semakin terasa 
sempit. Gabungkan hal ini dengan jutaan 
pengendara lain dan hasilnya pun kepadatan 


Yortwo, Sesual namanya, 
mobi ini hanya berkapasitas 2 
orang (fortwo) dan diharapkan 
menjadi solusi cerdas (smart) 
membelah kepadatan kota 
Berbekal teknologi Mercedes- 

Beng, smart fortwo juga menja 2 2 
mobil berteknologi tinggi dan 

memenuhi standar keamanan 


TON Ona OK AIO 


total, 
Sebagai bagian dari masyarakat modem, 
kita perlu mengubah persepsi. Tak ada 
salahnya menggunakan kendaraan kecil nan 
ringkas. Selain mudah meliuk dan parkir, mobil 
berukuran ringkas relatit hemat bahan bakar, 
Jika selama ini kendaraan kecil diasumsikan 
sebagai kurang aman dan tak memiliki 
teknologi tinggi, Anda bisa melirik produk 
keluaran Mercedes-Benz yang berjuluk smart 


paling ketat sekalipun, 
Mobil ini sudah cukup lama beredar dan 
akan segera merayakan ulang tahun keduanya 
berada di Indonesia. Lebih dari 500 unit 
smart fortwo telah terjual di Indonesia meski 
hharganya tak bisa dibilang murah. Namun, bila 
kita mempertimbangkan teknologi dan unsur 
keselamatannya, sebetulnya harga smart fortwo 
yang berada di kisaran Rp 200 jutaan masih 
masuk akal. Angka penjualan tadi merupakan 


yang tertinggi di kawasan regional Asia Tenggar 
dan Australia. 

Mengusung mesin 3 slinder berkapasitas 
1999 ce, mobil ini juga mampu mencatat 
konsumsi BBM mengesankan. Bahkan pada 
tahun 2011 lalu, smart fortwo merengkuh titel 
bergengsi dari majalah Auto Biid Indonesia 
sebagai kendaraan paling hemat bahan bakar 
sepanjang tahun. Pada tahun berikutnya, mobil 
Ini merebut gelar The Best City Car dari majalah 


Ingin Kencang? 
Jajal Tipe Brabus 


SEPTEMBER lalu menjadi sejarah tersendiri bagi dunia 


motor sport Indonesia, dengan pertama kalinya smart 
fortwo ikut serta di ajang kejuaraan nasional drag race. 
Dua unit smart fortwo Brabus turut ambil bagian dan 
alah satunya dipiloti kru redaksi majalah Auto Bid 
Indonesia. 

Dibekali mesin 999 cc 3 silinder yang dilengkapi 
turbo, smart fortwo Brabus sanggup memuntahkan 
tenaga 102 dk. Tak heran, laju O-100 krvjam bisa 
tuntas dalam 9 detik saja. Figur ini artinya setara 
dengan kebanyakan sedan 2.000 cc. Torehan waktu 
17,8 detik untuk menempuh 402 meter di ajang drag 
race juga mengagetkan para peserta lain. 

Dijual sebagai edisi spesial, smart fortwo Brabus. 
memang memiliki sejumlah perbedaan. Dimensi ban 
lebih besar, begitu pula dengan ornamen interior yang 


yang sama, Ini sungguh membanggakan 
mengingat Auto Bild adalah majalah otomotif 
terlaris dan tepercaya di Indonesia, 

Meskipun berukuran ringkas, smart 
fortwo memiliki akomodasi sangat lapang di 
bagian dalam. Selain mampu mengakomodasi 


Auto Blld Indonesia membuktikan 
smart cukup kompetitif di ajang 


memberi rasa spesial tersendiri. Tim Auto Bild Indonesia 


TIPS 


KENDARAAN BERSIH 


drag race. 


BAHAN BAKAR PUN HEMAT 


MEMILIKI kendaraan yang bisa menghemat 
(pemakaian bahan bakar tentu menjadi idaman 
banyak orang. Kendaraan roda empat kini 

pun mulai didesain dengan memperhatikan 

hal tersebut, seperti halnya pada jenis city 

car, Namun, bukan hanya desain mesin pada 
kendaraan itu saja yang berpengaruh terhadap 
(pemakaian bahan bakar, melainkan juga 
kerajinan sang pemilik untuk merawat dan 
membersihkan kendaraan. 

“Sayangnya, kebersihan mesin ini kerap kali 
luput dari perhatian, dan banyak pemilik yang. 
lebih fokus pada tampilan luarnya. Padahal, 

Jika bagian karburator kotor, misalnya, dapat 
meningkatkan konsurnsi bahan bakar karena 
proses pembakaran tidak berjalan sempurna. 
Oleh karena itu, biasakanlah melakukan 
perawatan tune up mobil secara berkala, sesuai 
jadwal yang telah ditentukan. Patut diketahui, 
mesin yang tidak di-tune up akan menyerap 
bensin 10-20 persen lebih banyak daripada yang 
sering dirawat. Lagipula, dengan melakukan 
tune up secara berkala, pertorma mesin bisa 
terus dijaga dan pemilik kendaraan pun bisa 
segera mengetahui ada-tidaknya komponen 
yang harus segera diganti karena aus atau harus 
disetel ulang. 


Lakukanlah pula ganti oli secara berkala dan 
bersihkan kerak pada knalpot. Untuk perawatan 
harian, tiliklah kebersihan setiap komponen 
mesin setidaknya serninggu sekali. Pastikan 
komponen-komponen mesin dalam kondisi 
baik, terutama pada sistem pengapian, seperti 
busi, platina, atau aki yang biasanya berkerak 
sehingga proses pengapian tidak berjalan lancar, 
Demikian pula halnya bagian filter udara dan 
saringan bensin, sebaiknya dibersihkan secara 
teratur agar tidak terjadi penyumbatan yang juga 
meningkatkan pemakaian bahan bakar, 

Di samping fu, setelah melewati jalanan 
yang berlumpur atau setelah hujan, umumnya 
kotoran akan menempel di bagian bawah 
kendaraan, terutama di bagian putaran ban, 
Jika tidak segera dibersihkan, tanpa disadari 
penumpukan kotoran tersebut akan menambah. 
beban yang secara tidak langsung juga dapat 
meningkatkan konsurnsi bahan bakar pada 
kendaraan. 

Lakukanlah perawatan dan kebersihan 
mobil sesuai petunjuk yang terdapat dalam 
buku manual keluaran pabrikan. Selain bahan 
bakar menjadi irit, manfaat lain pun didapat, 
Yaitu performa mesin yang prima dan bisa tahan 
dalam waktu lama. (ADTI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(penumpang berpostur di atas 180 cm dengan 
"nyaman, mobil ini memiliki bagasi memadai 
untuk barang bawaan. Dimensi panjang 2,6 
meter juga sangat memudahkannya mencari 
lokasi parkir. 

Menemani konsumennya merayap di 
kepadatan lalu lintas, smart fortwo mengusung. 
transmisi otomatis 5 kecepatan. Perpindahan 
giginya bisa dilakukan otomatis atau secara 
manual via tuas di balik setir, 

Saat berkendara di tol, smart fortwo pun 
tak kewalahan. Mesin yang ditempatkan rendah 
serta racikan suspensi dari Mercedes-Benz 
membuatnya sangat stabil. Kehadiran sistem 
rem ABS 4 EBD 4 BA dan kendali kestabilan 
ESP akan membantu Anda di situasi darurat 


Surprisingly 
strong. 


Selain unsur rasional, mobi ini 
mengedepankan unsur emosional dengan 
bentuknya yang menarik. Tak diragukan lagi, 
Anda akan menjadi sorot perhatian saat 
mmengendarainya di jalan raya, Ini mengakomodasi 
'kebutuhan masyarakat modem yang selalu ingin 
tampil beda, 

PT Mercedes-Benz Indonesia selaku agen 
pemegang merek (APM) smart juga mengaku 
bangga atas pencapaian mobil mungi in. “Kami 
berencana menambah lagi jaringan penjualan 
dan purnajual di Jakarta, Surabaya, Bali, dan 
Bandung, Diharapkan semuanya selesai di kuartal 
pertama 2013,” ucap Deputy Director Sales & 
Marketing smart PT Mercodes-Benz Indonesia 
Dhani M Yahya. Tim Auto Bild Indonesia 


CO smart 


open your mind. 


aminnovation from Mergedes-Benz 


2» The strength of tridion cell. 


hnically sophisticated 


uations. At the heart of the smart's sai 


forced shell that protects by keepin 


ta (021) 314 54: 


concept 


meart-4 Dalnier brand 


14 KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 


WASIR 
P buhan 1 O ' 

jak i ika diras rika Sisa “roseoun Tera 
Banyak orang pernah menderita wasir Jia dirasa Keluhan utan ata sir moston yok, 
belum terlalu mengganggu, wasir akan dibiarkan ag aa - 


Pembuluh darah besar anus dan wasir 
(jahit ke jaringan terdekat dengan 
liga tusukan jarum, Saat mengen- 
anakan benang jahitan, wasir ditarik 
ka dalam agar tonjolan yang keluar 
ati dubur disa masuk kembali 


karena umumnya orang takut dioperasi. Sebenarnya, dan sakit pada dubur (943 per- 
ada alternatif selain operasi untuk mengatasi wasir, SN kita Sutandi, pertengah 
yakni dengan teknik Doppler Guided Haemorrhoidal Meski demikian, teknik ini PENANGANAN 
“Artery Ligation dan Recto Anal Repair Se Ska, WASIR 


mua letak pembuluh darah SAR.” TANPA 


Oleh SRI REJEKI bisa terduteksi, tidak bisa untuk” GpERASI 
mna kasus wasir eksternal, dan harga 

sir adalah anyaman maza Morinaga, padu 1995. peralatan mahal, 

pembuluh darah yang Teknik ini dipandang akan Biaya penanganan dengan « PROSEDUR TEKVIK 

menjadi bantalan anus — membuat pasien lebih nyaman — MAL dan RAR mencapai Rp55 poppter cutoeo 
yang membengkak. Anyaman karena rasa sakit lebih ringan “Adapun biaya operasi biasa WAEMORRHOIDAL 


:! 
Rp4,5 juta, Namun, dengan ke- —— ARTERY LIGATION 
mungkinan rawat inap, metode 
operasi bisa memakan biaya le- 
di menuturkan, pada bih besar, 


sebenarnya 


Alat detektor aliran darah 
ultrasonik yang memanfoat- 

kan efek Doppler digunakan alat untuk mengikat 
untuk mencari lokasi 


toran tidak mudah keluar dan 
pelindung bagian dalam am 


aggr tidak lecet saat buang air, teknik Recto Anal Repair (RAR), ntuk menjaga agar wasir ti- pembuluh darah besar anus 
akan menjadi pembuluh darah besar pada dak semakin parah, penderita mmeahui denyut dari pembuluh 
anus (superior rectal artery/ In ma- darah, Setelah ditemukan, Detektor 

mendapat tek: SARI diikat agar tidak bi kanan berserat tinggi, banyak mau ayang orentut aan 

ran darah dari arteri ya masok darah ba inum air putih, mencegah orong dengan "ende" 

berkesan KJ bentukan ea Ap tot pembotn daah ba 
rah yang kembal di dekatnya, lalu ditarik ke menghindari jongkok terlalu LA conan atap re Wasir 

Bantalan anus bisa le dalam agar tonjolan yang keluar di kloset, berolahraga agar beige basigkeleN 
akibat pengaruh usia, Adapun dari dubur bisa masuk kembali. gerak usus baik, serta menghin- Wasir Kemudian wasirakan””—— pemtilundrah 
tekanan tinggi bisa disebabkan Teknik ini ditemukan oleh ahli dari jenis makanan tertentu, se- mngeat dengan seninya. Pembuluhdarah "Pengikatan 
oleh gangguan kehamilan, ba- bernama AF Farag, perti cabai, merica, durian, ke dalam waktu dua minggu. padam pembuluh darah: 
tuk, mengejan, sulit kencing, di- Sementara pada teknik lengkeng, dan daging kambing, Sonbor Sipend tetu EN 
are, dan stres. DGIAL, alat detektor aliran da- 

Pada penanganan wasir seea- rah ultrasonik yang memanfu- 
ra konservatif, pasien harus atkan efek Doppler mencari 
menjalani bedah untuk membu- — lokasi pembuluh darah melalui 
ang wasir, kemudian jaringan denyut yang dimunculkan pem- 
direkatkan kembali agar me- buluh darah, 
nyempit Teknik ini selain me- Setelah ditemukan, melah 
mimbulkan rasa sakit cukup he- alat yang berbentuk corong d 


asi, juga efek ope- ngan "jendela" tersebut, pem 
terasa hingga dua buluh darah diikat. Setidaknya 
udahnya, Pasien perlu ada enam pembuluh darah yang 
dirawat inap untuk pemulihan, diikat agar tidak lagi memasok 

Menurut Sugandi Hardjanto, darah ke wasir. Letak pembu- 
Direktur Rumah Sakit Kasih” tuh-pembuluh darah itu ki 
Ibu, Solo, dengan teknik Dop- ra pada posisi j 
pler Guided Haemorrhoidal Ar- 0500, 0700, 0200, 
tery Ligation (DGFAL), pasien Dalam waktu dua minggu, wasir 
tidak perlu dioperasi, Pasien ju- akun mengerut sendiri 


GERAKAN PENANAMAN 
1 MILYAR POHON 


ya tidak perlu dibius. Pengalaman Sugandi, sudah 
"Jika ingin lebih nyaman, pa- 627 pasien Wasir stadi 

sien bisu disuntik obat tidur yang ditangani sejak tahun 2000 

atau bius di kulit anus, Seusai dengan metode DGHAL dan 


tindakan, pasien dapat langsung — RAR. Khusus sela 
pulang katanya. Juni 201 hingga Juni 
MAL 106 pasien berusia rata- 
5 didesain oleh tahun dengan kondisi wasir sta- 
ahli bedah dari Jepang Kazu- dum IV, 


KILAS IPTEK 


bercampurnya grape/ 
agak pahit) de at. Zat kimia dalam jeruk furunocow 
murins, menghilangkan enzim yang memecah obat. Hal itu 
menyebabkan lebih banyak obat masuk ke sistem digesti 
sehingga bisa menimbulkan overdosis. Dalam laporan terbaru 
yang dimuat di the Canadian Medical Association Journal, tim 
dari the Lawson Health Research Institute, Kanada, menyata- 
n, obat yang berefek samping ika bercampur dengan grape- 
Jrult meningkat dari 17 jenis (2008) menjadi 43 (2012). Obat 
tu, antara lain, obat untuk tekanan darah tinggi, penurun 
kolesterol Gtatin), obat kanker, dan obat penekan kekebial 
Aubuh yang digunakan setelah transplantasi organ, Efek sam- 
ping bervariasi, tergantung jenis obat, antara lain perdarahan 
lambung, gangtuan detak jantung, kerusakan ginjal, dari kc 
mendadak. Salah seorang peneliti, 
tatakan kepada BBC, Senin (GI), "Satu tablet obat dengan 
jus grapeftut bisa jadi setara dengan 10 tablet obat dengan 
segelas air putih. Hal ini harus diwaspadai," (BBC/ATK) 


Penyakit Burung Menyebar oleh Serangga 

Para ahli berpendapat, penyakit cacar unggas pada burung 
wrea tits di Inggris disebarkan oleh serangga. Penyakit ini 
ertama kali ditemukan di Inggris bagian tenygsara pada 2006 
dan n menyebar secara cepat ke penjuru negara itu 
Penyaki nyebabkan daging tumbuh pada 
burung Penelitian terbaru menunjukkan, jenis virus itu 
berasal dari Skandinavia atau Eropa Tengah. Kemungki 
besar terbawa melalui gigitan serangga, seperti nyamuk, Temu 
an ini dipublikasikan pada tiga laporan pada jurnal Plos One, 


BBG, Kamis (22/1). Pemantauan burung dilakukan selama 50 
tahun di Hutan Wytham di Oxford, Peneliti Universitas Oxford 
menyatakan, sebagian besar spesies burung bisa terpapar virus 
cacar unggas, tetapi burung great tits paling rentan, khususnya 
burung yang masih muda Mike Tom dari British Trust for 
Ornitology mengatakan tidak melihat dampak penyakit ini pada 
level populasi. Namun, prinsip kewaspadaan sangat diperlukan. 

karena penyakit dapat menyebar antarburung Penyakit ini 
lak menular ke manusia. (BUC/CID 


JUTAAN KELUARGA. SATU BAN 


FRESH FIESTA DISKON 2096 


Yutti Fruity 
@ Wednesday 


HUTAN KOTA 
CADANGAN AIR BERSIH KITA 
Karena hutan kota, kita terlindung 


dari kekurangan air bersih 


Melindungi hutan kota berarti melindungi PT BAYAN RESOURCES Tbk. Kementerian Kehutanan 
masa depan kita www.bayan.com.sg Pepubuk Indonesia 


PermataBani Y 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


UMUM 


15 


Papua Masih 
Terus Bergolak 


Mapolsek Pirime Diserang, Tiga Polisi Tewas 


MERAUKE, KOMPAS — Kepala Kepolisian Sektor 
Pirime Inspektur Dua Rolfi Takubesi serta dua ang- 
gota Polsek Pirime, Brigadir Satu Jefri Rumkorem 
dan Brigadir Satu Daniel Makuker, tewas ditembak 
kelompok bersenjata di Markas Polsek Pirime, Ka- 
bupaten Lanny Jaya, Papua, Selasa (27/1). 


Bahkan, mapolsek tersebut ju- 
ga dibakar kelompok penyerang, 
Kepala Bidang Humas Kepolisian 
Daerah Papua Ajun Komisari 
Besar 1 Gede Sumerta Jaya 
mengungkapkan, penyerangan 
terhadap mapolsek itu terjadi Se 
lasa pukul 0500. Kepala Polsek 
Pirime ditemukan tewas didalam 
mapolsek dengan luka tembak 
dan lengan terputus, 

Adapun Jefri Rumkorem dan 
Daniel Makuker ditemukan te- 
was akibat tembakan di luar ma- 
polsek. Seorang anggota Polsek 
Pirime, Briptu MG, selamat dari 
penyerangan itu, 

Setelah menyerang Mapolsek 
Pirime, kelompok bersenjata 
yang diperkirakan berjumlah 50 
orang itu membakar mapolsek. 


Para pelaku merampas tiga sen- 
Jata, terdiri dari satu revolver dan 
dua senjata laras panjang. Su- 
merta mengaku belum tahu ke- 
lompok bersenjata itu berasal 
ri kelompok mana, "Selama ini di 
wilayah Pirime tidak pernah ter- 
ngan oleh kelompok 


Polda Papua mengerahkan sa- 
tu peleton Brimob dan tim khu- 
sus ke Pirime untuk mengejar 
pelaku, Kepala Polda Papua Ins- 
pektur Jenderal Tito Carnavi: 
juga langsung terjun ke lokasi 
kejadian, 

Mapolsek Pirime berada di ibu 
kota Distrik Pirime, Kabupaten 
Lanny Jaya. 

Penembakan terhadap tigu 
anggota Polsek Pirime ini sema- 


kin memperpanjang daftar kor- 
ban kekerasan bersenjata di Pa- 
pua, Sebelumnya, seorang ang- 
#ota Kepolisian Resor Tolikara, 
Brigadir Dua Jeftry L Runtoboy, 
tewas ditembak orang tak dikenal 
t mengamankan pengaspalan 
jalan poros Karubaga Wamena, 
Senin, 

Kelompok bersenjata, Kamis 
(@W/1O), juga menghadang tim gu 
bungan yang mengawal distribusi 
logistik pemilihan bupati Pat 
Papua, Dua anggota TNI terluka 
yaitu Prajurit Dua Arisoni Wom- 
bi dan Prajurit Kepala Aris Wi- 
bowo, 

Di Kantor Presiden, Jakarta, 
Kepala Polri Jenderal (Pol) Ti 
mur Pradopo menyatakan polisi 
sedang menyelidiki kasus itu, Na- 
mu nolak berspekulasi 
soal kelompok yang diduga ber- 
tanggung jawab atas insiden ter- 
sebut. WN/JOS/FAJ/ATO) 


3) 


Lihat Video Terkait 
"Penembakan Polisi di 
Papua" di 
odlkompas.con/pe- 
embakanpapua 


Hampir semua warga negara Indonesia di Pul 
Indonesia, Untuk itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Minggu (2! 


Mindanao, Filipina selatan, tidak bisa berbahasa 


sn, 


meresmikan pusat pembelajaran dan keterampilan bagi WNI di Tupi, Mindanao, 


”Sebelum Mati, 


(Sambungan dari halaman 


hingga sekarang 

Kini warga Indonesia yang 
yang bermukim di Mindanao 
merupakan generasi ketiga atau 
keempat, bahkan ada yang me- 
upakan generasi kel 
leluhurnya," kata Konsul 
Jenderal RI di Davao, Eko Har- 
ono, 

Berdasarkan perkiraan Peme- 
rintah Filipina, jumlah WNI di 
Pulau Mindanao sekitar 53000 
jiwa, Namun, Kementerian Luar 
Negeri RT memperkirakan jum- 
lahnya 15000 jiwa, 
bagian dari WNI itu ada 
yang menikah dengan penduduk 
lokal, Permukiman mereka pun 
berkembang di sejumlah perke- 
bunan kelapa atau nanas yang 
sangat jauh dari kota-kota besar 
seperti Davao City ataupun Ge- 
neral Santos City di Pulau Min- 
danao, Filipina sek 

Ciri khas yang melekat pada 
WNI pendatang itu adalah ke 
mmiskinan yang sngat parah, 
bagian besar buruh perkebi 


an 
nanas, pemetik kelapa, dan ne- 


layan itu berpendapatan 
1000-1500 peso atau Rip 
200000-Rp 300000 per bulan, 
Jumlah itu jauh dari upah mi 
'nimum kabupaten di Indonesia 
yang umumnya sudah di atas 
Rp 45 juta per bulan. 

inimnya pendapatan mere- 
ka, padahal harus hidup dengan 
beberapa anak, menyebabkan 
mereka terlilit dalam kemiskin- 
an yang sangat parah. 

Hampir semua rumah WNI 
pendatang itu terbuat dari bam- 
bu, beratap daun kelapa, dan 
berlantai tanah, Makan pun se- 
adanya, hanya nasi campur ga- 
rum atau nasi dan buah pepaya 
muda yang dimasak seadanya 


anya 


Saya Ingin Lihat Indonesia 


menggunakan tungku kayu, 
Sudah bertahun-tahun kami 
hidup sepert ini," kata John 
Jorr (22), buruh pemetik kelapa 
di Tupi, Provinsi South Cota- 


Moreka tidak bisa ke Indo- 
nesia, bahkan ke pulau terdekat 
sekalipun, seperti Sangihe, ka- 
ena biayanya mahal dan butuh 
waktu perjalanan laut sekitar 
seminggu. Padahal, untuk biaya 
hidup sehari-hari mereka sangat 
sulit, 

Sebaliknya, meski tidak 
memiliki tanda pengenal, apa- 
lagi paspor, mereka tak mau 
melepaskan kewarganegaraan 
Indonesia. Di mata mereka, sta- 
tus WNI jauh lebih baik diban- 
dingkan pindah kewarganegara 
an, 

Untungnya, Pemerintah Fili 
pina bersikap sungat ramah ter- 

adap pendatang Indonesi 
Anak-anak Indonesia boleh 
bersekolah di sekolah Filipin 
Ini berbeda dengan Malaysia 
yang melarang anak-anak 
TKI bersekolah di sekolah Ma- 
laysia, 


Terobosan pendidikan 
Untuk mengatasi kemiskinan 
WNI ini, Kementerian Pendi- 
dikan dan Kebudayaan bersama 
Kementerian Luar Negeri RI 
membangun beberapa pusat 
pembelajaran (learning center) 
di beberapa kawasan permu- 
WNI, seperti di Tupi, 
Isulan, Magdub, 
tang, dan Balunto, 
Pulau Mindanao, Umumnya 


uu nanas yang sangat luas, 
Usia peserta didik tidak dibatasi, 
siapa pun bisa ikut sekolah 

ini, 


» 


Selain diberikan materi pel 
an Bahasa Indonesia agar 

ka bisa berbahasa Indone- 
sia, pengetahuan dasar tentang 
keindonesiaan juga diberikan 
kepada mereka. 

"Bagaimanapun, mereka war- 
1a negara Indonesia. Kita ingin 
menyentuh mereka yang selama 
ini tidak tersentuh, Menyapa 
mereka yang selama ini tidak 
disapa," kata Menteri Pendidik- 
an dan Kebudayaan Mohammad 
Nuh ketiku meresmikan pusat 


pembeli 


met 


pelajaran kebangsaan, mereka 
juga diberikan pelajaran formal 
akan mendapat ija- 


pendidikan ke 
bih tinggi. Sel 
dik juga diberikan ke 
yang bisu memperbaiki pereko- 
nomian mereka, seperti mem- 
buat nata de coco dari air buah 
kelapa, membuat kecap ikan, 
dan bakso ikan bagi anak-anak 
nelayan. 

Mendapat pendidikan gratis 
seperti ini, tentu saja peserta 
didik senang bukan kepalang, 
Seperti dikatakan Bon Oliver B 
Domis (10), Guennly Love Aga- 
mu (9, Aiza S Lengkongdorong 
(2), dan peserta didik lainnya, 
mereka selama ini hanya me- 
nenal Indonesia dari pembi 
raan lisan, 

“Katanya, Indonesia itu 
negeri yang sangat indah. 
Mudah-mudahan suatu saat, se- 
belum tua dan meninggal, saya 
bisa melihat tanah leluhur 
saya, Indonesia,” kata Sumsudi 
Makasaehe 5), penuh harap. 


”Irisan Kecil”, Menjawab Perubahan Iklim 


ngutip hasil penelusuran sejarah 
JM s2sntaman perimban iim 5. 

perti dimuat kantor berita Reuters 
bak menguak kotak pandora. Semakin ter- 
buka, kegamangan terasa makin pekat. Ke 
gelapan menyelimuti masa depan Planet Bu- 
mi Geisinya). 

Merunut pengetahuan akan perubahan ik 
lim membawa kita mundur hingga 300 tahun 
sebelum Masehi. Ketika itu, Theophrastus, 
murid filsuf Yunani, Aristoteles, telah men- 
cutat bahwa aktivitas manusia bisa meme- 
mgaruhi iklim, 

Rawa yang menyimpan air mampu men- 
dinginkan daerah sekitar Thessaly, semen- 
tara menggunduli hutan telah membuat kon- 
disi udara di Philippi menghangsat 

Hasil pengamatan lain yang signifikan ter- 
catat pada 1896 Masehi, sekitar 2100 tahun 
setelah catatan Theophrastus atau sekitar 
tiga dekade setelah rentang masa era in- 
dustri, 

Ketika itu, 
menjadi or 
antifikasi peran karbon 
menghangatkan planct 

Kesimpulan yang dia tarik: membakar ba- 
tubara bisa mengakibatkan "peningkatan 
nyata” pada tingkat konsentrasi karbon diok- 
sida selama berabad-ubad, 


Pengukuran karbon dioksida 

Barulah pada awal abad ke-20, tahun 
1957-1958, seorang ilmuwan Amerika Serikat, 
Charles Keeling. mulai membangun beberapa 
stasiun untuk mengukur konsentrasi gas k 
bon dioksida di atmosfer, Dia mengukur d 
atmosfer di wilayah Kutub Selatan dan di 
Mauna Loa, Hawaii. Pengukuran tersebut 
menunjukkan ada kestabilan dalam pening- 
katan konsentrasi gus kurbon—kini' huzim 
digunakan untuk menyebut gas karbon diok- 
sida, 

Tiga puluh tahun kemudian, 1988, Perseri- 
katan Bangsa-Bangsa membentuk Panel An- 
tarepemerintah tentang Perubahan. Iklim 
GPCC) untuk melakukan penelitian pada 
faktaakta ilmiah perubahan iklim Ilmuwan 
yang berkontribusi pada proses penelitian 
IPCC ada lebih dari 2000 orang. Mereka 
datang dari berbagai disiplin ilmu. 

Hasil penelitian IPCC meliputi fakta il- 
mah terkait klimatologi, meteorologi, sampai 
ke persoalan sosial dan ekonomi, 


Svante Arrhenius dari Swed 
Ig pertama yang melakukan ku- 
dioksida dalam 


sAPORAN I 


PTEK 


BRIGITTA ISWORO LAKSMI 


Kesepakatan untuk menurunkan emisi gas 
rumah kaca (GRK)-terdiri atas enam gas, 
termasuk gas karbon dioksida—lahir pada 1992 
“dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio 
de Janciro, Dengan janji tidak mengikat, ne- 
gara-negara sepakat mengurangi emisi hingga 
level tahun 1990 pada tahun 2000, Target 
tak pernah tercapai, 

Merunut sejarah emisi karbon hingga ke era 
industri, lahirlah prinsip "common but dif- 
ferentiated responsibility”. Tahun 1997, negara 
industri diberi kewajiban mengurangi emisi 
GRKenya setidaknya rata-rata 5 persen di 
bawah level emisi tahun 1990, Kewajiban itu 
diatur dengan Protokol Kyoto. 

Tahun 2007, IPCC menyatakan, mereka 
yakin 90 persen (setidaknya) bahwa pemanas- 
an global selama 50 tahun disebabkan oleh 
ulah manusia. Disebutkan, pemanasan Bumi 
ternyata "Jelas (terjadi)” atau "tidak diragu- 
kan” (uneguivocah). 

"Tahun 2000, tiga tahun sebelum Protokol 
Kyoto periode pertama habis masa berlakunya, 
tidak ada kesepakatan mengikat pada Kon- 
ferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen. 
Bahkan, tidak ada kesepakatan apakah me- 
lanjutkan protokol atau tidak. Wakil dari 199 
negara hanya "mencatat" tekad melawan pcr 
ubahan iklim. 

Ketika temuan-temuan ilmiah dan data 
bencana iklim terus bertambah, konferensi 
perubahan iklim justru sebaliknya, stagnan. 
Negara berkembang, yang kebanyakan rentan 
bencana akibat iklim ekstrem, pada konferensi 
perubuhan iklim di Durban tahun 2011 di- 
bebani kewajiban serupa, yaitu mengurangi 
emisi, Lahirlah Durban Platform yang berisi 
kesepakatan negara-negara untuk merundi 
kan rezim baru pengganti Protokol Kyoto 
hingga tahun 2015. Protokol baru tersebut 
akan berlaku mulai 2020. 


Berkelindan secara rumit 

Sampai sekarang IPC terus bertugas, Me. 
bahkan menerbitkan sebuah laporan ter- 
kait cara-cara mengelola risiko dari bencana 
ekstrem dan adaptasi terhadap perubahan 
iklim, Bencana iklim dipengaruhi faktor sosial, 


ekonomi, serta semua faktor fisik dan ke- 
bijakan, 

Namun, makin nyata bahwa ilmu penge- 
tahuan tidaklah berada di ruang hampa. 
Persoalannya bukan pada pembatasan ruang 
Gpasiat) dan waktu (empora). Kerangka 
pembatas itu bernama: kepentingan politik 
dan ekonomi dan turunannya, 

Menggunakan prinsip yang berlaku dalam 
ngan di PBB, proses "mendengarkan 
Ikomodasi semua 
pendapat” tidak lagi menjadi hal yang "adil", 
Mengap 

Pihak IPCC berkali-kali menegaskan da- 
lam laporan ilmiahnya bahwa sifat pemanas- 
an global dan dampaknya tidaklah sama 
antara satu wilayah dan wilayah 
Dasar fakta ini kemudian tak dih 
Perundingan justru berjalan tak seiring de- 
ngan laporan IPCC. Ketika dikatakan pe- 
bab dan dampak krisis iklim adalah khas 

wilayah, jawaban y 
jawaban "tunggal" karena tak boleh ada 
ditinggalkan. 

Maka, ketika semua berpendapat, yang 
alah ratusan himpunan pendapat 
langan, yang berkelindan, Padahal, 
pat setiap negara nyata kental diwarnai 
kepentingan politik dan ekonomi yang ka 
dang bisa amat berlawanan, 

Kesepakatan” dalam perundingan pada 
ferensi perubahan iklim adalah suat 
Irisan” pendapat-pendapat. Irisan bersih" 
yang berisi pendapat "serupa", Data dan fk: 
ilmiah hanya menjadi latar belakang pang- 
Kung yang terus coba didorong ke depan 
pemain agar mereka tidak memainkan drama 
yang berbeda dengan (tema) cerita yang 
tertulis di latar bela 

Tidak heran jika hasil perundingan terkait 
krisis iklim ini seakan tak punya gigi, tak bisa 
dilaksanakan. Ketika irisan tersebut sede- 
tak ada lagi yang tersisa dari 
an lokal" khas setiap wilayah. Kearifan 
lokal yang sebenarnya mampu menjawab 
persoalan mereka sendiri secara khas, Semua 
pihak telah saling "tersandera”, Dan, "irisan 
kecil” pun nyaris tak punya makna.. 


Solusi Banjir Tersandera Aturan 


jakan mulai Juli 2012 sampai 
Juni 2015,” 
lelang hanya dari Juli hingga ma- 
sa jabatan Gubernur Fauzi Bowo 
berakhir," kata Ery, 

Pusat Penerangan Ke- 
agri Reydonnyzar Moenek 
membenarkan adanya Permen- 
dagri itu, 
siekan permendagri itu berbeda 
Ery, Dicontohkan, se: 
dainya masa 
DKI Jakarta berakhir pa 
tengahan 2012, program tahun 
jumak berakhir tanggal 20 De- 
saat tahun anggaran 2012 


(Sambungan dari halaman 1) 


terbelenggu oleh aturan,” kata 
Sekretaris Nasional Forum In- 
untuk Transparansi Ang- 
1aran (Fitra) Uchok Sky Khadaly, 
clasa (27/1D, di Jakarta, 
Gubernur Joko Widodo perlu 
membuat kesepakatan dongan 
DPRD demi menyelamatkan kc- 
pentingan umum. "Kepentingan di 
publik tidak boleh tersandera 
oleh aturan yang sebenarnya bi 
diselesaikan dengan kesepa 
an,” kata Uchok. 


Proyek dihentikan baki 


bei 
Kepala | Dinas — Pekerjaan ic 
Umum DKI Ery Basworo menga- ram 
takan, pihaknya tidak melanj 
kan proyek tersebut karena adi 
nya Permendagri Nomor 21 Tu- 
hun 2011 tentang Perubahan K 
dua Atas Permendagri No 13/ 
2006 tentang Pedoman Penge- 
lolaan Keuangan Ducrah. 


Kepa 
me 


ir, 


Lanjutan 


Pem 


wan) tidak boleh melampaui 
akhir tahun masa jabatan kepala 
daerah, Khusus untuk DKI, salah 
satu proyek tahun jamak yang 
harus terhenti adalah per 


Uda berlanjut 
ubernur Fiuzi Bowo 
berakhir 7 Oktober lalu, 

Proyek ini seharusnya dikor- 


adi tdak masalah, Sisa prog- 
hun jamak 

lanjutkan pada tahun anggara 

berikut sebagai program tahun 

tunggal, Ini masuk sebagai Do- 

kumen Pelaksanaan Anggaran 


Daerah (DPAL SKPD), ujar Rey- an 
donnyzar, 
Wdagri 
Mendagri Ga 
terbitkan untuk mencegah ke- ra 
pala daerah yang menjabat lebih 
dulu mengha 
Sebab, dikha 
sudah habis ketika kepala daerah 
berikut masih harus melanjutkan 
program tersebut. 


Sumbatan sampah 


Sumbatan sampah di beberapa 
sungai di DKI Jakarta terus ter- 


nun, proyek kami 


Yamun, dia menaf- 


batan Gubernur 


De 
bah 


luran itu. 


Di Kota Tangerang, sampah 
bertumpuk pada aliran saluran 
pembuangan di perbatasan 41 
Tangerang, Perumahan 
Barat, Se- 
ampah menghalangi aliran 
air sehingga setiap kali hujan 
kawasan di sekitar jalan utama 
ara Jalan Joglo Raya dan Ci- 


u bisa di 


tara Ko 
Puri 
las: 


eta, dan Jaka 


tuan Kerja Perangkat 


ledug selalu banjir, 
itu, menurut 
wan Fauzi, di- 


» 


kan anggaran. APBD 2012 membuat 


tirkan anggaran 


saluran pemb 


jadi, Salah satunya di saluran 

Kalibaru, di depan Pusat Grosir 

lilitan, yang meluap Oktober 

lalu hingga merendam pernu 

kiman dan sejumlah ruas jalan di 
arta Timur, 

Kepala Suku Dinas PU Air 
Jaktim Suhartono menyataka 
pihaknya tidak bisa hanya m 
andalkan Pemprov DKI untuk 
mengatasi masalah tersebut, Hal 
itu mengingat hulunya ada di 
ok sehingga dibutuhkan ke- 
n pemerintah pusat untuk 
memelihara dan mengelola sa- 


Kepala Bagian Humas Pem 
rintah Kota Tangerang Ami 
gatakan, 
mengalokasikan anggaran dalam 


t 


pembangunan lokasi penurapan 
uan dari sungai 
yang mengelilingi Kota Tange- 


Penanganan banjir di Jakarta, 
kata Direktur Jenderal Sumber 


Daya Air Kementerian PU Mo- 
hammad Iasan, akan berkurang 
banyak pada 2017, Dari 78 titik 
daerah rawan banjir nantinya 
akan tersisa 11 daerah. 

mua titik banjir yang ter 
berada di kawasan Jaka 
L dan tidak bisa diatasi dengan 
infrastruktur secara makto, Kon- 
disi itu akan dicapai dengan ca- 
tatan, semua wilayah yang akan 
diperbaiki infrastrukturnya telah 
dibebaskan Pemprov DKI tepat 
waktu, 

Besarnya banjir di Jakarta juga 
sangat bergantung pada kondisi 
di daerah hulu, Jika kerusakan di 
hulu dan perilaku membuang 
sumpah di kali tidak dihentikan, 
banjir sulit dihindari 

Anggota Komisi D DPRD DKI 
Jakarta, M Sanusi, mengatakan, 
Pemprov DKI perlu memperkuat 
komunikasi dengan pemerintah 
pusat dan pemerintah kabupa- 
en/kota tempat hulu sungai ber- 
ada, "Tiga belas sungai di Jakarta 
bukan wewenang 


Pemkot 
boleh diapa-apakan, Dipasangi 
saringan sampah pun tidak bo- 
leh,” katanya 

Sudah ada cara menanggu 
langi banjir. Tinggal kejelasan 


paket 


rang, siapa melakukan apa saat musim 
kemarau nanti agar musim hujan 
Banjir baru teratasi 2017 — berikutnya tidak terjadi banjir. 


(MDN/FRO/BRO/PIN/ 
ARN/ART/NDYAINA) 


Komisi Yudisial 
(Sambungan dari halaman 1) 


suja, bukan mengurangi putusan. 

itu, ada juga laporan im 
lugaan suap," kata ang- 
#ota KY, Suparman Marzuki, Se- 
(27/w), di Jakarta. 

Sesuatu yang memengaruhi 
independensi majelis hakim ji 
disampaikan Ketua KY Eman Su- 
parman di sela-sela wawancara 
terbuka seleksi calon 


menjadi 


dugaan 


berspekulasi 
ini (PK Hanky Gunawan) sudah 
bergulir” ujar Eman, 


Selidiki Dugaan Suap 


tutup setelah KY memili 
U-bukti kuat. Namun, hasil pe- 
mmeriksaan akun disampaikan ke- 
pada publik. 

Kasus Hanky diharapkan bisa 
pintu masuk untuk 
mengungkap banyaknya putusan 
MA yang janggal, Soal dugaan- 


buk- 


limantan Selatan it 
ngun alasan sakit ver 


nie 
kami belum bisa kat 


tamun, untuk yang 


kan diri, Pekan lalu, mantan Wa- 
kil Ketua Pengadilan Tinggi Ka- 
4 mundur d 


kasus dilokalisasi kepada 
seorang, Spekulasi 


nyak pernyataan bet 
beda di lingkungan MA. Ada yang 
menyebut unprofessional condu- 


perlukan, KY akan melapor ke- 
pada Polri. Tentang hal itu, kata 
Kepala Biro Penerangan Masyu- 
rakat Polri Brigien (Pol) Boy Rafli 
Amar, pihaknya akan mempela- 
dari dan segera berkoordinasi de- 
ngan KY, 

Meski putusan 12 tahun pen- 
dara diduga dipalsukan, Kejaksa- 
an Tinggi Jawa Timur menyata- 
kan Hanky tetap dieksekusi hu 


kuman 12 tahun penjara, Namun 


igo, sinu- 


itu, 
Suparman Marzuki, muncul 


agungsehari sebelumnya. Peme- Putusan PK Hanky itu juga ct, ada pula yang menyebut Kejati Jatim belum menyerahkan 
riksaan perkara tidak akan men- memunculkan gan ian, Untuk pelanggaran surat salinan PK itu kepada 
cakup pertimbangin pengurang- baru, Yamanie dinilai bertindak kode etik itu, MA dan KY Pengadilan Negeri Surabaya. 


jan hukuman sebab itu substansi tak profes 
putusan 
Menurut dia, rapat pleno 


ketujuh anggota KY memutus- 
kan pemeriksaan itu akan di- 
lakukan oleh KY, tidak bersama 
MA. Namun, pemeriksian dila- 
kukan di kantor MA. Pemerik- 
suan oleh KY, kata Suparman 
Marzuki, dilakukan secara ter- 


buhkan tulisan tangan berupa 
hukuman 12 tahun penjara, Pa- 
dahal, majelis hakim memutus 15 
tahun penjara, 

Menurut Juru Bicara MA Djo- 
ko Sarwoko, hal itu dilakukan 
Yamanie dibantu operator Mu 
hamumad Halim. MA pun men- 
desak Yamanie agar mengundur- 


onal karena membu- 


MA, 


bersepakat menghadapkan Ya- "1 
manie kepada Majelis Kehormat- 
“Hakim yang terdiri dari empat 
perwakilan KY dan tiga da 


Terkait tindak pidana pem: 
suan putusan oleh Yamanie, 
Eman menegaskan, pemalsuar 
bukan delik aduan, Artinya, polisi 
bisa langsung bergerak. Jika d 


ami belum menyerahkan ka- 
rena bingung, payung hukumnya 
apa," kata Asisten Pidana Umum 
Hi Kedati Jatim Pathor Rahman, Se- 
lasa, di Surabaya. 

Agus Pambudi dari Bagian Hu- 
mas PN Surabaya mengatakan. 
saat ini pihaknya menunggu MA 
mengeluarkan putusan baru, 

OXA/DEN/ 


KOMPAS" 


na 100 TELEPON STAY 


MULAN Saga 


5302200 resa tasya 


AN 9 1189 SEA Men 


Sm Na BANTUAN 
Sia, ABON: Ana Pa so 
RAYA Di Ba Au BAUKPAPAN Lo 


ba Jaa ia 


kamar Surar seuwRun Bacan ?0 3 
TANGGOTA SERIKAT PENEREIT SURAT KABAR No 


Bi SAMA TANGAN) 


PEGANG pa 


2 JAKARTA 12014 ALAMAT KAMAT, keras akar » PENERBIT: PT Kom 
SA 


PERETAKAN $ 


ISTGPON 53629505 33070511 FAK 


IAUSUS BAGAN IKLAN NO 


Ta. Murad Kawan 

0 MAGELANG Se 

ENDE Sara 
Pawai 5 


9 TREPON (LANGSUNG? 249 3 PABK 


(Mac PADANG: 


SURAT z1 USAHA PENERBIMAN PERS: Sc 
Sr NG P 


1 3021/2 TELEPON (SELURUN BAGIAN ISIS 536? 990) DAN 5267 579 ONLINE: 


Ixdsto MOJOKERTO: 
ai Loc PALU 
ra Tantra BENGKULU: 


Rona Aoa. MANADO: 
YAN 


2 aa 


AO. 0 NG 
ID DB PAK Dp 


1 Setiap arti atau tan yang dit ke Reda hengakrya di dengan sos angka, makmal 00 karakter, ditandatangani, an dai Mess (alay du, cabutan nemartleon dan faksi Untuk format itali ke alimateinlkempe:.com aa elnkompa. cod Sein artikel atau mate aga pan yang telah 
Simvat tan Kamgas” ip Gonore Graha kembh Gan amat ta Povpan nondga yang Ep merupakan Dgn Gi hara Keras 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


16 KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


SOSOK 


Nugroho Widiasmadi 


NUGROHO WIDIASMADI 


Mencari Jawaban dengan Alfaafa 55 


# Istri Krisna Swiswanti (43) 


6 Anakc Rahman Adib Nugroho (18), 
Nugroho Widiasmadi (46) pa diperlukan perlakuan khu- Nugota hangi Dp 20000 per bot berukuran kis dan Manado juga be jos ag tau 
ta Nugroho, Tidak hanya pakan, pupuk juga bisa liter. Dia tidak mau MA-1 dijual untuk belajar bagaimana 1m & Pendidikan: 
mengawali penelitiannya dengan aman itu bisu memiliki dibuat dengan memfermentasikan t an untuk menghindari pe pupuk secara mandiri de- «SMA Negeri 1 Boyolali 
pertanyaan sederhana. “apn pekan yana besi : maan nakal n pasar atau rantai distribusi " ja Yaa bagan Urea Gadai Mata (GA, 
rena adanya bakteri Rhizobium pada — padi yang diberi pupul yang panj y xga 10000 liter per bulan untul ogyakarta, Fakultas Teknik Sipil 
Bagaimana agar petani mandiri 3 & dijual kepa petani di Pengairan (5-1) 


- Roorkee University India, Fakul- 


dan tidak bergantung pada pupuk tas Teknik Sipil Pengairan (5-2) 


lai 


dan bakteri berb: 


mi Ka sedki as Telak Sip ) 
atau pakan pabrikan yang - Nugroto jugu membagikan benih.“ Unesits Yanmanegan Un: 
harganya kerap tak Nugroho menemukan, kine ya Bahkan, dengan mengoki gratis kepada petani iran (S-3) 


teri itu begitu menj kong met 


yang menginginkan 
zobium pada kedelai, 


masan tertulis b 
untuk dijual, te 


& Pekerjaan: 
- Konsultan Japan International 
Cooperation Agenty JICA) 


menguntungkan petani? Ternyata, 
Ia menemukan jawabannya pada 


Rhizobium alfaata mengikat 


pengembangan tidak bo kepada para pet - Pembantu Rektor Ill Universitas 
mikroorganisme agresif yang nitrogen lam waktu empat tinggi dibandingkan Pertamax yang lakukan di tempa lain, termasuk In Wahid Hasyim Umwades, 
berinang pada tanaman alfaafa nm oo be onar Ogan Ri Haa Pasar wah, 
"Medicago sativa"). iset pun dilanjutkan dengan mx uh ini, Nugroho hanya menjual — roho menolak walau ia tahu belum Perca 
C anfaatkan bakteri tersebut. Nugro- — MA: langsung kepada petani dengan — tentu risetnya lebih mudah diterima tanpa perlakuan khusus SMK vahas, UGM, dan 
ho coba menggabungkan Rhizobium dan dapat dimanfaatkan untuk pem- Una bude 
alfaata dengan bakteri pada rumen buatan teh (pucuk daunnya), juga @ penghargaan: 
OLEH AMANDA PUTRI supi, yaitu bakteria selulolitik, proteo- mbudidayakan alfaaf untuk pakan ternak dan pupuk yang" - Dosen Berpestasi Nasional 
—— NUGRAHANTI litik, dan amilolitik. Dari kombinasi nurut Nugroho, bahkan tidak mem- dungan gizi, (2007) 
tersebut, Nugroho memperoleh for- biarkan tanaman alfaafa dibudid yu satu, petani - International Wood Ball Fede- 


mampu merombak 
di- rial organik dengan sangat cepat, 
secara instan, yang kemudi 
ya sejak ter Alfa: 
jukan proyek pem- ne ini mampu men- 
irigasi di perkebunan jadi dekomposer yang sangat andal Fu 
di Taiwan. Sejak itu bisa memecah dinding lignin yang 

yan me elubungi kt 


kandi negara lain, Karena itu, mereka — harus memperkenalkan t 
membuat bibit yangdimandulkan un- bakteri ini kepada pet 
tuk negara lain. 

Meski demikian, Nugroho tetap 


ration, atas pembuatan lapangan 
berstandar internasional yang 
ramah lingkungan 


capai kemandiriannya. 
bergerak, berpromosi 
perkenalkan alfiata sehiru 


sulit dirombak. Huni sp im- 
fermentasi 


a subtropis itu agar dapat 


berkembang di iklim tropis, iliki kans “ 
Ta menjaga 1g melesat jauh | Ll bagaimana 
Iklim mikro di tanah dengan sistem ndingkan sebelumnya. pakan, pupuk, hing 


metode inter: 


bahan bukar se 
mandi 
Perwakilan dari 
negara-negara se 
perti Afrika Selata 
Namun, akhirn bisa meningkat tiga hing- Taiwan, Malaysia, 
tumbuh st 10 kali lipat dalam ku Filipina, Indi 
Tanaman yang di negara asulnya waktu 24 jam. Jerami, mi- Uganda, Kenya, dan 
disebut bapak sega salnya, yang pada awalnya Etiopia datang untuk 
nbuh di lingki mengandung protein 08 per- mempelajari af 


Jlow, 


bedaan iklim, 


Nugroho meny: 
se pendampingan 
naik hingga B0 pers mereka dengan catat: 
“Dengan demikian, bi tidak untuk monopol 
Di dalam negeri 
ugroho mengandung protein uh lebih mu tani-petani dan pe 


35 persen, membeli | rintah daerah, d 
ndonesia, proteinnya menjadi ranya dari Lamp 
Aceh, Bukit 
menjadi pakan ternak y Kali 


zinya setara dengan pakan pab- Kanya 


Bunga KPG 
mulai 8 1 28X 


fixed 2 tahun 
bebas provisi 


Biz7PARK 


53OMMERCIAL ESTATE 


BANDUNG 


www.bizparkciputra.com 


022-540 8786| 022-8778 4554 |021-4517272 
| aBizparkBdg | f5izp 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONOMI i 


Nusantara: Polisi Antisipasi sa 
KOMPAS RABU, 28 NOVEMBER 2012 Penjarahan Toko s2: 17 


PERDAGANGAN BEBAS Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG Minyak Emas Kurs Rupiah 
$ cetar 1oobart Sehhjabnjon pe otr 
Pasar Oke, Produksi Belum hei ban m9 201 1» 
4400 2 ear K0 aan 1800 440 
da a3ans1 | 200 2130403 | ang 882 | 0 172640 | 2100 mmm 


onferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-21 di Phnom Penh, 
Kamboja, berakhir 20 November lalu. Hasil utama dari 4000 12000 za 140 aa 
TT tersebut antara lain pakta perdagangan bebas an- 
tara ASEAN dan enam negara 
Pakta yang dikenal dengan 
hensi Regional ORCEP) ini 


D2 B8 4 m 42 B8 8 m D2 8 “ mp 22 8 8 m 22 BD w m 
Sumber Stoat Bomber. B1 


Onorwstcard 


S5 SBNI 


uga pada sektor lsin seperi jasa dan vest 
Tahap berikutnya adalah proses normatif penyiapan ke- 
sepakatan sebelum masuk pada negosiasi detail substansi per- 


dilaksanakan per tahun 2016, 

Per 31 Desember 2 ASEAN berkomitmen mencapai Ma- 
syarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang salah satu u 
manya adalah perdagangan bebas, . . 

Indonesia punya waktu tiga tahun menuju MEA dan RCEP. 

Waktu yang relatif pendek untuk menyiapkan semua hal yang 
perlu untuk masuk rezim liberalisasi perdagangan. 
Bagi Indonesia dan semua negara partisipan, pekerjaan P » 4 
nya kini adalah menyiapkan diri menjadi basis produksi Menteri Keuangan Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 6,3 Persen 
iingkatkan daya saing domestik. Jika semata-mata 
menjadi basis konsumsi, Indonesia hanya menjadi obyek li- 
beralisasi. JAKARTA, KOMPAS — Gubernur Bank Indone: 


Ai apem ala Darmin Nasution mengungkapkan sejumlah 


sasaran strategis meredam 
ngan yang bisa menekan pe 
imbuhan ekonomi. Ketiga hal 


ujar Perry, Sementara itu, Menkeu Agus 
Menurut Perry, berkaitan kon- — Martowardojo kepada wartawan 
di Jakarta memproyeksikan per- 


di ASTAN dengan Paha tantangan perekonomian tahun depan. Tantangan ituadalah kondisi moneter stabil, dalam Kompas100 Ka al tumbuhan ekonomi 2 2012 
ta penduduk. Sebanyak 40 pan Sie 2 sistem keuangan stabil, serta sis- permintaan produk akan kuat sebesar 63 persen. Jika pertum- 
juta-50 juta jiwa di anta- itu di antaranya risiko pertumbuhan produk tem pembayaran lancar, aman, — tahun 2013. Begitu juga penjual-  buhan ekonomi triwulan I-IIT 
ranya adalah kelas mene- domestik bruto dunia yang rendah dan potensi dan efisien. an korporasi. Namun, korporasi ” sebesar 628 persen, pertumbuh- 
ngah yang sedang gemar PE NN YA Direktur Eksekutif Riset Eko- harus menghitung seberapa be- an pada triwulan terakhir adalah 

belanja, peningkatan tekanan inflasi. nomi dan Kebijakan Moneter BI sar kenaikan penjualan itu bisa 635 persen. 
Dan, Indonesia belum takan, BI mengompensasi kenaikan upah.” APBN Perubahan 2012 me- 
sepenuhnya jadi basis pro- ta di CEO Forum yang dijadwalkan di memperkiraka Selain itu, bagaimana efisiensi na ini 65 
Jakarta, Rabu (28/1) ini. Forum kitar 48 persen. Perkiruan itu itu dilakukan korporasi agar pro- mn. Sementara tanyet APBN 


harga energi da un bertema "Ekonomi Tumbuh Le- sudah termasuk tumbuhan akibat — duktivit 
makanan internasional bakal bih Tinggi atau Stagnan” akan naiknya tarif tenaga listrik. 
mendorong inflasi, menghadirkan sejumlah — Meski demikian, kenaikan 


8 meningkat. Ini tun- 2018, ekonomi tahun 2013 sc- 
n perusahaan,” kata Perry. — besar G8 persen. Namun, Agus 
ekonomi tahun 2013. mengakui, ada tantangan karena 


Jika dalam tiga tah 


Ti ningkatnya ketidakpas- chief wcutive Officer upah minimum provinsi untuk parkan BI, produk do- tren sumber pertumbuhan cko- 
cepatan mewujudkan In- tian pemulihan ekono- (CEO) dari emiten yang buruh akan dikaji BI leb 'mestik bruto tumbuh 63-67 per- — nomi kurang mendukung di 
basis produksi, liberalisasi akan menelan In- mi global berpotensi 1 masuk indeks Pasalnya, ujar Perry, kenaikun sen. Konsumsi rumah tangga di- taranya neraca perdagangan de 
u ancaman besar adalah liberalisasi sektor memicu tekanan ni Kompas100, ” Mereka upah kaliini berbeda dengan pola perkirakan tumbuh 5-54 persen, iit dan penyerapan belanja be 
ia berpotensi melakukan penetrasi dalam sektor ini, tukar rupiah, akan berdialog dengan — selama ini, konsumsi pemerintah tumbuh — lum optimal. 


Negosiasi antara ASEAN dan India masih alot. ASFAN mem- ank Indonesia (BD) Wakil Presiden Boce 
batasi liberalisasi pada level spesialis, manajer, dan direktur, akan terus menjaga no, Menko Perekonomian 


arang di beber 57261 persen, investasi tumbuh Menurut Agus, penyerapan 
162 persen, ekspor tumbuh anggaran belanja pemerintah 


India menginginkan liberalisasi seluas-luasny imbangan eksternal dan arah in- — Hatta Rajasa, Menteri Keuangan akan melakukan penilaian apa- 54-58 persen, dan impor tum- sampai akhir tahun diproyuksi- 
Namun pada waktunya nanti, penetrasi tenaga kerja dari Masi,” kata Darmin Nasution da- Agus DW Martowardojo, Menteri kah beda pola ini berdampak,” buh 72-76 persen, kan 90 persen. (DR/IAS 

luar mau tidak mau akan terjadi. Padahal, angka pengangguran lum rapat kerja dengan Komisi XT Perindustrian MS Hidayat, Men- 

di dalam negeri sendiri masih banyak. Liberalisasi perdagangan DPR, di Jakarta, Selasa (27/1D. teri Perdagangan Gita Wirjawan, 

sudah menjadi bahasa ekonomi internasional, Siap atau tidak Inflasi tahun depan ditargetkan” Gubernur BI Darmin Nasution, -.— 

siap, Indonesia akan mengalaminya. 5 persen, dan Kepala Badan Koordinasi Pe 
Dalam prinsip proaktivitas, ada atau tidak ada pakta per- Tantangan perekonomian ta- — manaman Modal Chatib Basri, d 

dagangan bebas, Indonesia harus tumbuh menjadi basis pro- hun depan ini antara lain yang Darmin menegaskan, BI me- Ciputra manairi antam 

duksi dan meningkatkan daya saing. Tidak bisa terus-menerus akan dibahas dalam KompaslOO  nyiapkan tiga hal yang menjadi 


memprotes barang impor yang menyerbu pasar domestik. 
Pemerintah perlu melindungi industri domestik pada batas 
yang wajar, Namun, itu saja tidak akan mampu membendung. 
rasionalitas ekonomi manusia yang cenderung mencari barang PASOKAN DAGING SAPI 
lebih murah dan berkualitas, 
Mewujudkan Indonesia sebagai basis produksi berdaya saing H H ibi H 
noda Indonesa chasis podiks beiaa sig | Menteri BUMN Siapkan Bibit, Menhut Sediakan Lahan Hutan 
kepe ingan dalam negeri untuk menuju orientasi nasional 
rp dea JAKANTA, KOMPAS — Te- 
Pemerintah mesti mengeluarkan kebijakan dan insentif yang. merintah menawarkan 


perlu guna mendorong industri domestik. Pengusaha harus solusi mengatasi pasokan daging 
tmau membangun pabrik daripada mengimpor barang Tenaga sapi, Menteri Badan Usaha Milik Pedagang 
kerja harus meningkatkan produktivitas dan berkomitmen: lan Iskan memper- daging sapi 


meminta badan usa- 
ha milik negara mengusahakan 
bibit sapi. Menteri Kehutanan 
menyediakan lahan, 

Pemerintah tidak perah me- 
rencanakan baik keinginan me- 
wujudkan swasembada. daging 
supi 2014, Berbagai kebijakan 
yang diambil justru kontrapro- 
duktif dan tanpa ada perenca 
Jan matang untuk mengantisipasi 
dampak negatif kebijakan yang 
diambil, 

Dahlan Iskan, di Jakarta, 
lasa (27/1, menyatakan, masa- 
lah swasembada sapi bukan ka- 
rena tidak ada pakan untuk sapi 
ternak. "Setelah saya pelajari satu 
semester, ternyata persoalannya 
bukan pakan, tetapi bibit supi. 
idak bisa membibitkan 
n. Tengah, Bali, dan banyak tempat dukung swasembat 
tasi sulitnya pe- lainnya. Namun, barangnya tidak si 
nyediaan bibit sapi itu, Dahlan cukup," ujar Dahlan, 


menjaga produksi, Sementara masyarakat tak h 
pi juga beli produk nasional. (FX LAKSANA AGU 


nya cinta, teta- 


menunggu pembeli 
di Pasur 


Lama, 
lasa 


memprediksi harga 
akan susah turun: 
karena mendekati 
Natal dan Tahun 


daging na- kon Ekonomi Industri — Pertanian 
onal, Langkah ini dimungkin- menanam pohon ju Universitas Gadjah Mada M 
in karena pembangunan kehu- ngembangkan peternakan sapi Maksum, Selasa, apa yang di- 
akan mengundang perguruan an tidak hanya menanam po- secara terpadu. Jumlah pendu- ucapkan pemerintah tidak se- 
tinggi dengan fakultas peternak- Hutan untuk peternakan — jon, tetapi juga beternak dan — duk bertambah, pendapatan me- laras denganapa dilakukan. "Mu- 
an "Saya akan mempertimbang- Sementara itu Menteri Kehu- menanam palawija untuk peng- — ningkat, dan permintaan pangan — lutnya bilang ingin swasembada 
kan apakah BUMN (badan usaha tanan Zulkifli Hasan, di Jakarta, — hasilan jangka pendek, juga naik sehinga pengusaha ke- — daging sapi, tetapi langkah-lang- 
Fi ji 4 (27/M), menegaskan, pe- Kementerian Kehutanan tel kah yang ditempuh tidak men- 
megang izin konsesi bisi me- mencadangkan sedikitnya 34 dukung pencapaian target ke 
makai kawasan hutan untuk me- juta hektar kawasan hutan rusak — domestik," kata Zolkifi, arah sana," tuturnya, 
ngembangkan sapi demi men- untuk investasi. "Pemegang izin — Menurut Guru Besar Sosial (ARS/HAM/MAS/SIP/ODY) 


Judwal Bei: Sekarang - 2 Des 2012 
Jadwal Tertsangg 3 Des 2012 -31 Mar 2015 
Untuk pembalan & Mrasacom & Cal Certer (021 2827 0999, 
Sales Offica, Sales Kiosk Carrefour Tertentu ATEC & Travel Agent 


KEUANGAN DAERAH INDIKATOR 
Sebanyak 182 Daerah Tidak Siap Menarik PBB Beras Cermin Pengelolaan Ekonomi 
JAKARTA, KOMPAS — Se- KESIAPAN DAERAH DALAM MEMUNGUT PBB mencapai Rp 76 triliun, masih | JAKARTA, KOMPAS — negara tetangga." kata Van Zan- karena data yang memadai ada- 


banyak 182 dari 492 pemeri lama 200 tahun lebih kiner lah data harga beras. Di samping 


ntah Per20 November 2012 Dunyak daerah yang belum siap 


kabupaten dan kota belum Tentah banana “UB Sebanyak 162 daerah belum me- | ekonomi Indonesia ntuk mengetahui penyebab- “itu, beras juga merupakan ke- 
nyusun rancangan peraturan d Pe nyusun rancangan pera. Seba- | munjukan lonjakan nya, diukur faktor produkttas bufuhan pokok yang mejadialat 
erah tentang pemungutan pajak 1 «nyak 251 daerah telah menye- | Dalam periode itu, manajemen ur yang signifikan. 
bumi dan bangunan. Padahal,per Kesiapan Daerah Daerah | Potensi" (Rp) Daerah Potensi" sikun perda dan 59 daerah se- | pangan pokok, yaitu beras, juga "Harga beras merefleksikan 
1 Januari 2014, pemerintah pusat 1 Perdayangtelhhsiap 251 695609267718 SLO 315 dang dalam proses penyusunan | menunjukkan” kelemahan” ke- kemampuan negara mengelola 
akan melimpahkan sepenuhnya —3,Memunguttahun2011 1” 435437366360” 02 57 ataupun pembahasan perda | mampuan negara untuk menge- — sama-sama, yang digunakan un- ekonominya, Di dalam man: 
kewenangan pemungutan palak $ Manungut tahun 2012” 17” 1014382152907 35” It. Alasandaerahyangbelumme- | Jolanya. Indikator kelemahan — tuk memproduksi output barang men beras ada pengelolaan kon- 
tersebut ke daerah, SANGE, LEARN e nyusun rancangan perda terse- | manajemen beras tecermin da- dan jasa. sumsi dan produksi yang sangat 
Pemerintah pusat akan me- — &Memunguttahun2013 105 447482182488 243 589 but, menurut Marwanto, antara | lam harga beras yang sering ber- — Merekakemudian melihatfak- berpengaruh pada sektor lain," 


limpahkan sepenuhnya kewe- d.Memunguttahun 2014 128 1031450823093 260 136 — lain ag Dana ln na in na Kena abi kan 1 : 
mangan pemungutan serta rimaan dari dan rofesor “Sejarah ” Ekonomi an faktor yang menjadi penyebab, lam tanggapannya, peneliti 
ngelolaan Pajak Bumi dan 2 Raperda(dalamproses) 59 ISLSNN92I2 120 20 uk sebanding dengan binya | Global Universitas Utrech, Jun Akan tetapi, Indonesia merupa- LIP, Ahmad Helmi” Fundy, 
ngunan Perdesaan dan Perkotaan 3 Belum menyusun raperda 182. 490233673972 30 65 yang dikeluarkan untuk penyu- | Luiten yan Zanden,damahlicko- kan negara subur, mempunyai mengatakan bahwaiu sepakat in- 


or geografi sebagai kemungkin- — kata Marks 


(PBB P2) serta Bea Peroleh: Total A92. 59B32LATO382 100 100 nan perda sampai penyiapan | nomi senior Kementerian Ke- akses kelaut,dan memiliki iklim dikator Muktuasi harga beras 
Hak atas Tanah dan atau Pe Beny a sistemnya. Alasan lain soal teknis | vangan Belanda, Daan Marksda- menguntungkan sehingga tidak menjadi cermin kelemahan ke- 
ngunan (BPHTB) per 1 Januari penyusunan perda, lam bedah buku Ekonomi In- adamasalahterkaitdenganposisi lembagaan dalam pengelolaan 
2014, Langkah ini adalah salah — Sembet KomentonKesanen @vwws Atas persoalan itu, Marwanto | donesia 1800-2010, Antara Dra- — Indonesia. ekonomi, 

situ bentuk desentralisasi fiskal melanjutkan, Kementerian Ke- | ma dan Keajaiban Pertumbuhan, Kajian lebih mendalam terha- “Tanpa institusi yang mampu 
yangjadi semangat reformasi.” kum berupa peraturan daerah pahkan ke daerah, Rinciannya, vangan tetap mendorong daerah | di Jakarta, Selasa (27/1), menga-  dap efisiensi kelembagaan mem- — mengelola beras yang kuat, maka 


Direktur Jenderal Perimbang- (perda). Perangkatnya pun harus sebanyak 477 daerah telah me- untuk menuntaskan perda. Hal | takan, perbandingan produk do- berikan informasi kelemahan da- mustahil industrialisasi bisa ter- 
an Keuangan Kementerian Ke- siap, mulai sumberdaya manusia nyelesaikan perda dan 15 daerah yang harus dipahami adalah | mestik bruto (PDB) antara Indo- lam pengelolaan ekonomi. Kedua jadi,” katanya, 

uangan Marwanto Harjowityono sampai sistem administrasi yang Isinya dalam proses pembahas- pemungutan PBB P2 tidak se- | nesia dan negara tetangga mem- penulis buku itu menggunakan Sementara itu Marks dan 
dalam keterangan pers di Ja- di dalamnya menuntut teknologi an. Potensi penerimaan BPHTB batas menyangkut penerimaan | perlihatkan PDB Indonesia lebih lonjakan harga beras dalam ren- Zanden mengatakan bahwa pe: 


karta, Selasa (27/1D, menyatakan, informasi, di semua daerah senilai Rp 79 saat ini, tetapi juga bagian pem- | rendah dibandingkan dengan ne- tang waktu untuk menunjukkan ngelolaan beras pada 1980-an 
pemerintah daerahbaru bisame- Perkembangan sampai 20 No- triliun. belajaran birokrasi dalam me- | gura-negara tetangga. inefisiensi institusi 

mungut kedua jenis pajak ter- vember 2012, untuk BPHTB, — SementarauntukPBBP2yang ngelola keuangan daerahnyasen- |” "Pertanyaan kami, mengapa Gejolak harga beras digunakan — suksesan mengelola beras, 
sebut setelah memiliki dasar hu- — hampir semuanya tuntas dilim- mg Tr totalnya diri. GAS) Indonesialebihmiskindibanding sebagai alat mengukur hal itu WAR) 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


18 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


EKONOMI 


KILAS EKONOMI 


Rugikan Kondom Lokal, Kondom Impor Diselidiki 
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPI) menetap- 
kan akan memulai penyelidikan tindakan pengamanan per- 

dagangan (safeguard) atas importasi kondom dengan not 
harmon em 4014100000, Rabu (28/11) ini. Hal 


pada 
Indonesia mengenak: 
atas importasi b: 


12 yang meminta Pemerintah 
pengamanan perdagangan 

ohonan tersebut, 
ndapat ancam: 


tentang lonjakan jumlah impor 
barang dimaksud dari tahun 2008 hingga 2011 dan indi 
awal mengenai kerugian yang dialami oleh PT Mitra R 
Banjaran akibat importasi tersebut, (ENY) 


BI Berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan 


dengan Otorit 
struktur onganisasi pengaturan dan pe 
nur Bank Indonesi n Nasution dalam rapa 
Ingan Komisi XI DPR, di Jak: 

struktur orga 
in demikian, be 
Indonesia ke OJK secara 
pengawasan bank oleh OJK 
ingah-setengah. "Tidak bis 
pengawasan baru berj 


Guber- 
kerja dk 


ng tepat, struktur ba 
ankan oleh OJK suat pengawasan 


biaya yang pada ujungn 


a dibebankan kepada p 
ADR/RNP 


PERDAGANGAN 


RI Minta Keadilan 
'asar Ikan ke Norwegia 


RTA, KOMPAS — Pc 
Indone 


# ujar Sharif 
Sepanjang tahun 2011, impor 
pasar produk perikanan asul Norwes 
I In- yang masuk ke Indonesia m 
produk im- capai 1400 ton atau senilai 7 j 
dollar AS, 


bagi produk perik: 
donesi 


gali ko 
nya produk 


Indonesia 
kesulitan untuk yang sebesar 1100 
juta dollar AS, s£ 
ckapor produk peri 

ke Norwegia tahun 


Mal itu 
temuan bilateral kech 
a, Selasa (27/10) 
ri Menteri Kel 


Per- 
yo 
i eks- 


Pesisir Keraj Kementerian Ki 

wegiu Kristine Gramstad, ikanan Saut Hu 
harif mengemukakan, Indo: 

ugalami di 

lagangan perikanan dei terus mengincar 

Norwegia. Norwegia merupakan — Indonesia, Produk ikan yang ma- 

negara eksportir ikan terbesar suk ke Indonesia berupa salmon 

kedua di dunia sehingga pen- dan trout 

duduknya sudah berkecukup: 

mengonsumsi produk perikan: 


Indonesi 


g melakukan nc: 
yan Pemerintah Nor 
kita dapat mening- 
ke 


Wosiasi de 
wegia ag 
katkan volume perdagan 


Pengendara sepeda motor melintas di depan SPBU 
mengalami pengurangan pasokan BBM bersubsidi sel 
ai 19 November. 


Kuota BBM Masih Tetap 


Pasokan di Sejumlah SPBU Masih Terganggu 


JAKARTA, KOMPAS — Menteri Keuangan Agus 
DW Martowardojo, di (27/1D, menya- 
takan, pemerintah masih akan mengusahakan agar 
penyerapan bahan bakar minyak bersubsidi sampai 
akhir tahun tetap sesuai dengan kuota ditetapkan, 

a kiloliter, 


sih ada cadangan jika kuo 
bol Jika kuota jebol, Agus menga- 
Agus memahami kuota bahan takan, sumber dana untuk 
bakar minyak CBBM) bersubsidi nutupinyab 
di sejumlah daerah terlampaui 
Akan tetapi, pemerintah tetap 
akan men kuota 
sional sampai akhir tah 
tetap terjaga sampai 4404 juta tuhan, termasuk keperlua 
kiloit menterian membayar subsidi BBM bersub- 
Enenyi Sumber — Daya — sidi dan listrik 
ah berkoordinasi 
Pengatur 
Bumi dan 
(Persero) untuk 
meari strategi mengendalikan 
kuota. PT Pertamina Hanung Budya da- 
" lam keterangan pers memper- 
kirakan penyerapan BBM ber- 
subsidi s6 akan me- 
lebihi kua 
kiloliter, Hal ini berarti bing 
subsidi BBM tahun ini akan ber- 
tambah Mp 562 triliun, Sampai 
umum, akhir tahun, kelebihan kuota Pre 


a sampai seberapa 


besar kemamp 
menoleransi 


mium diperki 
Kelebiha 
800000 kiloliter. sang pengur 


niki me 


ngimbau karena tidak Kota Bogor dan Kabupaten Bo- ng Indi 
anisme untuk me- gor, Jawa Barat, sehingga be- | hanya akan dapat men 


Ir untuk umum (SPBU) dim 


angerang sel 
ir terganggu hingga Selasu ke- 


PERDAGANGAN 


Indonesia 
Lirik Pasar 
Jordania 


KOMPAS — Se- 
elatan dan Amerika 


wasan tersebut mi 
pusar lebih dari 100 juta pen: 
duduk, 

Wakil Menteri Perd: 
Bayu Krisnamurthi, 


angan 
ang tengah 
jang di Jor- 
kepada Kompas, Selasa 
M, mengat hasil 
diskusi dengan sejumlah peng: 
usaha Jordania 

ng diha 


ulah SPBU 


N i situasi ini, dipan- 
dang penting untuk adanya pusat 
distribusi di Jordania agar ke- 
dan kontinuitas pa- 
ing dapat terjaga. Pusat 


produk Indonesia," papar 
Menurut Bayu, pembic: 
dengan Pemerintah Jordania d 
asosiasi pengusaha sete 
mengindikasikan kemungkin 
pusat distrit 
sia itu di 


In 450000 ki- 
u solar da 


Sejumlah SPBU di Kota Bekasi 
Kabupaten Bekasi 


Premium d 
sokan dari Pe 


cik meng- 


lampu untuk rang pelabuhan utama ku- 
beli BBM bersubsidi,” Pasokun BBM bersubsidi juga | wasan Timur Tengah yang ter- 
akui, pemerintah hu tersendat di sejumlah SPBU di Jordania, Melalui 


BBM bersub- — berapa SPBU tutup sar Jordania, tetapi juga 
Di Gresik, Jawa Timur, masya- | sok kebutuhan Suriah, Irak, M 
Pre- — rakat semakin sulit mendapatkan | sir, dan Arab Saudi. "A1 
di stasiun pengi Premium, Sejumlah SPBU me- | sat distribusi itu diharapkan 


ang tulisan "Maaf Premium | mampu mx 
Habis", an penji 
@LAS/EVY/DOK/ATO/PIN/GAL/ | di Jordar 
MKN/BRO/ART/WIN/MDN/ACI/ | 1 10-1 
PRA/WIO/NIK/ODV/BAY) | nya, ENY) 


Worong pertumbuh: 
lan produk Indonesi 
a dan sekitarnya hing 
"ujar, 


lan K 
seminggu te 


Peta Ke. Gaia on Sa 1020 


— SSEREMONTAN— KIT 


IT Lippo Cikarang Tbk, salah satu anak perusahaan 

PT Lippo Karawaci Tbk, meluncurkan Trivium 

"Terrace Apartment berjumlah 942 unit (North 
Tower) di Citywalk Lippo Cikarang (24/11). Apartemen 
dengan konsep “Iake view” ini terdiri dari tiga tower di atas 
Jahan seluas 19.200 meter persegi yang berada di lokasi area 
bernama Trivium Lakeside Park seluas 25 hektar. Beragam 
fasilitas telah disiapkan secara selektif dan berkualitas, 
seperti lakeside jogging track, swimming pool yang terletak 
di podium dan children playground. Trivium Terrace 
didesain untuk siap pakai dengan berbagai tipe pilihan 
kamar tidur, seperti Tipe Studio, Tipe 1 Bed Room, Tipe 2 
Bed Room, dan Tipe 3 Bed Room. Apartemen ini disiapkan 
untuk memenuhi permintaan pasar, khususnya di wilayah 
Cibitung Cikarang, Cikampek, Karawang, dan sekitarnya. 
Dalam acara grand preview tersebut telah terjual sebanyak 
88 persen dalam waktu 10 jam. Untuk informasi lebih 
lanjut, kunjungi wwwlippo-cikarang.com. ("/ACHJ 


President Director PT Lippo Cikarang Tbk Meow Chong Loh 
memberikan pidato sambutan pada acara Grand Preview Trivium 
Terrace Apartments, 


Serta Indonesia Kembali Dipercaya Hilton Guam 


Resort and Spa 


“Group Market and Product Development Director Robert Jan Meljers. 


mrloperkoran @ & 


otel Hilton, hotel 
terkemuka di dunia 
kembali mempercayakan 


kenyamanan tidur tamu mereka 
kepada Serta produsen matras 

kelas dunia. Ini merupakan kerja 
sama keempat kalinya antara Serta 
Indonesia dan Hilton Guam Resor 
and Spa. Hilton Guam Resort and 

Spa terletak di bagian selatan Tumon 
Bay, pusat turis pulau Guam. Guam 
adalah sebuah pulau di bagian barat 
Samudra Pasifik dan sebuah organized 
unincorporated territory Amerika 
Serikat. Selain Hilton Guam, Serta 
Indonesia dipercaya oleh hotel-hotel 
ternama, seperti Conrad Hotel, The 
Venetian Macau, Lily Beach Resort 

in Maldives, dan lain-lain. Semua. 

ini membuktikan matras Serta 
berkualitas dan menjadi pilihan hotel- 
hotel ternama di dunia. P/ACHJ 


UNDANGAN DISKUSI TERBUKA 
PERIHAL STATUS INVESTOR MIGAS DI INDONESIA 


Eddy Tampi terpanggil untuk sharing knowledge kepada masyarakat tentang suka dan 
duka dalam bisnis dan operasi migas di Indonesia berdasarkan pengetahuan dan 
pengalaman secara langsung di lapangan, dari sisi pengusaha/investor, mengingat 
bahwa selama ini ada beberapa pendapat yang kurang lebih memberi kesan seolah- 
olah Investor maupun pengusaha dibidang migas sangat diuntungkan dengan peraturan- 
peraturan dibidang migas yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Kontrak Kerja Sama 
yang ada saat ini. Rasa terpanggil tersebut diatas bertujuan untuk mencoba meluruskan 
dan mendudukkan permasalahan yang ada secara proporsional dan seimbang antara 
ain mengenal cost recovery, resiko investasi dan usaha, serta hambatan-hambatan 
“operasional yang dihadapi, sehingga masyarakat umum tidak menjadi missleading 
pandangannya terhadap Investor dan pengusaha di sektor hulu migas. 


Selaku Investor sekaligus pengusaha Nasional yang telah berkecimpung sebagai pelaku 
bisnis Migas dari tahun 1972 sampai dengan sekarang, Eddy Tampi bersedia serta 
mengajak para Investor maupun pengusaha lainnya baik nasional maupun asing untuk 
melakukan dialog dan diskusi secara terbuka dengan para stakeholders dibidang migas, 
termasuk para pengamat, cendekiawan, akademisi dibidang migas, Pejabat yang 
berwenang di daerah operasi, maupun di tingkat pusat, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai 
tarta masyarakat umum yang peduli dengan permesalahan minyak dan gas bumi di 
Indonesia. 


'Adapun harapan dan tujuan dari dialog dan diskusi tersebut adalah untuk bersama - 
sama berusaha mendapatkan suatu pandangan yang benar, seimbang dan proporsional, 
serta jalan yang terbaik bagi bisnis hulu migas, sehingga dapat menciptakan sinergi 
kerja sama yang semakin positif antara Pemerintah dengan para Investor dan pengusaha 
dibidang migas, untuk memberikan nilai tambah yang maksimal bagi kemakmuran 
Rakyat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai, sesuai dengan 
apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan diharapkan 
produksi minyak negara dapat: nslal 1,2 Juta BOP, 


Bersama ini, Eddy Tampi dengan hormat mengundang: 
2 Bek OR Kartubi 
Rachmat Sudibyo, Ph.D 
ap R. Priyono 
rs. H. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si 

Bok Muhamaa Hoon Moro 

Bpk. Ir. Marwan Batubara, M.Sc 

Bpk. Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana Siregar 

Bpk. Soegeng Sarjadi 
@ Perwakilan Indonesian Petroleum Associatlon (IPA) 
& Serta para pihak yang sangat peduli terhadap sektor MIGAS di Indonesia 


untuk berdiskusi secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat Indonesia. 


“Apabila berkenan dalam diskusi terbuka Il, mohon dapat menghubungi: 
& HendrikMbouw —— diNo. 08161941334, 

& Wonne di No: 08111755450 atau 

«lulu di No. 021-96260086. 


ud 
Eddy Tampi 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


EKONOMI 19 


NILAI TUKAR 


Cadangan Devisa Bisa Terkuras 


JAKARTA, KOMPAS — Bank 
Indonesia menegaskan, dalam 
menjaga nilai tukar rupiah, kc 
bijakan diarahkan agar vol 
tidak terlalu besar. Nilai tukar 


(5) 


Kalau kita paksa nilai 
tukar rupiah di Rp 
9.200 per dollar AS, 
ya habis cadangan 
devisa kita. 
Darmin Nasution 


paksa nilai tukar rupiah di Rp 
200 per dollar AS, ya h 
adangan devisa kita.” ka 
bernur Bank Indonesi 


besar Rp 9603 per dollar 
Posisi ini menguat diba 
dengan Jumat (2311) 


Ih pergerakan yang dijaga BI 
agar tidak terlalu t 

Kalau rupiah melemah, kami be 
akan melepas dollar AS, Sebalik- Senin (26/1) sebesa 
nya, kalau rupiah menguat, kami per dollar AS, Adapun cada 


Kemarin, nilai tukar rupiah 
berdasarkan kurs tengah BI se- 


Rp 9628 per dollar AS dan 
Rp 0618 


Raker kemarin dibuka oleh 
Wakil Ketua Komisi XI DPR Har- 

Azhar Azis Anggota Komisi XT 
1g hadir saat raker dibuka ha- 
tujuh orang 


Evaluasi 
Ang 


Komisi XI, di anta- 
ranya Dolfie OFP dan Harty Az- 
har, menanyakan evaluasi Ang- 
ran Tahunan (AT) BI 2012. 
Mereka menegaskan, jika « 
luasi ATBI 2012 belum dilapor- 
kan, ATBI 2013 tid di- 


melapor 
Juni 2012, 

asi ATBI 2012 oper: 
al per Oktober 201 
surplus Rp 23073 tri 
terdiri dari pc 

26928 triliun da 
Rp 8855 triliun. 
BI 2019 operasional me 
kan surplus Rp 11495 tril 
yang terdiri dari penerin 


Rp 


Industri Batik Ramah Lingkungan 


lam di Rosso Batik di Desa Baturetno, Banguntapan, 


am membeli dollar AS” ujar devisa per31 Oktober 2012 men- 16/45 triliun dan pengeluaran gsunakan bahan alami, seperti akar, k: daun dari 
Darmin. capai N0291 miliar dollar AS, Rp 5,549 triliun. (DI) karena menghasilkan warna lebih natural serta ramah 
INDONESIA-CHINA 


Kerja Sama Kawasan Industri Dijajaki 


melakukan inves 
in di lu 
volum 


negeri, Di sisi 


nyan Pemerin miliar dollar AS, 
tuk membangu 


industri, masingen 


BUMN-BUMN 
China yang dibantu pemerintah: 


China mengimpl 
stasi tersebu 


a bahan baku mineral, 
upa BUMN be 
h masuk ke Indone 


Besar Republik Raky 


di Indonesia Liu Jianchao, dengan Indonesia « 
mengolah bijih besi ataupun ba- 
uksit, 1 memproses- 


ngan pembai 
an industri, Liu Ji 


ebesar- 


perdagangan China men- 


pemrosesan 'untuk be- 


minta agar ada perangkat yang 
bisa memberikan jaminan men- 
dapat lahan dengan harga me- 
n an ada 
turan me- 
terhadap 
indust 
China mempunyai peng: 
an bahwa industri mereka tum- 
kala dibangun kawas- 


Officer PT Krakatau Steel 
rsero) Tbk Irvan Kamal Ha- 
dustri baja 

geri membutuhkan ke- 
an perlindungan dalam 

$ dengan pelaku industri 


1g terendah di antara 
semua negara ASEAN, 

“Kalau kita masuk ke Malay 
maka kena tarif bea masuk 25 
persen, Sementara kalau Mi 
ysia kirim ke Indonesi 
masuknya hanya 8 persen, 
Irvan. (CAS) 


Tiga Masalah Investasi 


Pengusaha Mengeluh Tidak Ada Jaminan Keamanan 


JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menyebutkan, ada tiga masalah besar 
yang mengganggu investasi. Ketiga masalah adalah 
soal tenaga kerja, konflik komunal, dan sengketa 
tanah, Pertumbuhan masih mengandalkan investasi 
hingga iklim usaha harus dijaga. 


minimum provinsi (UMP) 2015 
sangat signifikan, Di bebera 
daerah, terut 


en, 
maikan tertinggi dalam 
darah. Kita mendorong keseja 


Pengusa 
mimpin puluha 
Ari rapat menda 
tua Umum 

Industri (Kadin) Indonesia Su 
B Sulisto, Ketua Umum Apindo 


dan konsumsi 


“Tiga isu ini saya minta per- 
in sangat serius dari saudara 


Iklim hubungan industrial me- 


teri dan pejabat ter- Buruh berunjuk rasa mgtingiin me- adi, dan Wakil Ketu 
uya ingin adu perubahan — menduduki pabrik dan menuntut n UMP menempuh — Umum Kadin Indonesi: 
1," kata Presiden Su 4 peng- jalur bipart BSukamdani. 


silo Bambang Yudhoyono, Se eta ji Menteri Perindustrian MS Suryo mengatakan, situasi 
(27/10, saat membuka Ikan, toleransi — yang berkembang sangat ser 
binet di Kantor ya dibe nemprihatinik: 
Indonesia din najeme pada tiga sektor industri padat jumlah masukan pengu 


investasi berperingkat tingi, 
tetapi itu tak akan terealisasi de- 
ngan baik manakal: 

ak baik, tidak ud 
kur 
menyangkut keb 


karya di wilayah Jukarta, Bogor, 


ungerany, 


menunjukkan bar 
ng kesulitan. "Tolong e 
an yang sudah udi 
Jangan wakil du 
lu 
Suryo. 


lasi,” kata Presiden dar mengatakan, kenaikan upah MAN) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Standard 
Chartered 8 


D 


Ketika bisnis berhasil, 
kehidupan berkembang 


Pada tahun 2009, kami berinisiatif menjadi yang pertama untuk bermitra dengan 
Worid Bank Group dalam meningkatkan arus perdagangan global. Sejak itu, kami 
terus proaktif mendukung pertumbuhan pasar di negara-negara tempat kami 
beroperasi. Sebagaimana perdagangan adalah denyut nadi kehidupan ekonomi lokal, 
komitmen kami lebih dari sekedar melindungi bisnis. Komitmen kami adalah untuk 


mendukung pertumbuhan masyarakat yang bergantung pada ekonomi lokal, 


Here for good 


Temukan informasi lebih lanjut di 
standardchartered.com/answers 


20 EKONOMI KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
210000 t 190000: t 4 98000 | 58000 — 1000 h——— t 
200086 1818 PA 2 
20 Less sango 5450 7500 Ben Dus PPn 
200000 ! 19100 | sencn sso00 : ngo. - 142000 ! 
d2 8 8 7 A2 B8 gu A2 2 B8 7 Aa 2 Ba an a 2 B 8 Zn da 2 B8 8 2 2 B8 8 Ju 
PERBANKAN 


Indikator Perdagangan 


di Bursa Efek Indonesia Bank Syariah 


Lebih Tahan 


DATA SELASA, 27 NOVEMBER 2012 
Krisis 
YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Mayoritas kredit perbankan sya- 
riah di Indonesia disalurkan ke 
sektor usaha mikro, kecil, dan 
Maman Mean enan 


menengah, Ini berarti potensi pe 


A0 Mr ago hun ngembangannya masih besar de 
: 2 ngan keberpihakan kepada mu- 

KP EPA RA syarakat kelas menengah ke ba- 
Ai wah. Hal itu sekaligus menun- 
Pm Cm jukkan bahwa perbankan syariah 

E Te OA menu mb mempromosikan stabilitas keu- 


angan dan lebih tahan krisis, 
Pandangan tersebut menge- 


7 £ apa muka pada hari kedua 
Ni 
Be Pi Promoting Financial Stability 
aa SP Ma etive Islamic De 
Ba esa pesen Through Bifcctive Islamic De- 
Be ea Ang posit Insurance Coverage yang 
AG SAY MP ME 71 MY digelar Islamic Deposit Insuran- 
ayat Indonesa Tae Na NOT 0 — ce Group dan Lembaga Penj 


Bee 


di Yogyakarta, Sela 


Sesama Ap Ie oh 
Tan TU Direktur Eksekutif Departe- 


3 
nb men Perbankan Syarah Baik In- 

Pa Aa maa doncsia Edy Setiadi menyatakan, 

2 PA Tmn pertumbuhan aset perbankan 

Bika ranaiau BA ea syariah secara nasional tetap 


tinggi bahkan lebih tinggi 
daripada pertumbuhan aset per- 
Petugas melayani nasabah premium di Sentra Layanan BRT Prioritas, Jakarta, Selasa (27/1), Mulai 1 Januari 2015, Bank Indonesia bankan syariah secara global, Da- 
mewajibkan perbankan di Indonesia memublikasikan suku bunga dasar kredit mikro. lam dua-tiga tahun terakhir, per- 
abuhan “set perbankan 
riah mencapai 36 persen per ta 
hun 


5 2 2 
5 : 
ia 1 5 
San Ii Ri gi Maa . . Pertumbuhan krodit” pada 
Aa Har Ka September 2012 mencapai 40 
aa EA persen dibandingkan dengan pe- 
DARA 
H3 3 


se Na ma 


riode yang sama tahun sebelum- 
st aa 3 nya. Fokus penyaluran kredit ke 
sektor UMKM (usaha mikro, ke- 

Suku Bunga Kredit Bisa Semakin Rendah ea aah 
iah juga dinilai 
JAKARTA, KOMPAS — Mulai 1 Januari 2013, Penjelasan Darmin itu untuk ngan rata-rata 30, persen, lebih tahan krisis, Hal itu meng- 
Gea 1 Asa MK mean menjawab pertanyaan anggota — Direktur Eksekutif Riset Eko- | ingat paparan risiko ke sektor 
perbankan di Indonesia wajib memublikasikan suku Komisi XI DPR mengenai suku” nom dan Kehjakan Moneter BI | finansial #obal kecil Dari data 
bunga dasar kredit mikro, Langkah ini, menurut bunga kredit mikro dan langkah — Perry Warjiyo menyatakan, bu- | BI, misalnya, rasio kecukupan 
Haa Bank Indonesia, untuk transparansi suku bunga 


BI menurunkan suku bunga, nga krodit tidak memasang target | modal perbankan syariah sti 
pada segmen mikro sehingga mendorong kompetisi — Lebih tinggi 


tertentu, Kebijakan | di kisaran 15 persen p 
panjang ini diikuti ke- | tember 2012. "Tingkat per 


2 TT 
KT 


Ma mala Ae TAP aa $ Data BI yang dipaparkan da- nefisiensi perbankan, | yaan bermasulahnya juga tetap 

4 Sep pe et 2 an n pertemuan tahunan per- Aturan suku bunga mikro ini | menurun karena analisis yang 
Genta aa -iz bankan 2012 pada pekan lalu,” berkesinambungan dengan ren- | lebih baik, kata Bd 

AU LG Gubemur BI Darmin Nasution melalui papan pengumuman di suku bunga dasar kredit mikro cana BI mewajibkan bank | Menurut Wakil Presiden Bank 

a— tapa | dalam rapat korjadengan Komisi kantor bank, h h di Indonesi porsi krodit usaha | Mandiri Syariah Eka B Danu 


XI DPR di Jakarta, Selasa (27/M), tus web bank, dan surat kabar -3089 persen den dan menengah | wirana, kekhasan melingkupi 
mengatakan, Bl ingin suku bunga bersama: oran ke-  ta-rata 21 persen. (UMKM) minimum 20 persen | perkembangan perbankan syari- 
kredit mikro turun secara per-  uangan bank, Angka ini lebih tinggi daripada — dari total kredit. Jangka wak- | ah nasional dibandingkan dengan 
lahan, "Namun, masih tetap ada Bank yang tidak mengumum- suku bunga kredit korporasi se-  tunya bertahap hingga akhir ta- | perkembangan di kawasan lain 


marjin untuk bank," kata Dar- kan suku bunga kredit bisa di- besar II persen. Kredit korporasi hun keenam, secara global. Di jazirah Arab, 
min, kenakan sanksi berupa teguran sebesar 08 persen, Adapun bu- Ekonom Ikatan Sarjana Eko- | perbankan syariah berkembang 

Pada 81 Maret 201, BI me- tertulis dari BI, sanksi adminis- nga kredit konsumsi KPR 105 nomi Indonesia, Mirza Aditys- | karena kelebihan likuiditas, se- 
wajibkan bank dengan aset Rp 10. tratif, dan dend persen dan non-KPR 107 per- wara, berpendapat, kel mentara di Malaysia karena du 
triliun atau lebih memublikasi- Darmin memaparkan, publi- se: bank mengucurkan kredit UM- | kungan utama pemerintah 
kan suku bunga dasar kredit. kasi bunga kredit tersebut ber- — Komponen suku bunga kredit KM akan menambah suplai kre- | Di Indonesia, perbankan syariah 
Publikasi itu mencakup kredit dampak terhadap transparansi mikro juga dihimpun, di antara- — dit. Bank yang su berkembang karena kebutuhan 


Ai — Pa Satu AA Ta korporasi, kredit ritel, dan kredit yang mendorongsuku bunga kre- nya risiko pada 094-274 persen — sabah UMKM akan bersaing de- | masyarakat, 
Pa Pane be A HAN — AA 3 konsumsi berupa kredit pemi- dit turun. Sepanjang Maret dan profit 141375 persen. Secara ngan bank yang akan terjun ke | Aset perbankan syariah Rp 


Hama likan rumah (KPR) dan 2011sJuni 2012, suku bunga kre- keseluruhan, suku bunga kredit segmen ini. Jika kompetisi me- | 200 tril 5 
2 BEA dit turun 6944 basis poin untuk mikro yang dibebankan kepada  ningkat, suku bunga kredit UM- | total aset perbankar 
semua segmen kredit. nasabah 2017-8368 persen de- KM bisa turun, (DK) besar Rp 4000 triliun. (BEN) 


ana Tana 


Das a— 0g Ae Ma Wah Ae AI Mm 


i 123 as 2 
Ba NN Sa aa 


KURS UANG KERTAS ASING: BANK UMUM YANG MELAKS, 
MN” — MN — KELOMPOK KEGIATAN 


ANAI IZIN BERJENJANG BANK 


Pilihan Langkah untuk Masa Depan 


Ken sana tina sanee BUKU 1 : Rp 100 miliar « modal inti « R 
Haa Rr La BUKU 2 :Ro Lteliun « moda inti « Ro 
mei Kam Tung ito AKU Ag Enno ti pakah anda pemilik bank tidak hanya menyerbu daerah bukaan tiga kantor di zona 
- PETS Tn Asa pengelola bank? Si- tertentu. Namun, bank juga di- IL, Aturan ini berlaku un- 
- Ae ana Zonasi akan bersiap untuk me- dorong untuk mendirikan uk bank konvensional dan sya- 
- Sa aa Zona | Zona V milih dan bertindak strategi kantor dan kegiatan usaha sehatan bank 
- Ta Ina ana DKI Jakarta 2 Papua Hal itu berkaitan dengan aturan di daerah yang selama ini di- 
pa . » Sulawesi Utara: “. Bank Indonesia per Januari anggap kurang "seksi" bagi per- Bagaimana dengan kanto 
ya un ma ae Zona NI @Ridu 23 2013 mengenai Pengituran Ke- — bankan. yang sudah ada sekarang? Bank 
- rr Dahan NS 290 25 #kajonanjanjh giatan Usaha dan Perluasan Ji Bank dikelompokkan berda- harus menghitung kebutuhan 
PN Se SPA GA Ag or Bank berdasar- yakni bank modal sesuai jumlah kantor, I 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS 2 Banten 2 Sumatera Selatan 2 Bank masih bisa melaksanakan ke- bandingkan dengan modal inti 
apaan NA TP EAON Aa Oa & Jawa Barat : Tang menyesuaikan rencana bi lompok kegiatan usaha (BUKU) bank saat ini. Jika hasil per- 

2 : Jawa Timur Zona V ipa bank pada Juni 2013. 1 sampai 4. Ada kegiatan yang” hitungan itu lebih besar dari- 
menta ana aan Aan 8 Aceh ar Keba Sebagaimana disebutkan boleh dan tidak boleh dilakukan — pada modal inti saat ini, bank 
EA sana, ma... Aan Se Keane gara. Gubernur BI Darmin Nasution oleh masing-masing kelompok bisa menambah modal inti. Sc 
atm apip Er 2s sun #KepulayanRiau — “BangkaBelitung. — » Maluku Utara dalam pertemuan tahunan itu, Semakin besar modal, sema- — pertinya, BI ingin mengarahkan 
ak ica Maan una ae an #SumateraUtara —» Bengkulu » Nusa Tenggara Timur perbankan 2012, pekan lalu, kin banyak kegiatan yang bisa supaya bank menambah modal 
an oC s9 ap an maw Ga masa « Lampung 2 erontao ah aturan multifisenseatau izin dilakukan. Misalnya, BUKU 1 inti sehingga perhitungan beban 
ta Kant Cp Mt man sos sanase Sa abi Pns berjenjang ini untuk meningkat- tidak boleh menerbitkan serti- bank berupa operasi cabang s 
tam ng mes satues kan ketahanan dan daya saing fikat deposit, sedangkan BUKU banding dengan modalnya. 
ba na maw san asa Koefisien.” Rata-ata kebutuhan pendirian Kantor (Rp miliar). Pebunkan Praktikaturan ber, & & dan boleh Di sangan jean ak 
— sn Kn | ea Pee ae lau sand Ukang De ootlibakandingl  pempala art berara — ASTAN berpa he 

2 5 aa Kanaan, 1» 8 lebih besar akan leluasa berke- boleh, sedangkan BUKU 9 dan4 (MEA) bidang keuangan resmi 
AN sang nana AK, - 7 antor wilayat 2 #atan usaha dan menawarkan boleh. berlaku pada 2020, Bagaimana 
Beo MMA MAMA An santa amnse aa 3 produk. Akan tetapi, untuk kegi: bank kita akan menghadapi ka 
tea aan serua sape Tooy, 17. Kantor fongsiona 1 3 Tujuan lain aturan ini yang secara kelompok BUKU di- — tau modalnya kecil? 
meraatak wan PAT me Namun, jika pemilik bank tak 
tan taat sajew—otaw awas snase Ser mwataran vesws pembangunan ekonomi. Bank ingin menambah modal, boleh 
tan weanosimtncin Kangen dn Aan menutup kantor yang berlebih 
tak Omratatan sar Jaana saree Kota benar menghitung kantor itu atau meniadakan kegiatan 
baik yang sudah ada saat tak diperbolehkan 
ini maupun yangakan dibuka. “Pilihan ini lebih sulit karena 
BI memiliki patokan biaya pem- bank akan menanggung risiko 
- . an) Ta m . mw bad ” Ed - bukaan kantor bank untuk tiap reputasi.” kata seorang wakil 
Lal 3 La La ea sn aa BUKU berikut zonasi wilayah presiden direktur bank kelas 
ra — tan tan tam ea CO pa a sa dam koe menang, 
en aa Ge am aa gm ba Oa an 0S AMA Da Misalnya, bank X yang masuk Meski demikian, BI masih 
- kan x Ce SA ai 0 Fs NN TSS kategori BUKU 2 akan mem- — mengakomodasi faktor penim- 
- Tag kaga asa TI Ta Ban aa ana aa : aa ma buka satu kantor cabang pem- bang dalam membuka kantor 
- £ 2 . nasa . ja 2 ke . 2 bantu di Bengkulu. Modal yang bank, yakni efisiensi dan pemu- 
» nam — UK T ya am” 0ss PN OT harus tersedia sebesar 1 dika- — pukan laba serta porsi pembia- 
- aa Aa Ko ea Dai ma Ca aa Ikan Rp 8 miliar (biaya pem yaan usaha mikro, kecil, dan 
» TN SK NN ta aa ugm Tg an sa bukaan kantor cabang pemban- menengah, Waktu untuk me- 
- am ama am aa em sa oa pay ag Ra Kan tu BUKU 2) dikalikan 1 (ko- —— nyesusikan modal dengan kan- 
P3 Tan Ta Tai aa Tai 25 5 efisien untuk Bengkulu yang tor dan usaha bank adalah tg 
- wa — — masuk zona V). Totalnya sei tahun bagi bank umur selain 
- aa aga ama Ga aa Im asa pas aa Tita Dua Tana bon Sa Da ak perbangaan dpr 
- mai aa 0 on PK CE Nah, agar bank bisa mem- (BPD), Khusus untuk BPD, wak- 
va aa Pa Ig tg KA 2 TK KK we maa aa nam buka kantor di zona V dan tunya lima tahun. Langkah dan 
Sa es en aa PN ES Aa PN BEN ne Vi-yang kepadatan banknya re- — tindakan bankir akan menen- 
ka Tm emg tom te tam ema Sam ta ag 5 —a Merinda HI menemukan, “Gia reggae Dans SUNA 
- bank membuka satu kantor di pilih! 
Sa Ka TM MK MM 0 am Ya zona V dan VI untuk setiap DEWI INDRIASTUTI) 


mrioperkoran @ “ScraperOne. & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


21 


NUSANTARA 


BAHARI 


JABATAN YANG DITINGGALKAN 


KEPALA DAERAH YANG TERSANGKUT K() RU PS | ma 


KILAS DAERAN 


Tabrak Bidan, Bus Pahala Kencana Dirusak 


TUBAN cana berpelat B 7908 JZ jurusan 
Satono Eep Hidayat Mochtar Mohammad Basyrah Lubis Agusrin Najamuddin. 9 . xi ola 
Bupati Lampung Timur GKpat Sung 2008-2013, Walikota Bekasi Henna ella Madura in (26/1) malam, dirusak massa, setelah 
Bahari VII 0-201,tambung”— Jaya Barat ORARI) 20062015 Jawa Barat 20092016 Sumatera 2010-2015, Wonakil) menabrak seorang bidan, Yeni Rahmawati (2), di Desa Glon- 
ahari Hem MOS Han An Pena Kerana Tenuaknaya Kabinsten Tuan Jawa 
: 2 Sa ah ea aa aer Oaa Ulanad Gak kano cas bata | “Timur Paman korban, Mukhsin 1), menuturkan, aa itu 
S i » 
Digelar NTB KI Ka Dan aa ea Kk an PE ba Yeni mengendarai motor Yamaha Mio bernomor polisi $ 3572 
Kao0s008) engan pemupan daan berantaran Padang Bangunan, IT untuk membeli sate, Yeni ditabrak bus dar belaka 
MATARAM, KOMPAS — Nu- '@Vonis I5tahun, putusan kerugian negarahingga — perolehan Adipura2010, — Lawas, jan negara terpental dan terlindas roda bus hingga tewas di 
sa Tenggara Barat menjadi tuan Mabikamah Agung Rp 19 miliar. penyuapan dalam. sebesar Rp 6 miliar, @Vonis 4 tahun penjara, an. Massa melempari bus dengan batu hingga kacanya pec: 
melu kasi Bengesahan APBD utama omar! | 4 : Jaana pari 
#Terpidan, tahun Tahun 2010, serta @Hukuman percobaan6 2012) bera SA oa al opa) 
batkan peserta .# Nonaktif sejak Mei penjara, denganuang penyalahgunaan APBD bulan putusan MA" Polres Tuhan Komisaris Ki sopir bus, Ma- 
iswa perguruan tinggi Ktugteun dadiloayamn Diah hn, meta Sabse rianus (45), warga Kabupaten Jombang, Java Timur, me- 
negeri, swasta, d perguruan - saus “wang pengganti | ra sebesar vi nyerahkan diri ke polisi, (ACI 
og Ke, Jah PAN milar potusan MA” Mi “ MenaKtf sejak Wonaktif sejak Jauari BNN ENAK 
Pada Wis 6tanpetar, WLAN membatah —a 
ri 2012. tahun penjara, : 
Kepala Bi NS NAN HA aa Gelombang Tinggi di Mentawai Perlu Diwaspadai 
rintah Provinsi NTB “Rona eh 2012. penonaktitan. PADANG — Nelayan di 
prayitno, Sel Panen Pres @ Von bebas oleh sepanjang pesisir Sumate- 
ram, menj 201: Pangadan Tipikor 4 Barat perlu mewaspa 
yang dibuka Bandang Nono sejak dai elombang relatif ting- 
NTBM Nur, Mei 2011. 
ini, bertu 


bangkan semangat 
kebaharian. Di samping 
ini meningkatkan pem 
nerasi muda tentang pe 
an bahari dan potensi kelau 
sebagai sumber daya ekonomi. 
"Dari kegiatan itu pula, para 
peserta da aktorin- 
tegratif dari peradaban bahari 
yang memperkuat dan merekat- 
kan wilayah Bumi Pertiw 
konteks Negara Kesatuan Repu 
blik Indonesia," k 
prayitna. 


Tri Budi- 


BENGKULU, KOMPAS - 


yang mas 
tuga 
kehilangan induknya 


Lombok, momentum ini untuk 
mengakrabi laut dengan segala 
aspek kehidupan, seperti ckono- 
mi, sosial budaya, dan lingkungan 
(darat) yang terasa penuh sesak 
untuk berbagai kepentingan, Me 
nurut M Yamin, pemerhati bu 


tak be 


Kepala Dinas Perhubungan, 
Komunikasi, dan Informatika 
Provinsi Bengkulu Eko Agusi 
to, akhir pekan lalu, mer 
sejak hampir ihun Beng- 
kulu dipimpin pelaksana tugas 
G0 gubernur, manajemen p 
merintahan jadi persoalan, 
“PIL gubernur tak bi 
mbil kebija 
pembangur 
luasa, Secara psikolo 
rintah provinsi secara kelemba- 
sering ragu ketika dihadap 
kan pada persoalan yang mem- 
butuhkan keputusan kepala da 
seperti in 


(darat), Indikasin 
uk y 


2006, menggurungi 
duban di Laut 
dari 


meng- 


is, pem 


n Kota Tua Ampenan yang 
n 1880-un menjadi persing- 
n kapal dan perdagangan da- 
n luar negeri 
peserta juga diajak me 
ngunjungi Muscum Negeri NTB 


vestasi atau mu 
ta Eko, Oleh kurena itu, Bengkulu 
butuh gubernur definitif, 

Ia mencontohkan ketentuan 


di Mataram, menyusuri perja- | dalam Peraturan 
Nomor 49 

Lombok Timur, kemudian me- | Perubah: 

nyeberang ke Pula adi | Pemerintah Nomor 6 Tahun 


ya ke PT Newmont Nusa | 2005 tentang Pemilihan, Peng 
sahan, Pengangkatan, dan Pen 
berhentiun Kepala Daerah dan 


Wakil Kepala h Pengganti 


uk ke penjara di tengah-tengah masa 
snya menyebabkan daerah seperti anak ayam 
Meskipun ada pelaksana tugas 
gubernur, kebijakan strategis dan pembangunan di 
lan dengan 


Birokrasi Terganggu 


Nasib Daerah Tanpa Kepala Daerah 


la daerah 


Banyak kep 


bernur definitif sudah ditetap- 
bersama Badan Pertimbang- 
an Jabatan dan Kepangkatan, 
bernur bisa memutuskan om 
pe 


masih harus 
Menteri Dalam Ne 


Dengan 
memutasi nyatakan, lembaga- 
Ik permohonan pe- 
kembali (PK) Agusrin. 
Alasannya, MA tak m 
alasan untuk mengabulkan per- 
iohonan itu, Empat hal yang 
diajukan sebagai novum (bukti 
baru) ternyata peri 
di persidangan tingkat pertama. 
PK Agu 
alam Negeri da 


n Negeri, Selai itu, pt ju 
boleh membuat kebij: 
tentangan dengan kebijal 


PBB/BPNTB Provinsi 
Bengkulu, yang terbukti merugi- 
kan negara lebih dari Rp 20 mi 
Januari lalu, Mahka 
mah Agung menguatkan vonis 
Agustin empat tahun, Saat itu 
baru terpilih untuk kedua kal 


rin, Menteri 
tu dekat 


Bengkulu, Pa 
tikan Junaidi dibatalkan, Hal itu 
diungkapkan Kepala Pusat Pe- 
erangan Kement: 


Mengganggu bantuan 

Dosen Fakultas Tlmu Sosial 
dan Timu Politik Universitas 
Bengkulu, Titiek Kartika, mei 


1 peme- 
rintah itu menjadi persoalan un- 
tuk mengatur kepegawaian di 
lingkungan Bengkulu, Pengisian 


eselon IV hingga eselon takan, ketiadaan gubernur de- 
II oleh Plt Gubomur Bengkulu — Siniif berdampak pada bantu: 
harus seizin Menteri Dalam Ne- yang diterima Bengkulu untuk 


eri, “Jika diperlukan keput 
cepat untuk mutasi pegaw: 


pembangunan. Oleh karer 
harus ada terobosan politik 


Ja itu, 
pa 


KEPALA DAERAH 


DPRD Sumatera Utara Sepakati Pengangkatan Gatot 


jara terkait kasus korupsi APBD 
Kabupaten | Langkat — tahun 
2000-2007, Ketika itu, Syamsul 
menjabat Bupati Langka 

Dalam sidang itu, Juru Bicara 
Praksi Partai Persatuan Pemba- 


perigangka 
Gubernur 


ikan Syamsul Arifin. 
itu berdasar 
Keputusan Presiden Nomor 
92/P/2012 tanggal 12 Oktober 
2012 pemberhe 
s 
sebagai gubernur padu 
jabatan 2008-2013. Kesei 
itu dituangkan dalam surat yang 
kirimkan ke Presiden. 
Prosiden m 
pemberhe 
usan Mahkamah Agung Nomor 
gal 3 


Demokrasi Indonesia Perjuang- 
an DPRD Sumatera Utara, Bri- 


Pemerintahan dan Humas Pem 
rintahan Provinsi Sulut, Selasa 
mengatakan “lara 
itu ada karena Gubernur Sulut 


lian Moktar, Gatot datang ke pen- 
untuk menemui Syamsul 
Namun, Syamsul yang suat itu 
berstatus gubernur non: 


(uk mau menerimanya nolak per- 
umpanye dari 

Bupati dilarang kampanye Lumentut. Penolakan 
Dari Sulawesi Utara, dilapor- oleh Gubernur Sulut berdasarkan 


kan, Bupati Mini Indang Nomor 32 Ts 


eeke Runtu dila ntang Pemerintah: 
bagi 2 ng menyebutkan wali 
Runtuyan kota dan bupati adalah pe 
Minal a yang dilarang berkampa- 
ranga nye dalam pemilu kepala d 

Wali Kot kecuali mereka menjadi calon ko- 
mentut, yang n pala daerah dan harus cuti di luar 


berkampanye bagi 
bupati Denny Tombeng diusi 


ngggung 
Vrecke Rui 


n negar 
tu mengaku belum 


P Demokra dun mengetahui lari dari Gube 
Denny berpasangan seb: rundajangitu. sih 
lon kepala duerah Min melihat situasi dan kondisi da- 


hulu," katanya, (WSI/RIZ/ZA1) 


Noudy Tendean, Kepala Biro ny: 


Member Asia Charts Minggu Lalu Saja Mendapatkan 
Profit Di Bursa Saham Hingga 129o Lebih 
dari LCGP, SUGI, MAIN, ERAA & ADHI. 
Apakah Anda Ingin Merasakan Hal Yang Sama?? 


en 
#1 BURSA BAHAN? 


Mgeat untuk Buy, Short dan Swln 
Tana ai 


(Rabu 28 Nov' 2012 
18.00-19.00WIB 
1 NOW ! SIR 085 90 940 380 
“Spasi EMAIL Untek Sabtu Pagi 


ie 2012 G-FAIR KOREA @ 
KOREA SOURCING FAIR IN JAKARTA 
empat aga 


(FAR Janur 2012 milan pevaran dagang reda Ugalan yang Sahur cah 
Prona Groongy 8 Kors Setan dan man Geiarggarahan 8 Grand Bafroam, 
"Nol Shangr-a. Jakarta. Pameran ii akan menyakan Produk Siap Paha 
roda Lara & Eebrona Bahan batman an Poll Benvandog Tegp wnya 
AM Korea Pangan Danar utananya aduan what datbutor tni ola 
petngang an serua ptan yarg terantusastngg Sengan pd Wa Korea 


Beban Dsya pendataran - Prita 8 kont 
- Peramuan 1:1 (Sate sebelumnya). - Bahan-bahan Wati 
Boku petnjat GFAR Produk Wap paka 

ketus 


Kota BA AL. Je Suman Kar Jakarta NOZ2O dora 
Ta RITA Pan MASA 

we margin 

Pata cioongs GEAR 

Kawan Bia Carter 

Wana GKBI 21 PL Boa 2102 Adri 

Te 221574:1822 Pan BARI ST22UT.57 


zal, (2774), di 
dang, Tinggi gelombang di 
pesisir Sumbar bisu men- 
capai 2 meter, Tinggi ge 


melanggar aturan untuk mengisi ngsung 2:3 hari ke depan, INK) 
kekosongan posisi gubernur, Itu 
karena kekosongan sudah 1 

lama dan merugikan rakyat, 
dapat yang sama disampai) 
mnggota Komisi 1 DPRD Provinsi 
Bengkulu, Patrol 


Semburan Minyak Mentah di Metatu Berhenti 


GRESIK — Semburan (antung (ninyak m 
tu, Kecamatan Benjeng, 
henti, Bekas pusat semburan n 
seperti corong, dengan lub 
bagian bawah dan sekitar 4 meter di bagian atas, dengun: 
kedalaman lebih dari 10 meter, Warya Metatu, Nurul Askin, 
Selasa (27/D, menuturkan, sembu melemah sejak 
manggulangan Bencana 


y ditahan 
belum pernah diterin 
sa berkomunikasi, “Belisu belur 
uk menerim: 


Kaca Mobil Dipecah, Uang Rp 300 Juta Hilang 


TEGAL — Pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil 
terjadi di Ji met Riyadi, Kota Tegal, Jawa Tengah, Sela 
Rp 300 juta milik Mukmin, warga 
simpan di mobil 


saya," kata G 
Bagi peni 
sitas Si 


ditangkap Komisi Pe 
n Korupsi, Oktober 2010, Suma 
tara kehilang: 


obil sebab korbun 
ng, WIB) 


Kabupaten Tegal. Uang itu ditinggsal 
n sholat dzuhur dan makan di w: 


(SPECIALISED MARKETING MISSION ON CONSTRUCTION ANO RELATED SERVICES TO JAKARTA, INDONESIA 
PELUANG KERJASAMA BISNIS KONSTRUKSI INOONESIA-MALAYSIA 


Progam 1 Gaupikan kepada para pelahu unaha di bilang kornbuaw: Tujian ndakannya progam m adalah memberkan 
peklang kojarama bar? Aegada kedua belah pihak ba perunahaan Main/sarindknesun Wuntanya peruwpaan Kormuks 


Perunahaan Mataysa yang akan Iiut serta adalah sebaga berhig 


 SELIA SELENGOARA ENGMEERING SOW BKO imun setang ce) 
. IRPLAST PLASTIC MDUSTIRES ON DHO (nen pan com) 
 DURA MM SON BKO tawas ta) 


 AJUR HKAR ON BMO Law arsa comi 
FOR INSULATION MALAYSIA) SOW ONO: 

1 DENED WATER TECMNOLOGT LOH BKO (eww era con) 
 PROBASE MAWUTACTURING BON BKO (wow rcbowe cor 


Kwon katebatasan tempat chen unkA melakukan peraturan seceyamnya 
Ur ino dar tegodras ti lanjut rap Patung 


MATRADE (Malaysia External Trade Development Corporation) 


Plaza Mubara 1 12 Kawanan Mega Kurungan 


021.57 4287/876 4298 
0211576 4321 

Emat jakarta mavadagg 

ortu Rateny (0813 YAND 5858) ntu Arak (612 94087 510) 


Top 


PERINGATAN MEREK DAGANG “WEI Yi WANG" 
Untuk dan atas nara kiten kari, PT. TIAN TIAN, suatu perseroan menurut Undang undang Negara Republik Indonesia 
rang berbedudukan Hi Surabaya, lawa Timur, dengan ini memperingatkan kepada rnyarakat berdasarkan hal hal berikut 
1. Bahwa ken kari adalah pendaftar pertama dan pemilik yang tah dan satu-satunya diIndonesia atas Merek Dagang 
“WEIVI WANG yang telah terdaftar pada Direktorat Merek publik Indonesi di brwah Daftar Momot IOM OOOIG74B8 
tertanggal 11 Apri 2011 dengan kombinasi mereknya yakni Merek Dagang "GIAD MALMUANG GI" yang terdaftar di 
'bawah Nomor IOM 000369626 tertanggal 1 April 2011, dimana kedua Merek tersebut untuk melindungi jenla barang. 
ang termasuk dalam Kelas 05 yaitu “Jamu, obot-obaton tradisonal, makanan kesehatan, vitomir'. 
Bahwa untuk menjamin kualtas produk produk tersebut, Vlen kami juga telah mendaftarkan produk jamu dan obat 
obatan tradisional Merek Oagang WEI VI WANG tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 
(8POM RI) dimana telah terdaftar dibawah Nomor rin Edar (MIE) POMTI 114344531: 
Bahwa telah ditermukan di beberapa kota di Indonesa, telah diproduksi dan diperdagangkan oleh pihak lain barang 
barang berupa produk jamu dan atau obat-obatan tradisional dengan menggunakan Merek Dagang WEI VI WANG 
dengan kombinasi Merek Dagang "GIAO MAI-HUANG Of" secara tanpa Iin dan melawan hak, sehingga menvki 
persamaan pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dengan Merek Terdaftar mil khan kari dengan niat untuk 
membanceng, merina, atau menjplak popula-tas Merek Terdaftar mk ken kari derni kepentingan usahanya yang 
berakibat kerugian pada klen kami, menimbulkan kondisi persaingan curang. mengecoh, atau menyesatkan 
konsumen. 
Bahwa perbuatan prhak lain yang dengan vengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya 
tau sama pada pokeknya dengan Merek Terdaftar milk Kben kari tersebut maupun yang memperdagangkan barang 
ar patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran Mak atas Merek Terdaftar milk Klien kami, 
dapat dituntut bah secara perdata berdasarkan antar Iin Pasal 76, Pasal 77, dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek, maupun secara pidana berdasarkar antara lain Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 54 Undang: 
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan perbuatan mengedarkan produk jamu dan atau obat 
tradisional tanpa ijin edar BPOM. dapat dituntut berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang No.23 tahun 1982 tentang 
Kesehatan dengan ancaman pidana penjara 1 (ma belas ) tahun dan pidana denda Rp 300.000.000, (tiga ratus juta 
rupiah. 
Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan Ini diperingatkan dengan keras kepada pihak pihak yang telah 
(melakukan pelanggaran atas Hak Eksdusi' atas Merek Terdaftar ik khen kami untuk segera menghentikan produksi, 
peredaran dan/atau perdagangan selambat lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 
(pemusatan ian peringatan kw untuk menghindar tuntutan hukum dari han kami, baik secara perdata maupun secara 
pidana 
Untuk mendapatkan produk yang asll dan terjarmin mutunya.maka dapat menghubungi PT. TIAN TIAN dan agen agen 
tewmnya. 
Demikianlah peringatan ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat diindahkan dan kepada khaiaya 
untuk dapat dimaklumi 


"Mormat Kari, 
(KUASA HUKUM PT. TIAN TIAN 
Law Office INA RACHMAN-MULYAHARIA & ASSOCIATES- 
(MAESTRO PATENT INTERNATIONAL 


NAH. RACHMAN SH. MK, U.MUMYAHARIA SH. SE. MW. 


NUSA 


VTARA 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


Guna menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, polisi mengawal sejumlah toko dar 


di Barong Tongkok, Ku 
dan Minggu dini hari, 


i Barat, Kalimantan Timur, Selasa (27/1). P 
ondisi Barong Tongkok berangsur. 


Polisi Antisipasi 
Penjarahan Toko 


Aktivitas Ekonomi Berangsur Menggeliat 


SENDAWAR, KOMPAS mer 
kelangsungan pemenuhan bahan kebutuhan pokok 
di Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, 
Kalimantan Timur, polisi mengawal toko bahan 
pokok. Langkah itu guna menghindari terulangnya 


Guna min 


penjarahan seperti yang terjadi akhir pekan lalu. 
Memurut p Kompas, kan, Jika nanti pasar sudah di- 
Selasa (27/10, di sejumlah toko — bangun, saya balik lagi ke pasar 
penyodia bahan pokok, dan ter- Ya, semoga cepat dibangun, ujar 


suk toko swalayan, ditempat 
personel polisi, Di 
toko, di Ja 


Kemarin, tim Laboratorium 
Forensik Polri terjun ke lokasi 
ar untuk mengumpulkan di 
a penyelidikan lebih lanjut 
waktu kerusuhan pekat asih mengumpulkan 
ko sembako," ujar Kepala Polres data dan bukti, Untuk menye 
tai Barat Ajun Komisaris Be- diki dan menangkap pelaku pe 
sar Handoyo, jarahan dan perusakan, dibutuh- 
Sementara waktu beberapa ha 


pat polisi 


itu, terbakarny 


Pasur Barong Tongkok, Minga 
dini hari 


an Aktivitas ekonomi 


Selasa kemar 
ekonomian warga berangsur p 
lih. Beberapa toko dan tempat 
usaha mulai buka, termasuk de- 
@ler motor dan tempat cuci ken- 
daraan 


skok umumnya 
sih tutup, “Belum bisa buka, 
as, Sejak kericuhan, warung tu: 
tup, Lha saya belanja ke mana 
jika pasarnya enggak ada?” 
"Teguh (81), pemilik kedai 
ah satu pemilik kios di 
menyewa sebuah 
kios di dekat pasur untuk ber: 
jualan pulsa dan aksesori telepon 
"Sebelum kericuhan, 
angan sempat saya 1 


Sebelum 
rat Tsmae 
solusi atas 
rusuhan set 


Bupati Kutai Ba- 
homas menyatakan, 
dampak ke- 
rkan, "Yang 
h penting adalah 

ke rumah ma- 
Isma 


selule 
rang 


man dan kondusif, 


PERAMBAHAN HU 


JAMBI, 
bahan liar di kawa 


KOMPAS — Pe 
an Huta 


Res- 
torasi Harapan, Kabupaten Ba- 


nghari, Jambi, bertambah 
itar 1000 hektar setiap bulan. 
Perambahan itu bahkan semakin 
masif setel: 


Restorasi Ekosistem Indonesia 
(Rek), n Harap- 
Kusuma, perambahan 
pada November ini mencapai 
18300 hektar, dari total konsesi 
restorasi seluas 08000 hektar, 
al, bulan sebelumnya, p 
rambahan masih 12000 hektar. 
"Dengan demikian, terjadi per- 
luasan areal in lebih dari 
1000 hekta 
sebulan," ujarn 
(277. 

Kepala Div 
PT Rel 


usuhan pada Perlindungan 


Urip Wiharjo 


AN 


1.000 Hektar Dirambah Setiap Bulan 


ahkan, arus perambah kawasan restorasi, Hasan juga 
meningkat pasca-kerusuhan di — meminta Bupati Batanghari, Bi 
Lampungbelum cbagi- pati Sarolangun, dan Kepala D 
an Bali, korban nas Kehutanan Provinsi Jambi 
lampung diduga untuk melaksanakan inst 
olaan baru, Dia itu dan melaporkan hasiln 
pun mendesak aparat keamanan pada Gubernur Jambi. 
secepatnya turun tangan mener- Surat instruksi bert 
tibkan keberadaan pera 


rudi ar hingga akhir November 20 
2 : lum satu pun upaya represif d Kota 
Surat instruksi lakukan terhadap aktivitas ilegal Jambi 
Gubernur Jambi Hasan Basri & 


Agus met 
struksi tentang Pencegahan dan 
Penang mb 


mengatakan, Bupati 
nas Kehutanan Ba 
lum menerima surat instruksi 
dari pemerintah provinsi, 

Menurut Suhabli, set 
nerimasurat itu, pihaknya segora 


asi Hutan 
estorasi 


Harapan 


itu, Gubernur Jambi me 


upaya perindu berkoordinasi "deru 
terkalt untuk 1 3g 
pelaku | EA 


tan Restorasi Harapan men 
hampar di perbatasan Jambi dan 
Sumatera Selatan. OTA) " 


ANDERAAN KAP 


PADANG, KOMPAS — Proses 
hukum terhadap 10 wai 
sebelumnya ditangh 


ya, Suma: 

Barat, dilanjutkan. Mereka 

merupakan bagian d 

polisi sudah 

tersangka yang 
pengani: 


Sei mene- 
tapi 
diduga mela 
dan pemukulan ter 
warga Barong Tongkok. Ketigi- 
nya berinisial FS, ER, dan SP. 
Mereka adalah pekerja Ager 
Penjual Minyak Solar (APMS) CV 
Benuag Indah Maj 

Dua hari lalu, Ameng dan (per- 
wakilan) pemilik APMS tersebut 
telah sepakat secara hukum ada 
mengakhiri pertikaian. Proses 
terhadap ketiga tersangka 
itu juga terus dipantau pihak-pi- 
hak terkait 


n Kepolisian Daerah Su- 
Barat, Minggu sore 
Kapolres Dharmasray 
Komisaris Besar Chairul Az, 5 
27/1D, mengatakan, proses 
kesepuluh warga itu dilanjutkan 
ke tahap penyidikan karena telah 
ti permula 

dianggap cukup, Sement: 
telah dipulangkan, 
mukakan, op 
penyisiran I: 


itu belum 
yang di 


Sementara itu, sebagian warga | nyebutkan, opci 
yang mengungsi di mess Kepo- | dilakul 
i Burat sudah | mendatang untuk m 


nun, warga | kondisi 
ng minatnya ak ala 

h menetap semen- 
ingsian, seperti Ab- 
(61), Rumah, toko, 
ng Abdul dibakar, 


hadap Chairul dan sejumlah 
polisi, Sabtu lalu, Aksi 
massa terhadap polisi menyusul 

enangkapan dua pe 
tambang emas liar, 

Direktur Eksekutif Perkum- 
pulan Peduli, Kabupaten Dha 
masraya, Pandong Spenra me- 

akan, aksi warga terhadap 


araan bisa 
Isi toko, dua 


motor, 
ytkinan besa 


ndoyo menji 
waktu bagi w 
4 ini berada di pengungsian. 
Awalny: 4900 pengungsi. 
Namun, jumlahnya telah berku- 
rang “Harapan kami, mereka 
utuh, bisa pu- 
Handoyo, (PRA) 


peristiwa sebelun 
ini, warga yang m 
tivitas pertambung: 
alu dimi 
an liar oleh sebagian ai 


nya, Selam: 
kukan 


»KAL 


Masyarakat 


BANDUNG, KOMPAS 
syarakat adat sering dituduh ter: 
belakang dan kuno, Bahkan, mc: 

seperti tersingkir dari ling: 
kada 
dan hak sipil tak dipenuhi negara 


Namun, secara fisik penamp 

1 mereka sering tidak se 
den m yang d 
anggap "modern", Malah ada 
warga adat yang masih memiliki 
tradisi tidak berpakaian, y 


Padahal, mereka konsisten de- Dayak Segandu di Indrama 
"ngan keadatannya, visioner Begitu juga warga adat Cipta: 
berpandau gelar, Su) 


Itu dilontarkan Sekjen Dewan 
h Kasepuhan Masya: 
Adat (Baresan Olot) Tatar 
Eka Santosa dalam ae 


Ikan pakaian adat war- 
pp dengan tutup 


Sundi 
pinton ajen (pergel 
disi) Masyarakat Adat Rancaka 
long Kabupaten Sumed 


mandi- 
rian atas pangan, Pada Pameran 
Produk Pangan Terra (ibu) Mad- 
re (bumi) dan Salona Del G 
di Italia, 22-28 Oktober Is 
Ugis Suganda Amas Putra (GD, 
sesepuh Ciptagelar, memukau 
dunia karena memaparkan tra- 


Pasir Impun, 
dung, Jawa Ba 
“Ini adalah kekay 
karna mereka m 
pertahankan 6 
cara konsisten, 


Kabupaten Ban- 
tea. 


Adat Selalu Berpandangan Global 


disi per 
lokal 
Menurut Wa Ugis, hingga kini, 
warga Ciptagelar memiliki 49 je- 
is varietas lokal 
budayaku 
disi tatanen peta 
mung Halimun ini 
padi hingga 20 
tahun ke depan melalui sistem 
mbung padi). 


ian dengan varietas ada warga adat yang tak memiliki 
KTP, Di Jawa Barat, hingga ki 


bernur Jawa Barat 
Dede Yusuf mengapresiasi lan 
kah yang dilakukan Baresan Olot 
untuk melestariku 

daya dan kearifan lok: 
nji mendukung Bengkel Bud 
ya Tradisi Jawa Barat yang 
bangun Baresan Olot di 
Impun. Untuk berkr 
nian butuh ruang dan “media, 
ngkan tradisi adat harus di 
Langkah Baresan Olot s6 
dah selaras dengan yang harus 
dilakukan dalam melestarikan 


i di ter 


teuit @ 


|. kese- 


imun, lanjut Ek: 
lahan yang telah dilestarikan oleh 
warga adat Ciptagelar di Gunung 


Malimun ki ta nilai tradisi lokal. Pemerii- 
dari Kementeri s hadir melalui b: 
Malah di beberapa tempat ma katanya. (OMU) 


—SSEREMONTAL— 


Sekolah Pertama Komipo 
Dedikasi untuk Indonesia 


nit 
pertama 
4 Sekolah 


Dasar Komipo 
diwilayah 
Grobogan, Jawa 
Tengah, telah 
diresmikan 
(22/1). Sekolah 
ini merupakan 
salah satu 
perwujudan 
cita-cita Komipo 
untuk memelihara kualitas sumber daya manusia dan membantu 
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam rangka 
mendukung negara Asia Tenggara dalam perjalanannya menuju 
negara dengan ekonomi global terpadu. Setelah melewati setahun 
masa konstruksi, sekolah pertama Komipo telah dilengkapi 
berbagai fasilitas, di antaranya enam ruang kelas belajar, kantor 
sekolah, perpustakaan, toilet, dan pasokan air minum. Komipo 
juga meluncurkan dana beasiswa untuk mendukung kesempatan 
pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut. (“/NOVJ 


Peletakan Batu Pertama PT Eastern 
O'Green di Karawang 


otomotif asal China berinvestasi 500 juta dollar AS untuk 

membangun pabrik ban di Indonesia. Sehubungan dengan 
hal itu, Presiden Direktur Shandong O'Green Group Wang Zi 
Rong melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan 


Ss handong O'Green Group, salah satu perusahaan manufaktur 


pabriknya di Karawang (26/N). Diharapkan pembangunan ini 
berlangsung November 2012-Februari 2014. Acara itu dihadiri 
Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawan, CEO of 
America Pasific Industry Jeff Kreitzmen, General Director 
(Cina National Development Bank Lee Zengrang, The Major of 
@uanzho City-Shandong China Xian Jiangliang, Representative 


“The Embassy of The Republic of China for Indonesia Liu Peng, 
'The President of Dubai Sahni General Trading Corporation Sahni 
Surindepal, Director of Eastern O'Green Group Eric Harjono, 
President Director of Eastern O'Green Group Wang Zhi Rong, dan 
Direktur Utama PT Vorich Wealth Budi Poernomo. ("/ACHI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Proses Hukum Berlanjut | 


BURUH MIGR 


N 
Satinah Terancam 
Hukuman Pancung 


res Dharmasra 
"Ini bentuk perlawanan warga | 


YARANI 
tinah (40), te 
sal Desa Kalisidi, Ke 


KOMPAS — $ 
indone- 
at 


memberangkatk 


dong Ia mengatakan, sel: sus Satinah sudah m 


aktivitas penambangan emas liar | Ungaran Barat, Kabupaten Se- tiga tahun lalu, Pada 
ngsuny marang Jawa Tengah, teranca 
hu” antara pe- | hukuman pancung, 1 


dan sebagian aparat pe-  senila 


neguk hukum, an membunuh 
“Angggota polisi yang melaku- | ra Al Garib. tuan hukum, 
itudilaporkan | — Eksekusi Satinah dijadwalkan —— Direktur Legal Resource Cen: 


n terba 


pada polisi d 


p | pada 18 Desember mendat 


mereka hanya dikenai hukuman Hak Asasi Manusia F 
menilai pemerintah tidak memi- 
liki komitmen menyelamatkan 


mencabut perkar: 
keluarga Satinah 
u diyut 70 juta 
real atau sekitar Rp 17, 

Kepala Desa Kalisidi 
Prayitno, Selasa (27/1) 
kan, kelu 


negaranya, "Indonesia bis: 
in huki mati orang 
ang dihukum mati, te 
mengapa TKI sendiri tak bisa?” 
ujar Fatkhurori, 

pala Dinas Tenaga Kerja, 


Warga 
war penej 
hukum dilakukan denga 


tegas, 
Ta setuju aktivitas pertambangan 


emas liar diber 
rusak lingkunga 
panjang, Namun, h 
dibarengi dengan upaya p 
pa tebang pilih 
Filsafat Hukum Uni 
Ekusukti, Padang. Sah 


dalam jangka 


itu perlu 


Tena 
gas TKD menyol 
tinah deng 


perkembangan kasus Satinah, 
Demikian juga Kepala Balai 


ahuri Siregar, menyebutkan | lur diplomatik. "Hlingggn kini, k: n Por. 
bahwa ketiadaan ke mi belum mendapat kabar dari lindungan TKI Jawa Tengah AB 
tuk mei pemerintah pusat atau Satgas — Rachman, la mengaku, kasus Sa- 


TKI mengenai In ah masih dibaha 


mbangan mas membua ygkah-tangkah dalam rapat 


aktivitas ilegal merajalela. Peme- | yang dilakukan,” ujar Di khusus Kementerian Koordi- 
rintah cender eliku- | Sejauh ini, keluarga Sutinah — nator Bidang Politik, Hukum, dan 
terkait dengan peng- | hanya berhubungan dengan per- — Keamanan bersama Kementeri 

mbang. INK) Dusihaan swasta penemp an Luar Negeri, UT 


SEMINAR & APPLICATION DAY 
Hita, Sunday, Lameebadi 


Ken pnS La ah toe 
021 572 1018 - 2555 8501 


HOTLINE 7049 5555 
B8 pin: 22402308 | wwrw.sekolahperhotelan.net 


Limited Seat, RSVP : Pendaftaran terakhir 


untuk kuliah 
FEBRUARY 2013 


SO BANGKOK PATTAYA4 — 7D AUSSIE CATCHA CRAB 


AMWORLD » HARBOUR TOWN OUTLET, 
aan 2th 
en Us0” 077 8D AUSSIE TANGALOOMA 

5/4/7/80 HONGKONG 3 NEW ZEALAND”” VsD 
Detitammunmta ta yes USD #99 DISCOVERY 
TO MALAYSIA SINGAPORE 
maa USD 199 
4D PREMIUM BANGKOK 
PATTAYA » SIAM PARK 


2709 


. USD 3189 
90 ULTIMATE SOUTH & 
NORTH NEW ZEALAND 
pe » USD 3369 


at Uap 100 BEST OF WEST COAST 
"sm USD 102? USA « SAN DIEGO us02ea9 
TO TAILANO SINGAPORE Ha - 
Na LAND SN aiopp 110 WEST COAST USA » 
honototu 


60 HAPPY SHOPPING 
BANGKOK » PATTAYA, 
Mate An hero 790 
70 KOREA 

Pa am una yen us An 
2 BG TADRAN 80 SPECTACULAR TAIWAN « 


50 2999 
EDA THEME PARK Ai 


14D GREAT EAST COAST 
« USD 1397 USA CANADA « NASA 
80 BEST OF VIETNAM « » USD 4559 

m- USD 148? 18D AMAZING LATIN AMERICA 
8D VIETNAM CAMBODIA» —» MACHU PICCHU 
JUNGLE TEMPLE K3 

.— USD 1679 
70 COMPLETE KOREA JEJU 

. USD 2069 
@wwTen JAPAN SPECIAL 


ay CHINA 


- USD 8599 
5D MONO BELJING 


enaram 1. 


70 BEAUTIFUL WUTAISHAN 


5D BALI OLD & NEW, 
ban Rip, 7.499.000 

USD 288? 4D KUALA LUMPUR 

80 WINTER SOUTH GENTING-SUNWAY 

HOKKAIDO « TOKYO 

uan .- USD 2899 


CHINA 
6D BELJING WINTER SKI 
& HOT SPRING 


8D CHINA DELIGHT 


Gem MIDDLE EAST 
10D MONO TURKEY : » USD 2 
penat "aa 3/4/5D XMAS & YEAR END 
IN SINGAPORE 
Get EUROPE 
(8D MINI EUROPE 


en hal ren USD 1398 


10D EAST EUROPE » TURKEY 


USO 1199 2 
SD SINGAPORE LEGOLAND 
» US0 1292 « HELLO KITTY LAND 
110 BEAUTIFUL HARBIN wan “209 
sae .—- USD 1839 5D SINGAPORE FAMILY FUN 
110 MINI CHINA NEW YEAR PARTY ON THE BUS 
ka un USD 2089 5 pes02e USD 485 


MEEEIU 2o F111 cavise Ewean 


5/5 MONO DUBAI CELEBRATION 


.— USD 1969 


En AAS 20 USD 1988 


130 WEST EUROPE LONDON 


" » 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 NUSANTARA 


23 


IRIGASI 


Luapan Saat Aceh Menyiasati Kekeringan 


ang volumenya 


Sungai Jadi D2: 


Pertama kali 


daerah penopang ketahanan pa- Sejak Indon 
caman ngan nasional, duk memang ti 
Produksi padi Aceh selama bangun di Aceh. Oleh karet 


Merapi Rentan Lahar Dingin produksi padi pada tahun 2011 


mei 18 juta ton. Pada 
kebutuhan 
GORONTALO, KOMPAS — Hingga Selasa (27/11) 1,204 juta ton set 


# saban Ihun sebelumnya, prodiksi padi 
petang, warga di sekitar bantaran Sungai Alopohu, | Aga Pakai Dad an 
Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, un dengan areal lahan aliran sungainya 
Provinsi Gorontalo, masih dibayangi air Sungai 


352000 hektar sawah. 


1 yang membuat 
air sungai-sungai di Aceh 


n memper 
gan di Aceh. 


Kabupaten Aceh 
Biayanya dari APBN se- 


(kreung) Aceh sel 
un, tahun 2012, produk- bangun tahun 2008 itu m: 
90 hektar sawah, 
Sebelum ada Waduk Keuliling, 
pasokan air diambil dari sungai 
ang dibendung oleh wary: 


lebih kecil 
tankan 


ia merdeka, wi 
pernah di- 


Waduk yang 
berasal di 


pu 


Hujan Akibatnya, areal sa 
rontalo se 10-20 kilometer per jam. wah menjadi kering karena meter dan memiliki daya tam- 
babkan Lahar dingin air tak mengalir dan irigasi tak pung 18 juta meter kubil 


menjadi keban 
Aceh, Waduk 


ng lebar 
meter, di wi Ke Peni 
Limboto Barat—meluap. Lu ji di lereng 
75sentimeter sempat nung Merapi paling re 
ngi arca tersebut se- terjang lahar dingi 

hujan tinggi, ta 
upat muncul hanya d 


nbang pasir dan batu di 


ngai-yungai di Aceh merupakan 
akibat perubahan iklim global di Aceh ber 
dan kerusakan hutan kai 

perambahan hutan, 


tivitas. warga uk itu, obyek pariwisat 
warga masih dib 


melu: 


kitar 20 kilometer per | p 

ng paling berbahaya jika | bendungan dan embung, sangat 

kepanikan di arca penam- | diperlukan, Teru 

n pasir sehingga proses 
ami kekacauan," 


ngin 


ngan uir, seperti wadul 


rang berh 
r tidak tergenang air, teruta 
hujan deras, 


Muradi mengutaka 
ngun bendungan 
Kegunungapian Yogyakarta Su- | bung atau penampungan air vasi Sumber Da 
ontalo Tahir — bandriyo, Selasa, di Yogyaka 


tinggian 45 meter dia 

aan laut, Tepatny: 

Bukit Barisan, Adapun kota- 
dib 

in cukup indah dan menjadi 


Kecepatan luncur lahar di- | pembangunan pusat penam- — menjadi pemasok kebutul 
au saat kekeringan tahun Jalu. 


pun em- ten Teknik Peng 


uan warga 
berada di kc 

1s per- 
di kaki 


Su- 


Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 


gih terjadinya ba 
Lahan Kering 


dukungan pusat 


kembali Waduk Rajui Pid 
Desa Masjid Tanjun 


ang Tj 
Kawasan itu, sel 
sebagai daerah k 
curah hujannya 
limeter per tahu 


Waduk Keuliling, 
ah Provinsi Aceh dengan 


i bagi sekitar 4.000 hektar 


anjir, Pusat kemba 
ana 


innya 2000 milimeter-3 

milimeter per tahun 
menyedi 

Rp 00 miliar. tahun dep 


Kamis (22/1). Waduk pertan 
an di kawasan itu, Aceh 


1gan daerah dan 


Kecamatan Kota Sigli sudah 
mencapai 90 persen, 

Selain dua waduk tersebut, 
n, Aceh juga akan 


Adapun pembebasan 1000 hek- — membangun Waduk Keurcuto, 


membangun —— banj 
odi wa 


Ket 


ama ini, diker 
ring kai 
172 


ringan di kawas 


butuh: 


Ir lahan menjadi tanggung ja- khusus untuk peri 
wab pemprov. Waduk yang di- banjir, irigasi, 
al tahun 2011 dijad- 


mat- Vaduk ini diharapkan mam- 
n Pidie. — pu mengatasi persot 
n Pidie, 


pung 267 ju- dam Jambo Ayu. Sel 
meter kubik air untuk 
air baku 1000 hekt 
ah serta air minum warga untuk Aceh, (DAHLIA IRAWATD 


koki 


berencana membangun waduk 
n, seperti Waduk Rukoh Tiro 
untuk 
- Irigasi, waduk itu diharapkan bi- 
sa menjadi pembangkit listrik 


Lawndeng, se deras,pe- Penambangan pasir dan batu 
nyebab air Sungai Alopohu me- k ditemui di 
do, Ribuan per 
i beroperasi di hil 
hingga bagian hulu Sunga 
dol, Sementara itu 
tusan truk men 
sungai tersebut SEMARANG, KOMPAS 
Menurut Subandriyo, potensi | Warga 
di sekitar | proyek Tol Semaran mah Ireng mei 

asi tinggi. Hal 
itu diseb di hulu dan se- 

jang ali masih te 
hir Laendeng, simpan sekitar 70 juta meter 
Prakirawan pada Badan Me- — kubik material vulkanik, 
teorologi, Klimatologi, dan Geofi- Dari jumlah tersebut, hampir mengambil ta 
sika Provinsi Gorontalo, Futuhri 50 persen di an berada di | seluas 77 hektar itu sehingga 
Syahbani, menga sepanjang aliran Gendol. | mereka akan melawan eksekusi ) 
beberapa hari ke der Jumlah materi Kali | Itu karena proses kasasi yang 
talo akan diguyur h Gendol sekita neter ku- | diajukan warga atas surat ke- 
intensitas ringan-sedang, Hujan bik, APO/AUK) putusan Gubernur Jateng tengah 


TOL SEMARANG-SOLO 


setiap h: 


Langkah ini d 


pendangkalan sungai, buruknya 
inase di permukim 


bahwa ek 


pada $ 
milik tanal 


Innovation for Tomorrow 


Agung 
ambil warga I. 
yasapi perny: 


uan Gubernur Jateng Bibit Wa- 


kusi atas tanah 


untuk proyek tol akan dilakukan 
Jasa (2771, Warga pc- 
pun berku 


nduk yang bertulis- 


terhadap 


Kami tetap kan berjaga-jaga 


Pemilik Tanah Bertekad Melawan 


ng tanah: 


persegi, Warg 
reka dihi 


DAIHATSU Daihatsu Sahabatku 


Dengan harga yang terjangkau, kini All New Xenia telah dilengkapi dengan AC Double Blower, 
menjadikan perjalanan keluarga Anda semakin nyaman dengan kesejukan yang merata. 


| DAIHATSU (PT ASTRA DAMATSU MOTOR 
l 


mrloperkoran @ £ One & 


DAINATSU EF Owtontor Tunas 


FASTRA teater 


ingin tan 
| Rp 250000-Rp 


Tim p 
menempuh ji 


di Desa Lemah 
yang di- 


nah 


. Warga ke- 
jukan gu 


hadap surat kep 


Usaha Negara luas 2000 meter persegi, 
“Pekerjaan fisik tol tidak bisa 
Jateng Namun, ditunda lagi. Kami berpegang pa 


(gugatan itu ditolak sehingga wa 
ka 

na proses hukum masih 

berlangsung, dan belum ada 


Eksekusi Paksa 


400000 per meter persegi. masal 
n tanah sudah — pemerinta 


i belum sele 
belum berhak n 


in ke Wuryadi (58), pemilik lahan se- 


da uang 
i titipkan di 

nu: 
Ketua Tim 


ke MA. 


| 


| 
Kesejukan AC Double Blower Menambah 


Kenyamanan Perjalanan Keluarga Anda 
5 


24 NUSANTARA KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


PEMBERDAYAAN DESA Anti-kekerasan terhadap Perempuan RUWAT AGUNG NUSWANTARA 
NTT Siapkan Rp 76 Miliar : Bangkitkan Lagi Kenangan 
KUPANG, KOMPAS — Tahun dn jas gi Majapahit di Masa Lampau 


2013, Pemerintah Provinsi Nusa miskin yang dikeluarkan BPS 
Gi (4/1) siang menjelang kirab grebek suro bertajuk 


Tenggara Timur menyediakan provinsi pun berkurang. Masih 
dana senilai Rp765 miliar untuk banyak masalah kemanusiaan, "Ruwat Agung Nuswantara Majapahit Tahun 1946 Saka", 
hujan deras mengguyur kawasan Trowulan, Kabupaten 


306 desa di provinsi itu. Setiap — tetapi kecenderungannya menu- 

desa mendapatkan dana Rp 250 run, tidak meningkat seperti be- Mojokerto, Jawa Timur, Siraman air dari langit itu memberikan 

juta, Dana itu diprioritaskan bagi berapa tahun sebelum program kesejukan yang terasa menyelimuti seluruh wanga yang kala itu 
menanti kirab, 


pembendayaan ekonomi warga ini diluncurkan," kata Latu, 
Ribuan warga, mul anak-anak, kaum muda, hingga 


miskin. 
Dalam tiga tahun terakhir, se- — mendapat orang tua, antusias menyaksikan kirab grebek suro "Ruwat 
“Agung Nuswantara Majapahit" yang dihelat Pemerintah Kabu 


banyak 891 dari 3117 desa di NTT Kategori di 
mendapatkan dana Rp 22275 BPS NTT, yakni rumah wanga paten Mojokerto, Kirab itu melibatkan sekitar 1250 orang 
1G desa di Kecamatan Trowulan. Rombongan kirab berangkat 


miliar, Pemprov juga merekrut — terbuat dari bambu, berlantai ta- 
dari Candi Bajangratu kemudian berakhir di Pendapa Agung 


891 tenaga pendamping. Setiap nah, dan tidak dialiri listrik, serta 
penyuluh mendapat honor Rp 2 makan satu kali setiap hari. Pem- Majapahit. Kirab itu menggambarkan kebesaran Kerajaan Ma- 
juta selama proyek itu berlang- — prov memilih lima desa termis- pahit dan diharapkan sekurangnya menjadi daya tarik wisata 
sung ( tahun). Dana itu ber- in di setiap kecamatan, lalu tim 
sumber dari APBD provinsi.” verifikasi menetapkan desa de- 
Koordinator "Resource Cen- ngan peringkat termiskin men- 
tre” Bappeda NTT Edi Latu di dapatkan dana 
Kupang, Selasa (27/1), menyata- ermur NTT Frans Lebu 
kan, program pemberdayaan — Raya mengatakan, dana pember- 
ekonomi warga desa merupakan — dayaan desa merupakan realisasi 
komitmen Pemprov NTT meng- janji Pemprov terkait program 
alokasikan dana bagi desa untuk "anggur merah”. Dana APBD 
menyejahterakan masyarakat se- Pemprov hanya Rp 12 triliun 
tempat. (2012). Namun, setelah dihemat, | Anggota polisi wanita Polda Jawa Tengah menggelar aksi simpatik dengan memasang dan Nusantara yang menjadi cikal 69 
pak program ini cukup seperti pengurangan perjalanan | membagikan pin anti-kekerasan terhadap perempuan di Jalan Pemuda, Kota Semarang Jateng, Selasa bakal Negara Kesatuan Republik 
besar, Kasus gizi buruk cende- dinas, dapat digunakan untuk | (27/1), Aksi itu juga untuk mengampanyekan agar perempuan korban kekerasan berani melaporkan Indonesia. Karena itu, kita wajib 


tas wisatawan lokal dari Mojokerto dan 
ing datang menyaksikan kirab, kegiatan yang ber- 
budaya itu mampu membangkitkan emosi dan 
kenangan masa lay 
untuk Mojokerto, seakan terseret pada kesohoran Raja Hayam 
Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada kala itu yang dapat 
menyatukan wilayah Nusantara (Nuswantara). 

"Kita semua tahu kebesaran 
Majapahit yang bisa menyatukan 


rungmenurun, rawan pangan da- program itu. (KOR) diri kepada polisi nyuriuri (melestarikan) pening- Semua kabupaten 
galan Majapahit," kata Bupati Ih adi 
Mojokerto Mustofa Kamal Pasa. yang masih ada 


Kirab "Ruwat Agung Nus- hubungannya 


. . wantara Majapahit" menjadi 
agenda tahunan ritual dan bu- dengan Majapahit 
daya di Kabupaten Mojokerto, seharusnya 
Kegiatan ini tentu saja bisa mx dilibatkan. 
mikat wisatawan karena kebe- 
Dua Tersangka Kasus Korupsi Al @uran di Kota Gorontalo Belum Ditahan Sea tang Kisani 
ternyata mereka tahu kebesaran Majapahit, Jadi, ting- 
rumah senilai Rp 900 juta. Pe- kasus dugaan korupsi proyek gal bagaimana mengemas kegiatan bernuansa religi dan buday 
nyelewengan yang terjadi bantuan rehabilitasi rumah di ini untuk menarik wisatawan mancan datang ke Tro- 
omi (Kejari) Gorontalo telah 2008-2011 dengan juml: Desa Kebon Agung Ke wulan,” kata Raja Klungkung, Bali, Td: m Smara Putra, 
oleh — menetapkan Sekretaris Daerah bungan 7549 unit tersebut kini /Sumowono dan De: seusai mengikuti kirab grebek suro, 
Kota Gorontalo Darwis m terus diusut Kejari Jepara. Suruh. 
Djamil yang ber- i si Pidana Khusus Ikatan amat dekat 
peran sebagai ketua panitia le- ntonio Araujo Ida mengakui, keterkaitan sejarah 
lang menjadi tersangka, Dalam — dalam jajaran direksi menyebutkan,” Desa Kebon raton di wilayah Nusantara dengan Maji 


GORONTALO, KOMPAS — Aziz Razak, terdakwa 
us korupsi pengadaan Al Guran dan buku Igra, 


Ya 
dituntut empat tahun dan enam bulan pe 
Jaksa Penuntut Umum Kurnia Dewi dalam sidang, 
Selasa (27/1), di Pengadilan Negeri Gorontalo, Dua 
tersangka lainnya sama sekali belum ditahan. 


n 


nosi raja dan ke- 
pahit sangat dekat, 


proyek pengadaan Al Guran dun bupaten Jepara” ujar Kepala Agung mendapat Rp 680 juta Realitas itu menjadi $ besar untuk mengangkat ke- 
balas Tama tahun 2007, Darndn “Sok Intel Kr Jepara Oivurg untuk meruhablind 68 rumah besaran Majapahit kembali melalui kirab grebek suro, Apalagi, 
Pudasidangyang dipimpin Ke- proyek pengadaan Al Guran dun at Kepala Dinas Pen indya Pratidina, Selasa (27/1), — padu 2010 dari Kementerian So- ada hal yang menarik terkait Majapahit, yakni ranah fisik atau 
tua Wijel, Hakim” Bambang buk Tara untuk SD dan SMP dikan Kota Gorontalo, di sela-sela penggeledahan Kan- sial, Desa Dudapayam mendapat spiritualnya. Kondisi itu perlu terus dipromosikan, 
Utomo itu, jaksa juga mewajib- se-Kota Gorontalo tahun ang: “Tersangka DS dan SI belum ” tor PDAM Kabupaten Jepara. Rp 250 juta untuk perbaikan 50 Terkait kirab grebek suro “Ruwat Agung Nuswantara Ma- 
kan terdakwa membayar denda — garan 2007 sebesar Rp246juta,” akan kami tahan. Sejauh ini ke- — Menurut dia, pegawai PDAM rumah dari” Kementerian | japahit", Ida menyatukan masih sebatas tingkat lokal, Belur 


Rp 200 juta atau subsider ku- — kata Kurnia, duanya menunjukkan kerja sama tersangka itu masih — Perumaha 
ungan selama tiga bulan. Dalam Kuasa hukum terdakwa, Kas- ik dengan penyidik” kata aktif bekerja, Kerugian negara Modus yang di 
pembacaan tuntutan, jaksa me- mun Gani, mengaku keberatan Kepala Seksi Pidana Khusus Ko- berasal dari pemotongan upah, adalah pemotongan dana ban- lebih tertat: 


Rakyat pada 201. ada gaungny ara yang ment: 
Ikukan tersangka angkat kebesaran Ma enarik jika dikemas 
i Jatim ikut dilibatkan. 


nyebut keterlibatan Sekretaris atas tuntutan jaksa. "Ada peran jari Gorontalo Sukandi Maku, — Tenaga pemasang seharusnya tuan. AA Gde Raka Juliar dari Puri Kaler Kangin Klungkung 
Daerah Kota Gorontalo Darwis pihak lain yang menyebabkan aus dj menerima upah Rp 190000 per Dalam proyek itu seharusnya takan, hubungan Bali di masa lalu dengan Majapahit 
Salim dalam kasus ini, Wien saya dinilai mengselem- Kasus di Jateng sambungan. Namun, mereka ha- — warga menerima bantuan dalam tu, ia menyayangkan jika kirab grebek suro 


"Potensi. kerugian ket tersebut bersifat lokal, 


ingan — bungkan anggaran untuk proyek Di Jawa Tengah, dua pegawai nya mx 


terima Rp 50000-Rp tetapi te 


negara akibat perbuatan yang di- itu oleh jaksa penuntut umum,” Perusahaan Air Minum Daerah 70000 per sumbungan. Ja dalam ua kabupaten yang masih ada hubungannya dengan 
lakukan terdakwa adalah Rp 8G (PDAM) Kabupaten Jepara Kejari Ambarawa di Kabupa- Ke- Majapahit seharusnya dilibatkan dalam pameran budaya, ter 
juta dengan modus perggel duga menyelewengkan dana ten Semarangjuga telah mengan- kitar Rp 300 masuk raja ataupun keratonnya. Jika tidak, sifatnya lokal 


bungan anggaran. Adapun ril upah pemasangan sambungan — tongi dua nama tersangka untuk juta. MEN/APO/UTD kata Raka Juliar. (ABDUI LATHIP) 


Telah kembali kerumah Bapa dengan tenang pada hari Senin, tanggal 26 November 2012, 
Pk 16.02 di Bumrungrad International Hospital, Bangkok. 
Istri, Mama, Mama Mertua, Nenek, Nenek Buyut kami yang tercinta. 


) 


te 


Maria Theresia Rosita (Lim Ngiat Moy) 
Dalam usia 93 Tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Atma Jaya (Holy Funeral Home ) 
Lt. 2 Ruang M-N-O-P, 
Jl. Pluit Raya No.2 Jakarta Utara. 
Dan akan dikebumikan pada hari Sabtu, tanggal 1 Desember 2012 
Berangkat dari rumah duka Pk 07.00 ke pemakaman Gunung Gadung, Bogor. 


Kami yang mengasihi 
Suami : Johanes P. Sjaichudin (t) 
(Foe Thiam Tjhiung) 


Anak laki-laki : Menantu : Cucu: Cucu Menantu : 
Rusly Sjaichudin (Singapore) — Norsiah Imam lan Taufig Sjaichudin 
Irwan Sjaichudin Liliyanti Minata Nora Melissa Sjaichudin 
Arifin Sjaichudin (Australia) Susan Mary Sjaichudin — Renny Maria Sjaichudin 
Hendra Sjaichudin Lily Taslim Izzat Matin Sjaichudin 
Florencia Sjaichudin 
Andy Christiawan Sjaichudin 
William udin 
Andrew Fu Sjaichudin 
Jason Fu Sjaichudin 
Jennifer Fu Sjaichudin 
Kevin Elfoe Sjaichudin 
Hans Elfoe Sjaichudin 
Anak perempuan : Menantu : Cucu: Cucu Menantu: 
Winda Sjaichudin Jack Djakaria Joseph Manuel 
Jenny Sjaichudin Suhendra Gunawan Maureen Nathania Andre Novie Kusuma 
Lorraine Nathania Jerry Chung Kee Tiam 
Jacgueline Djakaria Swandri 
Jeffry Djakari 
“James Djakaria Paulina Liyanto 
James Wijaya 
Clarissa Wijaya 
Cicit : 
Ruby Vienna Kusuma 


Beserta Segenap Famili 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


s 
KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 25 


METROPOLITAN 
Pabrik Tahu Meledak 


Seorang Pekerja Tewas, Dua Lainnya Luka Berat 


JAKARTA, KOMPAS — Pabrik tahu di Jalan Gardu 

RT OLI RW 002, Kampung Banbon, Srengseng 

Sawah, Jagakarsa 270, 

pukul 08.10, meleda an hebat itu lahan tahu porak poranda. Atap 

menewaskan seorang pekerja dan melukai dua robah dan tombok jebol Pabrik 

lainnya serta memorakporandakan pabrik. ai 
Kk. 


an Depok. Polri, Penyebab ledakan 
h material dari pabrik masih diselidi 


la Depok, tapi tidak terto- 
Idi rumah 


ri. pantan ke: 
jadian, terlihat tempat pengo- 


luka sobek di ba- 
da 
ih Wario 


har, yang mengalami luka di pe- 
Tipis kiri dan kedua kakin 
ling parah ka 


Kepala u rumah yang dikontrak 
Polsek Jagakarsa Komisaris Muh Acul (36) yang 
Api mn 


Lihat Video Terkait 
"Ledakan di Pabrik Tahu, 
Satu Tewas” 

di vod.kompas.com/ 
ledakanpabriktahu 


beberapa luka se- bakar 
tubu 


uh di sekujur 
an sebelah kiri pu- 
luka parah di paha se- 


di Kampung Banbo 
Selasa (27/M) pagi, Seorang pekerja me 


oggal dar di 


FASILITAS PUBLIK 
Menempuh Bahaya demi Menuntut Ilmu 


Gis “0, tan juga sudah lepas, Lan 
, 1 bambu ju 
, tees Gi li berlubang di si 


kalau banjir, kan, tidak bisa di- 


lau ngasih syu- 
dak nyasih juga tidak 2imesw 
Shela Shela, murid kelas TI D, jembatan itu katanya. 
batan yang dibangun si jembatan oleh W: , in warga itu tidak bisa “Sampai 
uya Kelurahan ut sekolah di 2 9 husin, meski ti 


itu sung- IK 62 


i sungguh ironis 
h ini 

t pemerintahan negara, 
warga pernah me- (WRASETYO EKO 
mbuat proposal PRIANANTO) 


ter itu menghi 
RT On RW og 


Telah meninggal dunia dengan tenang pada hari Selasa, 27 Nopember 2012 Pukul 04.10 WIB di kediaman. 
Suami, ayah, mertua, angkong, taikong kami yang tercinta : 


YOHAKIM BONOSUSATYA . 


dalam usia 92 tahun 


Akan disemayamkan di SAN DIEGO HILLS KAV. LIGHT U 55, Minggu, 2 Desember 
2012, berangkat dari Rumah Duka pukul 09:30 WIB. 


Kami yang mengasihi 


Istri: ANNA LUNARDY 


ANAK PEREMPUAN MANTU Cucu CUCU MANTU 
AGNES SETYANINGSIH BONOSUSATYA 
CECELIA SCHROTER IVO SCHROTER TOBIAS SCHROTER 
FRANCISCA NEUMANN MICHAELA NEUMANN 
ANIKA NEUMANN 
FELICITAS BUNTARI BONOSUSATYA RACHMAN GUNAWAN IRENE GUNAWAN RANDY KURNIAWAN ELLIE KURNIAWAN 
STELLA KURNIAWAN 
CISCA GUNAWAN 
MAGDALENA STEINMETZ HELMUT STEINMETZ 
BERNADETTE SUSANTI BONOSUSATYA DEDI KURNIAWAN LISA F. KURNIAWAN WILSON JACOBES CHRISTOPHER JACOBES 
ELSA KURNIAWAN 
THERESIA HABSARI BONOSUSATYA RUDY CAHYADI (ALM.) BRENDA CAHYADI 
CHELSEA CAHYADI 
EMELINE CAHYADI 
MICHELE DAMAYANTI BONOSUSATYA MULYANTO TANAGA MELISA TANAGA ANDRIE WILLIAM 
RICKY TANAGA 
KEITHTANAGA 
AILEEN TANAGA 
ANAK LAKI-LAKI 
ROBERT PRIANTONO BONOSUSATYA AGUSTINE KUSDJAJA ELIZA BONOSUSATYA 
p EMILY BONOSUSATYA, 
ja ROBBY BONOSUSATYA 
RICHARD BONOSUSATYA- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


26 


METROPOLIT. 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


Wagub DKI Bertemu Wali Kota Beijing 
a Basuki Tjaha 

Beijing Cheng Hong di Balaikota, 

membahas sejumlah 

mp3h, air bersih, 

lampu hemat energi "Kita dan Beijing ser cf 


Wakil Gubernur DKI Jak: 
nerima kunjungan Wali Ko 
Selasa (27/1). Kedua 

kotuan, seperti 


Namun, Basuki meng 
pilkan Jakarta pad: 


Pensiunan PNS Gantung Diri 


i negeri sipil, gantung diri di 
di Cimanglid, Kecamat 


n pegan 


belakang rumah 
bupaten Bogor, 
istrinya meninggi 
teki 


tetangga korban, Halimi terli 
trinya, Keluarga korban menola 
kejadian itu. N 
spektur Ade 

yang berisi permohonan 


ku belum tah 


tingi. Jenazah Halimi diter 
oleh putri bungsunya sekitar pukul 1000. Menurut beberapa 


mun, menurut Kepala Polsek T 
Ii di lokasi, di saku celana korban ada wasiat 


Purnama me- 


ih pet 


sungai bebas sampah, dan 
Jadi, 


apa yan 
ara tersebut. (FRO) 


it jantung 
pertama kali 


TRANSPORTA 


Peremajaan Metromini 
Terus Disosialisasikan 


JAKARTA, KOMPAS — PT 
Metromini terus menyosialiasi- 
kan rencana peremajaan busel 

sedang yang ih dalam 
kondisi buruk. Proses revitalisasi 
ikukan secara bertahap 


Perusahaan itu jus 
menertibkan kepemilikan 
yang sekarang masih bany 
miliki perseorangan. 

"Kalau kami tidak rovitalis 
kami tenyusur. Kami fokus 
untuk berbicara dengan sopir 
dan pet 
lakukan secara intern," kata Pe 
jabat Sementara Presiden Direk- 
tur PT Metromini Jon A Masli, 


metromini 


aka 


tinya bisa diintegrasikan deng 
sistem transportasi yang di 
cang Pemprov DKI Jakari 
Jon, 


kata 


liun-Rp 18 triliun, Bus 
lengkapi dengan penyejuk udara 
seperti bus Kopaja P20 yang su 

dah berop 


dak akan memint 
Pemprov DKI Jakarta 
nengajukan pemal 
milik pemerintah, seperti 
jalur bus rta, halte, atau 
terminal, 

PT Metromini, menuru 


Jakarta dan Komi 
mewujudkan tat 
KPK akan melakukan pendampingan penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah serta 
peraturan daerah sesuai hasil survei integritas 


sekarang 
berbentuk PT. 
nyakan metromii h me berlangsung sehi 


judi milik per 


ingan, Hal rangi potensi ter 
Adnan, 


Pemprov DKI Ji 


jadi pekerjaan 
kami 


tern pengurus 
empersatukan se 
pribadi menjadi pemegang sa- 


ham, Dengan begitu, PT Met- | Ke depan, kami akan bangun 
romini akan menjadi perusahaan | sistem tata kelola pemeri 

ing modern,” ujarnya. | bersama," kata Wakil Ketua KPK — depan, 

ur DKI Jal Adnan Pandu s koneksi 


aki Tjahaja Purnama m 
yambut baik rencana itu, "Me- 
teka (PT Metromini) akan mem- | 
beli bus 
sendiri 


(2770, di Gedung K 
Selain kedua pil 
n, kerja sama itu jug n 


# ujarnya, 
Adnan mengakui, m 
nyak dacrah yang ci 
wujudkan tata kelola 
Ihan yang baik dan be 


kan Badan Pengu 
dan Pembangun: 
an seru 


mpur 
n terhadap urusan internal 
di PT Metromini, Jika bus-bus 
itu hendak meman 
litas pemeri 


Memang banyak m 
penyusunan APBD 
diperbaiki. Tekanannya pada ba 
#aimana partisipasi publik, kon- 
trol publik, dan transparansi bisa 


pola 
vebut sejumlah da 
aggaran belanja pe- 
1 lebih besar 
dingkan dengan belanja publik 


Gubernur DKI 
Jakarta Joko 
Widodo bicara 
dengan Wakil 
Ketua Komisi 


Pemberantasan 
Korupsi Adnan 
Pandu Praja 


KPK. 


diskusi di Gedung 
KPK, Kuningan, 
Jakarta Selatan, 
Selasa (27/1D. 
Jokowi j 
membi 
program 
pencegahan 
praktik korupsi 
di Pemprov DKI. 


DKI Terima Masukan KPK 


Tahun Depan Pengelolaan Pendapatan secara "Online” 


ningkatkan target pendapatan 


n setiap dinas di RW 
ataupun RT sehingga v 

ui apa saja 
erah untuk 


ida daerah yang bang- 
4 tidak, sanggup lagi 


bayar pog 
Jokowi diundang se 
oleh KPK, Selas 


eupal, 
Pajak parkir di DKI 
dalam lima tahun terakhir ti 
pernuh mencapai target, Kebo- 
coran terjudi karena longgarny, 
pengawasan la patan 
parkir, Kondisi itu diperburuk 
minimnya petugas untuk meng: 


khu- 
untuk 


tem dan 


Penerapan sistem online 
pengelolaan pajak daerah seca 
menyeluruh ditargetkan 
tahun 2018, Pajak yang dimaksud 

puti pajak hotel, paj 
kendaraan, pajak 
bere 
motor, pajak hiburan, restoran, 
parkir, serta reklame, Sementara 
ini, pengelolaan pajak secara on: 
Ikukan terhadap 800 


n memperbaiki sis- 
tem di Provinsi DKT 


ara penge 
Menurut Iwan, 
pernah. tercapai, 


pengaduan publik, dan akses Penyebab 


publik terhadup informasi pe- 


a belum patuh me 
parkir kepada pi 
laerah, 

ini, persiapan 
sistem online s 
jalan, Pemprov DKI Ji 
dang m6 


Kepala Dinas Pelayanan Pajak 
DKI Jakarta Iwan Setiaw 


pelak. 


D 


an, (BIL/NDY) 


dari pajak hotel, pajak restoran, dikelola Pemprov DKI 
reklame, hingga parkir. Kami yu: 2012, misalnya, dari target p 

pend n naik ber-  nerimaan Rp 1652 triliun, baru Liat Video Terkait 
lipat ganda” katanya. tercapai Rp 12,88 triliun per Sep “Joko Widoto 

lah satu upaya membuka  tember, Datangi KPK" 

informasi publik, Pemprov merapan pajak online ini di vod.kompas.com/ 
DKI akan menempel poster ber- sangat berguna, terutama m Tohowikakok 


KRL JABODETABEK 


Penumpang # omasi Operator Kereta 


JAKARTA, KOMPAS — Aso 

siasi Penumpang Kerota mn 

la operator 

Api In- 

a dan PT KAI Commuter 
sa (2 


layanan KRL 


Ketua Umum Asosiasi Pe- 
Kereta (Aspeka) Ah 
mad Safrudin mengatakan, mu: 


sih ada sejumlah hal yang tidak 


itu ka 
paikan somasi” te 
Direktur PT KAI di 


ni menyam- 
a kepada 
Direktur 


menempuh jalur hukum 


ran dan perundang 


Aspeka 
pelay 


belum 
diberlakukan sistem tiket clek- 
tronik: tidak udanya maklun 
pelanggan yang mencantumi 


umpang 


serta penyelenggara pel 
tidak berfungsinya pendingin ru 


ngan di KRI: keterlamba 
perjalanan KRI, karena ga 
persinyalan, wesel, serta kereta. 

Standar tersebut, menurut 
Ahmad, sudah diatur d 
dang-Undang Nomor 23 
2007 ten 
Peraturan Menteri Perhuburu 
Nomor 9 Tahun 201, dan Per- 
ran Menteri ” Perhubungan 
Nomor 28 Tahun 2012. 

Ahmad mengatakan, kelul 
tersebut sudah lama dirasa 
lan disampaikan penumpang ke 

or. Ketika harga tiket KRI. 
penumpang juga tetap me 
karena dijanjikan “al 
n pelayan: 
mun, pihaknya merasa kualitas 
pelayanan belum standar. 


Persoalan 


Ketua Bidang Advokasi Aspe 
ka Lukmanul Hakim '@ 


mrloperkoran @ 


Penumpang Kereta Commuterline Jurusan Ji 
dapat ditutup saat melintas di Stasiun Tebet, 
menyomasi PT KAI dan PT KCJ terkait pelay 


n hingga pintu gerbong tidak 
4 (277. Penumpang Kere 


kan seharusnya pemerin 
bagai regulator bisa menegur 
operator yang tidak mematuhi 

SPM, 
“Somasi ini merupakan lang- 
kah pert imi sebagai pe- 
& kereta. Kami mela- persoalan perkeretaapian kepad. 
angkan somasi ke PT KAI dan publik agar persoalan bisa ter- 
mereka yang  selesa n ada peningka 
ndat menjalan- kualitas pelayanan bagi pe 
ng Ini penting bila pemerin 
gi kema- 


beritahukan posisi kereta, 
u dipasang di r 
khusus wanita. 
untuk pe- 
lung cacat, PT KAI dan PT 
KCJ tengah memperbaiki de 


ucapny 
Terus benahi La ban 


Secara terpisah, Manajer Ko- 


n perkeretaapian, apaka 
PT Kereta Api Indonesia (KAI) 
dan PT KAI Commuter Jabo- 
1) sebagai operator 
atau Ditjen Perkeretaapian 
li regulator, 


itu, dia mengakui masih 
ada wilayah yang membutuhk: 

peran serta instansi lain, di 
taranya berupa peningkatan 


penjelasan 
PT KCJ secara 


masih besar karena untuk me 
ingkan kereta dan suku ca- 
dang dari luar negeri, juga d 
kenai pajak, Hal ini berimb 
pada besaran biaya yangakhirnya 
terkait juga dengan harga tiket. 

Begitu juga mengatasi peli 
tasan sebidang yang sering di- 
but bab kema- 
mn di jalan. (AR) 


erjadi di KRL, Somasi ini me- 
rupakan langkah agar penum- 
pang tidak terus m 


dengan sterilis 
un, termasuk pembersihan — da 
ng di peron stasiun. Lang- 
kah ini dilakukan 
hun dep: 
kan. tiket e 
pengganti karcis tiket, 
tiket belum dijual berdasarka 
jarak tempuh. 
Rencananya 


ng diberika 


oleh operator 

Selain itu, Lukmanul 
berpendapat, momentum somasi 
seharusn 
tepat 


ideng pem- KRL jug 


tuk menggi 


craperOne & Kaskus 


ELPIJI 


Gas Meledak, Tiga Orang Luka 


JAKARTA, KOMPAS 
orang terluka bakar setelah 
yang bocor dari sebuah tabung 
elpiji 50 kilogram disambar per- 
cikan api dan menimbulkan le- 
dukan, Peristiwa ini 
en elpiji toko PD M: 
di Jalan Muara 
Timur Nomor'8, RT 010 RW 0 
matan Penjarin 
clasa (27/1), 
lakan itu terjadi pukul 
1045. Ketika itu, sejumlah kar- 


9495 OH dan Kijang Innova B 
8692 RV. 

Warga berusal 
kan api deng: 
ringan. Mer 
tu oleh dua unit px 
Suku Dinas Pem 


“Celah kebocoran bisa saja ka- 
rena tabung diguling-gulingkan 
dalam 
atau can 
Kami se 
tuk menge 


diperiksa laboratorium forensik. 
Pihaknya juga me ber 
ang memicu ke- 
n yang diduga berasal dari 
sepeda motor, bajaj, atau ken- 
daraan lain yang melintas di de- 
pan toko, 

“Jalan dej 
nyak kend 
rena dekat des 


130 

Mereka 
bakar tan api 
Amat (26), penjaga toko, ter 
di bagian wajah: Warkah (53), 
sopir bajaj yang kebetulan di de- 
pan toko dan tersambar api di 
ngan dan kaki: serta Nilson 
(GB, anak pemilik toko yang te 

ika di kaki. Para korban di- 
larikan ke Rumah Sakit Atma 
Jaya, 

Kepala Kepolisian Sektor Met- 
ro Penjaringan Ajun Komisaris 


abung elpiji dari mobil bak 


terbuka ke toko milik Johni 
Hamdan (61) itu, 
Tanpa diduga, y 
bocor dan kemudian tersambar 
api. Sejumlah saksi mendengar 
dua kali ledakan, te 
nimbulkan kerusal 
kejap api menyambar 2 n 
sepeda motor, dan 1 bajaj di de- 
pan toko se ang di lokasi 
kejadian, Kendaraan 
sambar, antara 


pan toko itu dilintasi 


bunit III 
n Aj 


Polsek 
1 Komi- 


1 toko, Kerugian 
diperkirakan mencapai ratusan 
MKN) 


PENDIDIKAN 


Kutip Pungutan, Kepala Sekolah Dicopot 


JAKANTA, KOMPAS — Ke- pungutan sebesar ip 600000 
persiswa untuk pendalaman 
teri untuk menghadapi ujian 


sional, 


haan bagi SMKN, jelas Taufik. 
. sudah jelas juga perin- 


da Tintur berini 
ntikan dan dikembalikar 


Pulo, Jah 
diberl 


ebagai yuru. Pemberhentian itu Arf, salah satu oi murid negeri sekarang dibebasl 
usul laporan di sekolah itu, tnengaku, pungut- biaya pendidikan. Semua sekolah 
dari orangtu soal kutipan “an untuk pemb: harus mematu 


pendingin udara itu dikeh 
lewat surat edar 


lagi 


sekolah, 
Setelah dilakul 
saan oleh kepata Sudin Pendi- 
dikan Menengah Jakarta Timur 
dan juga dibahas melalui rapat, dengan biaya pendalan 
ditemukan indikasi RS melaku- teri. Ini cukup berat,” katanya. 
kan pungutan itu, Karena itu, Taufik mengatakan, terhitung 
Sini B5 dembsi sejak Juli lalu, seluruh siswa SMA 
bagai gu an SMK negeri di Jakarta di- 
Pendidikan DKT Jakarta bebaskan dari biaya pendidikan, 
Yudi Mulyanto, Selasa (271). Pemerintah Provinsi DKI telah 

Melalui persetujuan RS, pihak kebutuhan 


Dengan demikian, kata Taufik, 
Pemprov DKI dapat menunjuk- 


pemerik- 


hingga pungutanng 


Sekolah tetap harus 
memberikan layanan prima bagi 
jelasnya. 

amun menurut Taufik, de 
ngan dikembalikanny 
gi guru, itu tid 

murunkan jabatan RS Sebab, ja 
batan kepala sekolah hanya pe 
kerjuan tambahan dari seorang 


an sekolah itu, 
ng ditanga 
meliputi b 
ningkatan kompetensi guru 
pun siswa, laboratorium, juga r 
hab ringan sekolah, serta me 
jalin kemitraan denga 


Fungsi utam 


1uru, lanjutnya, 
mengajar. Demikian pul 
dengan dikembalikannya RS 
agii guru, dia kembali me- 
sebagai 


ngan. Seluruh sisw 
hingga XII di seko 

wajib 
a tersebut, Siswa 
XII masih dibebani lagi dengan 


27 


KOMPAS RABU, 28 NOVEMBER 2012 


www JiP).coD) 


(Rubik Ini disajikan ats kerja sama Tim Idan Kompas dan JP 


JANDAI saja setiap pengamudi lebih sensitif dengan kendaraan 
yang dikemudikannya, mungkin tak perlu menunggu hingga 
kendaraannya rusak parah. Pasalnya, ada banyak cara untuk 
mendeteksi gangguan yang bisa dirasakan dari beberapa 
komponen kendaraan, antara lain lewat kemudi yang terasa lebih 
berat dari biasanya, 

“Contoh yang paling mudah adalah jika setir terasa lebih berat 
ari biasanya, terutama Jika digunakan untuk berbelok atau saat 
akan memarkirkan kendaraan, Jika hal ini terjadi, cobalah periksa 
tekanan angin pada ban. Beratnya setir bisa dikarenakan tekanan 
angin pada ban kurang sehingga menyulitkan pergerakan. Tekanan 
angin pada ban memang harus selalu dijaga komposisinya, baik 
ban bagian depan maupun belakang—bisa disesuaikan dari buku 
manual. Jika didiamkan, bukan tidak mungkin hal tersebut akan 
memperbesar masalah pada ban, mulai dari tapak ban yang cepat 
us hingga terjadi kebocoran di saat yang tidak tepat, 

Kalau kemudi terasa berat dan disertai gerakan kemudi 
yang tidak stabil, atau tidak mau kembali ke posisi awal setelah 
dibelokkan, Itu tanda bahwa mobil harus segera melakukan 
spooring dan balancing. Demikian pula jika kemudi terasa tidak 
stabil, melayang, atau terasa membuang ke satu arah. Perawatan 
pada bagian roda ini pun harus dilakukan secara berkala, di mana 
spooring bertujuan untuk menyelaraskan posisi roda kanan dan 
Kiri agar tidak limbung atau berat sebelah. Sementara balancing 
bertujuan agar roda belakang paralel dengan roda depan. Kondisi 
Ini dapat menjaga usia ban sehingga tidak cepat aus dan tidak 
mengganggu kestabilannya, 

Di samping itu, kemudi yang terasa lebih berat dari 
biasanya juga bisa disebabkan terjadinya kebocoran minyak 
pada komponen power steering. Hal ini bisa dikatahul dengan 
melihat adanya tetesan minyak di bagian bawah mesin atau 
memperhatikan kondisi pompa. 

Yang jelas, jika kemudi terasa ringan, berkendara pun terasa 
lebih nyaman karena tak perlu memaksa otot melakukan manuver, 
terlebih saat memarkirkan kendaraan. IADTI 


Musim hujan begini, kendaraan favorit pastilah 
yang ber-ground clearance tinggi. Karena 
itu, SUV pun menjadi pilihan utama untuk 


transportasi kaum urbi 


Di kelasnya, SUV 


sendiri ada berbagai pilihan, dari yang besar 
hingga yang kompak. Dari semuanya, SUV 
kompaklah yang belakangan ini banyak dilirik. 


alah satu pemain baru di kelas kompak 
adalah Mitsubishi dengan Outlander Sport- 
nya. Diluncurkan pada 10 Juli 2012 lalu 
oleh PT Kramayuda Tiga Berlian (KTB), 
distributor resmi kendaraan Mitsubishi di 

Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan 

Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC). 

Sebelumnya, Mitsubishi sudah mendominasi pasar 
“dengan Pajero Sport:nya, Namun SUV diesel itu bermain 
di kolas 7 seater, dengan harga yang menembus Rp 400 
jutaan, Outlander Sport bakal bersaing langsung dengan 
“duet Korea, Kia Sportage dan Hyundai Tucson, serta akan 
menarik minat para pengguna Daihatsu Terios dan Toyota 
Rush, yang ingin ungrode ke spesifikasi yang lebih advance, 

Indonesia boleh berbangga karena menjadi negara 
pertama di luar Jepang yang memproduksi Outlander 
“Sport. Mungkin nantinya pasar Asia Tenggara akan disuplai 
juga dari sini. “Namun KTB belum berpikir ke arah ekspor. 
IKami sedang berupaya terus meningkatkan kandungan 
produk lokal lebih dari 20 persen. Supaya konsumen bisa 
mendapatkan harga yang terbaik," jelas Executive Marketing 
Director KTB Ridwan Alamsjah. Target penjualan yang. 
dipatok adalah 10.000 unit per tahun. 

Tiga varian Outlander Sport yang dipasarkan di Indonesia 
menggunakan mesin yang sama, 2.0 iter (2.000 co) 
bensin, transmisi manual -percepatan (GLVO, dan otomatik 
Continuously Variable Transmission (CVT) E-percepatan, 
Ketika diluncurkan pertengahan tahun ini, harga yang 
ditawarkan KTB cukup menarik, yaitu paling rendah untuk 
(GLX (transmisi manual) Rp 289 juta, GLS (transmisi 
tomatik) Rp 306 juta, dan RPX Rp 325 juta (otomatik), 
'Semuanya pada kondisi on the road di Jabodetabek. Kini, 
tentunya harga tersebut sudah mengalami koreksi, 


.The Legend Meets Urban Soul | 


SERVICE 
50. 000km' 


Special Exhibitions: 

28 November -2 Desember 2012 Pondok Indah Mall 2 
28 November -2 Desember 2012 Mali Taman Angrek 
3-9 Desember 2012 Kelapa Gading Mall 3 


#Syoratdanketentuam berlaku £ 5 ye PE 


HUBUNGI DEALER RESMI MrTSUSISAN 
aka 
(021 458383 “PT BUMEN MEDIA ABADI Latumentan (221) 631238 


(061) 4557000. padang? PT SUKA FAJAR Veteran (0751) 32806- 
"MOTONS Kol Abunjani (0781) 60300, 630 

(MOTOR Hai Mena Kim 15 (0721) 70955 

GEMILANG BERLIAN INDAH Jend. 

MOTORS seng! Sudirman Km 26 (0531 


www.ktb.co!l lejowtonaaspon 


Maa opaka dn Ma raUA 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tagline “The Legend Meets Urban Soul" yang diusung 
menjelaskan bahwa Outlander Sport memiliki DNA yang 
sama dengan SUV Mitsubishi yang telah melegonda, yaitu 
Mitsubishi Pajero, Ketangguhan Pajero telah dibuktikan 

di ajang reli dunia, dengan menjadi juara rli Paris 

Dakar dengan total 12 kali kemenangan, 7 di antaranya 
kemenangan secara berturut-turut. 

Sementara itu, tiga rangkaian kata “Tough, Macho, 
Sporty" merupakan DNA Mitsubishi. DNA ini menjadi bagian 
yang tak terpisahkan dari semua kendaraan SUV Mitsubishi, 
termasuk Outlander Sport. Smart SUV yang tangguh, sporty, 
tetapi tetap gaya dengan tampilan yang berkelas serta ftur 
fitur berkualitas membuat Outlander Sport sangat nyaman 
(dan aman digunakan dalam perkotaan, 

Outlander Sport dibekali mesin light weight aluminum 
box 2.0 ter MIVEC yang menghasilkan tenaga maksimum 
180 daya kuda pada 6.000 rpm, dan torsi maksimum 197 
Nm pada 4.200 rpm. 

MIVEC (Mitsubishi Innovative Control Valve timing 
Electronic) adalah teknologi eksKusif ramah lingkungan. 
Dengan MIVEC, pengaturan buka-tutup Klep masuk dan 
buang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mesin sehingga 
diperoleh kinerja optimal di seluruh rentang putaran. MIVEC 
meminimalkan konsumsi bahan bakar pada putaran mesin 
rendah sekaligus meningkatkan aliran udara pada putaran 
mesin tinggi untuk daya dan kinerja yang lebih besar. 

Fitur istimewa yang hanya ada pada Outlander Sport 
PX type adalah Panoramic Glass Rool yang mewah. 
Dengan LED Ilumination, penumpang bisa menikmati 
pemandangan di atas atap mobil lebi leluasa. Kacanya 
“sudah dilengkapi fitur anti-UV sehingga penumpang bisa 
menikmati sinar matahari atau pemandangan di waktu 


Ki sp macazwe 


malam selama yang diinginkan, 

Sistem transmisi INVECS-II CVT (Continuousty Variable 
Transmission) yang menampilkan mode sport sengaja 
diatur untuk memberi kemudahan akan setiap kecepatan, 
INVECS memonitor kondisi jalan dan mengemudi, termasuk 
aya pengemudi untuk membuat prof cerdas, yang secara 
otomatis mengantisipasi setiap pergerakan pengemudi. 

Untuk keamanan, tampaknya Mitsubishi tak mau 
setengah-setengah. Sistem keamanan pun aktif, yaitu 4 
anti-lock braking system (ABS), electronic braking force 
distibution (EBD) dan brake assist (BA). 

Perlengkapan keselamatan pasif adalah kantung 
Udara untuk pengemudi dan penumpang depan, serta 
pembebas pedal rem. Untuk yang terakhir, pedal rem 
akan melipat bila bagian depan mobil bertabrakan. 
Dengan cara ini, cedera kaki pengemudi bisa dicegah 
tanpa memengaruhi kerja rem. Outlander Sport muncul 
dengan dimensi panjang x lebar x tinggi: 4.295 x 1.770 
x1.625 dan jarak sumbu roda 2.670 mm. 

Pada salah satu sesi test drive untuk menjajal 
kemampuan Outlander Sport, PT KTB mengajak perel andal 
Indonesia, yaitu Rifat Sungkar dan Subhan Aksa, Sang 
jawara reli Dakar Hiroshi Masuoka juga datang. Kami pun 
diajak merasakan sensasi manuver sporty yang jadi andalan 
(Outlander Sport. Di tangan mereka, Outlander benar-benar 
menjadi SUV istimewa dengan kemampuan luar biasa, Bisa 
jadi, darah balap yang tertanam dalam desainnya membuat 
(Outlander Sport terasa mantap bermanuver secara cepat 
dan agresif 

Bila Anda butuh SUV kompak yang bertitur lengkap 
dan berkarakter sporty, Outlander Sport pantas jadi 
pertimbangan. 


(3 exrmisubisni 


Licin: «PF BARITO BERLIAN MOTOR Raya 
tag, Dimembe (0131) 863856, 862120, 863757. 


tuli, 


SAMIAYA KU. Wahid Matyim (0541) 771771 


£ KTB Mitsubishi Motors Indonesia 


T SKIKANDI DIAMOND MOTORS Mampang (221) 79 468-78 79190066: Suntar (02) 6506825, 6510900 « PT CIWANGI BERLIAN MOYORS Ciputat (021) 74014at: Kebayoran Lama (021) 722568 « PT SETIA KAWAN PAHALA MOTOR Pluit (62) 6524956-60« PT OWINDO BERLIAN SAMIAYA Bintaro 
FT SUN STAR PRIMA MOTOR Fatmawat! (01) 7507352 56, 7507316, 7509222. Bekasi: PT SUN STAR MOTOKS Juanda, Margahayu (021) 88347777. Bandung: « IT SRIKANDI DIAMOND MOTORS Sukarno Harta (02) 5403000, 5407000 5421893 

PT SURYA PUTRA SARANA Abdura)man Saleh (02) 6031040» PT WICAKSANA BEALIAN MOTOS A. Yani 
288. Semarang: «PT BUMEN REDIA ABADI Arteri Puri Anjas 
SRIKAMDI DIAMOMO INOAN MOTORS Pecindilan (031) 377100011: 
pasar » PT BUMEN REDJA ABADI Imam Bonjo! (2381) 483002:03, 1 
096, 31074 PT ANDALAS BERLIAN MOTORS 


 DAMANA BERLIAN MOTOR 


Ih Bumbu (0518) 25000. Sampit: 


28 KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


OLAHRAGA 


Indonesia Juara di Thailand 


Pesilat Muda Menjadi Tulang Punggung Tim 


JAKARTA, KOMPAS — Para pesilat muda menjadi Al 

tulang punggung kemenangan Indonesia dalam Chang Pa Tisitnd, Sean Dcorarg pes yungdidamping) da bag Indonesi dapa ad 

Kejuaraan Dunia Pencak Silat Ke-15 di Chiang Rai San, tak maa ik bau an empat pl Hernia bang i. mn tanding Indonesia hany: 
2 TKA KN Te perihal perolehan hasil tersebut. Semua pesilat adalah peraih me- — mengikuti empat nomor dari 

Thailand, 19-26 November 2012, Dalam perhelatan padanya ngarep ed anakan 

akbar itu negara-negara Asia Tenggara menjadi ding kelas H putra (80-85 kg) Nasional XVI 


pesstig pling tangguh Indon lepas dari genggaman Indone 


VARIA OLAHRAGA 


ncak Silat Seluruh Indonesia Lebih lanjut Ika menjelaskan, 


Riau 2012. 
Pegulat asal Bali yang turun di” Tkamencontohkannomorseni — Mem 


ut Ika, Indonesia baru 
tuk ber- 


yang didomi 
muda asal Prov 


pesilat memiliki kemampi 
sing di nomor tanding 
(kelas A- 


putri), pasang 
Yusuf (ganda putra 


trio 


Badan Ge pa PN Ga Kapan mana Kia. 
SR BApa Sr tan Hn Pan Ko da Ayu Chania Peslat muda 
Mangga Da Pt Tutna Des Pelatih ti Indonesi 


kedua wi (regu putri). melalui telepon menje 
emen akhir. medali emas lai 95 persen anggi 
enembak bo ara dua Indonesia bei 
Sorward Kevin D nomor seni dengan y Aprisani Wita yang turun dan tak memiliki pengalaman  ctnam, yang pada kejuaraan kal 
(kanan) pada kuarter pertam: 'enam medali emas yang disedia- di kelas C putri (“55-60 kilo- yang tergolong pesilat senior, di- — bertandi nal yang di runnersup dengan de 
(20/10, Thunder menang 14-69, kan, Enam medali itu diperoleh gram), Yulinar Tikasari Wardah kelas D tinggi, menurut Ika, pesilat In- medali emas, empat peruk 
Dewa Ayu Ari Parwiti (nomor A putri 145-50 k9, dan udhi Purwa dan Tima perunggu, sudah 
tunggal putri), Ng isturun di kelas B putra boleh dianggap sebelah m4 

wita (tunggal putra), pa-  (150-55 ko. adalah wajah-wajah Begitu juga dengan pesilat Ma 
ing Ayu Sidan Wilantari dihubungi, Sekretaris baru dalam dunia silat Indone- a yang meraih empat em: 
dan Ni Made Dwiyanti (ganda Jenderal Pengurus Besar Ikatan katanya. KI) 


gara Asin Tenggara men 
Meski tergolong masih muda saing berat pesilat Indonesia, V 


Oklahoma Cetak Kemenangan Terbesar 


waktu dalam 21 khir kompetisi NBA. 
alahkan Charlotte Bobcats, 11-69, Senin (26/M), di ka 
sendiri, di Chesapcake Energy An K 

awan-kawan sempat unggul dengan sc 


tahun 1991, Durant mencetak 18 angka bagi Thunder padi 
pertandingan tersebut, Thabo Sefolosha menambah 14 ungka, 

mentara Russell Westbrook dan Kevin Martin masingemasi: 
12 anggka. (AP/IYA) 


Indonesia Tanpa Wakil di Liga Champions Asia 


Indonesia tidak m 


miliki wakil di Liga Champions Asia (LCA) 
2018 setelah pada sidung Komite Adhoc Sepak Bola Profesional 
Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di Ki 
(20/1), PSSI memint 
klub di Indonesia (286) yang jauh di bawah standar (600). 
onya klub Indonesia bisa tidak tampil dua 
di LCA 2013 dan 2014,” kata Widjajanto, anggota 
Adhoc Sepak Bola Profesional AFC. Pada 2015 


Indonesi 
a Liga Primer 
emen Padang dan play of Piala AFC Guara P 
Indonesia Persibo Bojonegoro), Sebelumnya, klub Indonesia 
selalu tampil di LCA, t u jadi lumbung gol, seperti 
mi Sriwij 4 gold laga, 2009), 
pura (29 gol, 2010), dan Arema (22 gol, 2011). (SAM) 


DKI U-18 menembus babak 
ul Piala Seruri, Sel 
diikuti enam tim 


Tim camput 
Polo Air Tat 
Bogor. Invit 


16-12, Febriyan Ramandh 
mencetak enam gol, Nathanael Goh mencotak empat gol bagi 
Singapura itu tak berbuah kemenangan bagi tim- 
nya. Di set mpuran DKI U-18 ditani 
npuran Jabar A-al 


Pemain CLS (engah), dihadang pemai umsel IM saat berlaga di n kompetisi Liga Bola Basket Nasional (NBI) Indonesia di GOR 
C-Tra Are sa (27/1). CLS Knights Su mbahan waktu, 


BASKET NBL 


Za 1 CLS Knights Belum Terbendung 


BANDU sama 
positif tim 
di seri pert 


onal Indonesia terus berlanj 


1g padu, 
anggtuah 
serang: 


Beberapa kali tim 
Sumsel IM melancarka 
n balik yang berbuah hasil. 
Hingga akhir babak pertama, tim cs 
Hangtuah Sumsel IM unggul satu — menjadi 60-60. permainai 

ngan tem 


Altamart 
em 


. 
Execution Excellence | 
lah m4 


Sirioke 4 
FORTUN to Winners of 
- — ih sebelumnya. menga) 
Strategy-into-Performance | sa cx srtuidre 
a, giliran tim , CLS Knights Terpancing emosi 
umsel IM ditunduk- h strategi dengan per- Sisa waktu berikutny: 
SPE 2 AWARD 201 2 .Tra Arena Bandung, Selasa Utomo m menjadi bin- tim, Permainan berlangsung pa-  Hingsga akhir pertandingan, 
xX (27/10). CLS Knights unggul tang tim CLS Knights. Guard nas dan keras. Sejumlah pemain — Knights unggul 
AN — 1 raih dengan mudah, CLS por tim Hangtuah Sum- perh 
DA nights mengawali pertandingan sel TM, beri uk di ant Knights, Andrie Ekay 
|| Kompas Tuna mebilaai Peng bepungan permen Kila Man an pur da an 


asal Filipina itu meng- 


Wee tes3 Kena Garuda Indonesa Wong art ha uan CLS Knights, Di-  mengakhirinya dengan loncatan — pelanggaran lima tim asuhannya punya ma- 
Wawa oren || munga ute Muharri, selalu dijaga ketat di bawah ring. Total, Rachma Pada menit terakhir pertan- salah yang harus segera diper- 
| | aer or mue est AcROss AL INDUSTRIES | mau mas Muharri.ealu dijag ketat di bawah ring. Tual Rachmud Padu menit terakhir perlan- salah yang harus segera diper 


Febri Utomo me 
poin di paruh kedu 

Saat babak keempat memasuki 
Jeffry dan Tony Agus, terhambat. — tiga menit terakhir dan tim 
Sebaliknya, tim Hangtuah Sum- Knights terlihat akan meme- 
sel IM justru bermain efektif — nangi pertandingan, tim Hang- 


oleh guard Hangtuah Si ukukan 18  dingan, GOR C-Tra Are 
tersebut. gemuruh oleh teriakan penor I pekerj 
ing susul angka, keung- — tuk laguelaga berikut," ujarnya, 
LS bertahan hingga 10 Pada pertandingan 
Ik akhir ketika tembakan pe- Dell Aspac menang 5846 atas 
n Hangtuah Sumsel TM tme- — tim Stadium Jakarta. (MYE) 


ORGAN 


KONI Minta Kewenangannya Dikembalikan 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- internasional, ujar Erwi ngan keterbatasan itu, KONI dae- anggota tahunan Februari lalu, 
mite Nasional Ol Indone- menyebutkan, kewenangan rah masih berperan melalui pe- KONI belum bisa menjelaskan 
sia meminta Presiden RT me- terian Pemuda Jatihan daerah. Namun, ditingkat 
merbitkan peraturan presid enpora) de- pusat, komite yang juga menjadi 
ang mengembalikan kewenang- ngan membentuk Satuan Pelak- — wadah induk organisasi olahu 
aan KONL sana Program Indonesia Emas terdukung 
Erwin Ricardo Silalahi, Ketua (Prima). Prima. ujar Erwin,lang- Padahal, dikatakan Tono, 
Bidang Mobilisasi Sumber Daya sung di bawah Kemenpora. Ka- KONI memiliki beberapa renca-  menpora mengembalikan fungsi 
Based on an Independent survoy and fnal validation by jury, the winners wara selected based on KONI Pusat, Selasa (2/1, renaituuntukurusan penyiapan na untuk meningkatkan prestasi” KONI. 
#vidances show to ta jury Ina! IhekOrganizaton has a superior capabity in srategy Kommutatan L dan pemantauan atlet, termasuk — olahraga, mulai dari target men- mun, Dedy ju 
and execution which results into a strong performance in ng Sistem Koolahragran. Na- 'anggiran, Prima langsung bere jadi Juara umum SEA Games lawaki perlunya KONI. menyu 
VALUE CREATION FOR CUSTOMERS, EMPLOYEES, AND SHAREHOLDERS 2005, KONI dibentuk,salah ” hubungan dengan Kemenpora. 2013 hingga pembinaan beberapa sun rencana strategis agar men- 
(Ful Coverage about Winnars in Fortuna Indonesia Magazine vol 5t) untuk membantu pem "KONI memang diposisikan dapat wewenang seperti yang 
rintah membuat sebagai Dewan Pelaksana Prima. 
sional dalam bidang pengelolaan, Namun, dengan Prima yang lang- 
pembinaan, dan pengemi sung di bawah Kemenpora, 
olahraga prestasi nasional, KONI tidak lagi memiliki ke 
terjadi hari ini, kami  wenangan, Banyak program kam 
Strategic Corporate Culture " tidak bisa memonitor at yang tidak berjalan,” ujar Erwin. 
Etfective Performance Appraisal Dese mengevaluasi atlet-atlet Ketua Umum KONI Pusat To- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SASI 


GET FURTHER INFORMATION ABOUT SPEx2" AWARD 2013 and 
got FREE GML Performance Consulting Agenda & Calendar 2013 
CONTACT: 021-451 5718 | 0821 2325 3700 | www.gmlperformance.com - 


lam rembug 
Desember nanti 


raga nasional, 

bukan suling 

nun, bagai 

na KONI bisa menyusun rencana 
jar Dedy, MLN) 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 OLAHRAGA 


MAL 


GRUP A 


Vietnam Si Favorit 
Dikalahkan Filipina 


SA — Vict- kiper Hong Son Duong. 
lolos dari Filipina bahkan bisa men 
terancam lebih dari satu gol. Menit ke-8: 


Para pemain 
tim nasional 
Indonesi 
mengikuti 
latihan 
menjelang laga 
kedua melawan 


ng atau 1 


Suzuki AFF 3 berdiri bebas, Ta 


di Stadion memilih opsi pertar 
Inspen, Kuala diblok pemain Viet- 
Lumpur, menjatuhkan diri 


te 
Thailand yang sudah lolos ke 
semifinal setelah” menghajar 
Myan 40 Itu pun 

bergantur 
Filipina 


kesulitan 
Kemen: 
Gajah Tempur" itu ditentukan 
striker Teerasil Dang: 


kemenangan, 


r 
Pelatih Filipina, 
tim berjuluk 


Medan Tempur di Lini Tengah 


Organisasi Pertahanan Tim "Garuda” Harus Diperbaiki 


PUR, KOMPAS — Lini tengah akan 
| titik terpan: aga krusial Indonesia 
versus Singapura, Rabu (28/11) pukul 18.00 wak 
Skuad 
gelandang "Lion XII”, 
Harun, dalam laga 


2012, akan menjadi tugas 
dan Tonnie Cusell jika « 
otot pangkal pahanya pulih, 


chitpong  Chocichiu, 
keuni 


pengganti Ai 


umpan Anucha 
Dalam sepuluh menit t 

Teerasil memborong du 

el dan ke-89, 
di 


wat teknik individu 
lian. Itu keme 
hailand setelah 
as Filipina. (SANO 


menutup ruang gerak du 
Must hrudin dan F 


marking, ujung 
Ihdim akan bermain lebih ke 


saru mengoleksi 
dengan Laos 


poin untuk 

mifin: 
peluang lolos m 
jika Laos 


un umpan akurat. Di lini tc 
sana ada (Mustafie) Fahrudin main: 


sah 


an lini depan, Pe- Singapura Radojko Av 


hun ini cepat dalam 1 
Yang punya tugas utama sebagai transisi ke bertahan, Kedua gc- Menarik perhatian kali dan Indonesia hanya mampu dra yang bisa kembali tampil 
pembagi bola," ujar Pelatih Indo- — tandang ini juga terhubung de Ya, kami mengamati bebe- dua kali menuai hasil imbang. Indonesia melawan Malaysia. 


7g Ka 


" 


US Z00!| 3N PENANG & 220 | INSIDE UPGRADE TO WINDOW 
FIRST TIME IN 20 YEARS Singapore, Penang, Malacca, Singapore KUALA LUMPUR CRUISE 3N PENANG & Term 
Salling Date: Dec :07, 14, 26 Singapore, Penang, Port Klang, Singapore | 385tt 
0 SN SPICEOF SOUTHEASTASIA KITETAN Saling Date Feb :22 | Mar: 01,08, 29 MALACCA CRUISE 5 
5 0 YG Singapore, Port Klang, Langkawi, 1850| 4N ISLES OF SOUTHEAST 
OFF Phuket, Singapore 


Sailing Date:Dec:21, 29" / Feb:12 ASIA CRUISE 


eseyamre | Singapore, Port Klang, Phuket, Singapore 
2N BEST OF MALACCA CRUISE Saling Dote:Dec:03, 10, 17 
Sailing Date: Feb :06 / Mar:23 Jar / Feb:08,25 / Mar:04,25 / Apr:O1 


ANTA TOUR 021 - 6253919 |decruise.com 021 - 68787799 | GREAT UNION O21 - 4207822 

Untuk keterangan | 
lebhlanjut TARA TOUR 021 - 3809430 
penata ema, | avia tour 021 - 42238688 |GENTA TOURS 021 - 4222622 vVaya TOUR” O21 - 3862747 


ebungi: BAYU BUANA TRAVEL 021 - 23509999 | GOLDEN RAMA 021 - 2311123 yuktravel.com 021 - 65314171 


ALL ITEMS 


4 DAYS ONLY, 29 NOV - 2 DEC 2012 


Plaza Indonesia, Lt. 1 no, 141-143 
JI. MH. Thamrin Kav. 28-30 
Jakarta - Indonesia 


Kembali hadir untuk 
kebutuhan furniture & interior anda! 


24 Nov.-2 Des. 2012 
Hall A & B, JCC 


Jam buka pameran: 
10.00 - 22.00 WB 


(CLASSIC | MODERN | AMERICAN STYLE | LEATMER SOFA | PAROUET 
(UGHTING | OFAICE FURNITURE | BABY KID FURNITURE | ANMOUE CLOCK | KITCHEN SET 


penawaran menarik cicilan 096 
dengan mandiri xx 


An R3 — 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


30 OLAHRAGA KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


TENIS 


Petenis Tuan Rumah 
Berguguran di Awal 


JAKARTA, KOMPAS — Tur- Jeong. sia yang mendapatkan wild card 
namen tenis PGN International ke babak utama, Efiliya Herlina, 
2012, yang merupakan kesem-  alihan dari yunior ke senior me- menjadi satu dari dua petenis 
patan langka untuk meraih poin — mang kalah jauh dari lawannya — tuan ramah yang loloske putaran 
di turnamen berskala internasio- yang berperingkat dunia ke-364 kedua setelah mengalahkan lu- 


faatkan para pe- wan dari nega 
Banyak petenis Kekalahan serup: nang atas petenis Ti 
ngsung tumbang tenis Indonesia yang ju lolos dari kualifikas 

pada putaran awal. wild card, M Widianto. Widi: Huang, 6-2, 6-4 

Tunggal putra nomor dua In- menyerah kepada petenis Austi Petenis — Indonesi 


donesia, Elbert Sic, adalah salah berperingkat ke-75 duni Voni Darlina 
satu yang langsung tum colas Reissig 1-6, 2-6. ras sebelum mei 
ng melakoni laga Dalam pa nis Aust 
an petenis Kore Indonesia, Irfandi Hendrawan — (8), 64 
. Hyeon Chung, men melangkah ke putaran kedu: Sementara itu, Vita Taher 
6-7 (8), I-6 dalam pertandin telah mei yang juga mendapatkan wild card 
kompleks lapangan tenis G 68, 6-4. Pada putaran kedua, masih kalah kelas dari petenis 
Bung Karno, Jakarta, Irfandi akan berhadapan dengan — Korca an berperingkat 
(7, pet Swedia berperingkat — ke-412 yang juga unggulan kedi 
"Pada set pertama sebe ke-382, Patrik Rosenholm. So-Ra Lee. Vita menyerah 
saya sempat memimpin 4- Pada partai lain, unggulan per- 3-6, 

ma tunggal putra, Brydan Klein Di tunggal putri, 
(Australia, peringkat ke-24), lo-  nanta juga melaju ke putarai 
los ke putaran kedua setelah kedua setelah mengalahkan pe 
ahan setelah empat minggu — mengatasi Jul-Chen Hung CT: ild card, Rifanty Kahfi: 
main di luar Indonesia)” ujar — wan), Sementara unggulan kedua 


Oli, 7-6 


putra, Armando C 
ang mendapatka 
Id card ke babak utama juga 
0-6 kepada pe 
Suk Young 


Christo/Elbert melang. 

kedua setelah 
etut-Nesa. Arta/Irfandi 
wan, Gx, 6-8, OK) 


alam turnamen PGN International, 
di tangan peten menyerah 2: 
tenis Korea Sel 


Minim Bintang di Final EXECUTION SEMINAR 


Indonesia Hanya Diwakili Tontowi/Liliyana win Sean Covey - Author of Best-Selling Book 


The 4 Disciplines of Executlon 
JAKARTA, KOMPAS — Turnamen bulu tangkis Wakil Presiden Federasi Bulu peringkat ketigi 
Final Super Series di kota Shenzhen, China, 12-16 Tondkis Dania GW), Pisan 
Desember, akan kehilangan gereget, Nama-nama 

besar seperti Lin Dan, Peter Gade, Taufik Hidayat, 
Cai Yun, Fu Haifeng, Lce Yong-dac, 
tak tampil, 


ah final Super Se- 
terburuk 


Why do leaders have such difficulty In 
xecuting their strategy? 


How good Is a strategy if its not 
'#xecuted properiy? 


. terlemparnya para bintang — Inilah masa transisi yang be 
Lee Hyunsil dari posisi delapan besar juga dan pekerjuan rumah yang lu 
iya persaingan, 


What are the biggest obstacies in execution? 


Sean Covey - author of best-sslling book 
The 4 Disciplines of Execution” will mneet 
Indonesian audience and share the types of 
so semestinya Issues and chalienges that most strategy 
elite dunia, mplementation initistivo facos. 

Sean Covey - 3 New Yo 
seting suthor 
Giapai' Boru 
MAL countries around the globe. Sean 


Para bintang ini tidak bisa Kasus la 
tidak masuk posisi 


peringkat pe- 

njlok dari posisi 
bertukar pa- 

ide, seperti 

Lee Yong-dac, 

n dengan Koo 


Sungehyun, 

we Yongedne berduet dengan 
pun- Koo Sung:hyun setelah pasangan 
cak penumpilan mereka tahun 
ini, Lin Dan, misalnya, sudah 
tidak pernah tampil di berba 
n internasional, 
ies, setel 


at Conenlvad and created The 4 Diki 
of Esecution ang has buan an & 


Banana "aa ajin Sacoroat MAN af Sa 


Satu wakil 
juara Olimpiade Yang m 
Beijing 2008, Markis Kido/Hen 

dr Muhammad 
Ahsan/Bon 


ngecewakan, Indone- 
rempatkan satu 

ni ganda 

Tontowi Ahmud/Lsliyana Na 

Dari daftar peringkat Super S 

ries, hanya mereka yang masuk — dan belum bisa na 

posisi delapan besar, yakni di dunia. OTW) 


Di sektor ganda putra, p 
an Angga Pratama/R 


arap- 
masih labil 
k ke kelas elite 


1 kedua bagi pemain 
n tersebut setelah 


BALAP MOBIL 


Sean Gelael dan S enna Iriawan ke Balap Formula 
Pilihan Senna 


JAKARTA, KOMPAS — Dua $ sa (27/1D, di Jukart 
pebalap remaja Indonesia, Sean Di Formula Pilota Asia, $ 
Gelael AG) dun Senna Iriawan — menempati posisi kedu 


lp seri ada 
Gan 
klase- 


tim men 


G6), akan melanjutkan karier di men sementara, Pada seri ter-  RR.Seanharus mendapat banyak pay 
balap mobil formula pada pang, Malaysia, pekan — pengalaman dan akan di 

berbeda an menargetkan diri oleh pelatih dan petinggi tim. 

balap form Jika dia dinilai berbakat, kami Tahun ini adalah tahu 


“Surbutan setarat datang oleh Dwektut Utama PT Bursa Elok Indonesia, Bapak no Warsto 


aik ke British F3 di 2013 


ke urutan perta ndorongnya samp 


ke Senna di karting. 


telah belajar di Formula Pi- tidak, dia harus fokus Alternatif berikutnya adalah  Kayoote Speech Gan Permukaan oleh Ketua apepar-LK. Bapak Ngatm Sawega 
ssikuti a Ricardo, ikuti Formula JK, 
tahun. Di laga di British F3, ponsori produsen ban JK “Semar Sesi oleh Kopata Biro Transaksi dan Lembaga Elok Bapepam-LX. 
aya harus terus ber- bastian Vottel, pernah mengikuti Scan membutuhkan dana satu Tyre, Semua seri Formula JK (be Yr Lana Ssi 
dengan mobil formula F3 sebelum masuk ke FI. Ajang juta dollar AS atau sekitar Rp 95 akan digelar di Sepang dan me 


dan bekerja ke 
membus aji 
atau World S 


gir Scan dapat ber- miliar. Sean mendapatkan du- jadi: 


C, Pepsi, untu 


ang tepi 
beradaptasi, dari 
ap mobil formul 


1000-1100. Seminar Sen IN Iwentcr Success Story. alah Piyu (Musi) 
1100-1130 
1130-1230 


ras agar d 


dan sebuah minuman 


MUSI TRIBOATTON Tes Dami 


aa Tenang ni Pa 


Saat Peserta Asing bak "Superstar” 1280-1530. Maan sung 


1930-1490 (Tema senin T mean wara 
| eat bf Dan c Be Mt Th 


esai Da 
Peta bata kiasan Tg 


mpat Lawang 
clatan. Telepon se: 
luler berkamera sudah digeng- 


Pa manga 
hay Same Irma Ia 


PasoranGtn 
sing, Begitu muncul sosok-sosok PB Tk 
yang diincar, warga langsung 
menyerbu, 

Mereka h berfoto ber- 
sama para peserta Musi Tribo- 
atton 2012, Pada umumnya, h 


1545-1016 Collen ak 


1615-1715 Aa Ba Pas ta 
PTN Kara er Ta (Gea Pat Pa 


esa Dao 
(Ma Car lama TA 


perahu yang dimulai Senin latu 
itu, Hingga Selasa (27/1), warga 
masih berduyun-duyun menyer- 
bu para peserta yang ant: 


berasal dari Jerman, Lituania, 
Polandi: 


Amerika Serikat, Aus- 
pang, dan Denmark. 


let dan pendamping Para peserta lomba perahu Musi ang di lokasi start di Desa Tanjung 
pun tersenyum-senyum saat di- — Raya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, Senin (26/1). 
perlakukan bak “superstar”, Me 
teka dengan ramah dan senang 

ni permintaan ber- menyusuri Sungsi Musi itu ber- orang pengunjung. ngat membantu," ka 


puluh-puluh warga meskitak langsung hingga I Desember Ole Jesse 
kenal. Maklum, warga di dae- 2012 asal Denmark, 
h terpencil itu jarang Di Tanjung Ray 
melihat warga negara asing pernah diadakan 
Musi Triboatton diikuti 10 
tim dalam dan luar negeri. Jum- 
lah peserta asing yang meng: 


Mahasiswa yang sedang tempat terbatas, Tni Come Font Sorrd 
mengambil Jurusan Bahasa In- Pan her ed menata pendaor Perta, Pa hana penari peda Hen lema dan 

donesia di Universitas Gadjah Ta Penta Batan tb esai 

Mada, Yogyakarta, itu juga amat 

menikmati pemandangan indah Depan Sena 21 

y di Sumsel. Sambil berlomba, 

ga lokal Jessen mengatakan, dia pi 
ikuti lomba sekitar 75 orang dan adakan 10 tahun "Luar biasa, Orang-orang di berkesempatan mempelajari bu- 
terbagi dalam lima tim. Lombu lum tentu, sinj sangat bersahabat dan sa- daya setempat. CBAY) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


OLAHRAGA 


31 


DATA DAN AGENDA 18. Aston Vila 2110210 
1 Reading 631623 
SEPAK BOLA Ikan 2.00 23 A 
Ba aa 
UGATNGGRIS —— 4 Geisea 1 GA SPANYOL. - 
Rabu (25/11 Senin 26/11) 
Pat Resi arya “GTA VAS 01 


Suansey 
Sia 

Southampton m 

G 5 e Hilwerpor — 
Stoke CTy Newcastie Unte 12, Stoke 

Man United” — West Ham United 


Rt 


Kama 
T.Man United 


IEEE) 


Pelatih Chelsea Rafaci Benitez memberikan 
Hari ini, CI akan menjamu Fulham di Stamford Bridge, 


struksi kepada pemain saat berlatih di Pusat Pelatiha 


BOLA BASKET 4, Philadelphia 86 2. Denver 8:7 
3. Utah87 


4. Porlang GB 


5. 
Divisi Pasifik 


Espanyol 02 
Abisic BID3O - DepordroTC 1 .R Zaragora 
Kitetio Madi 5 ih Bitao 
Teante Barcelona 

Klasemen 5 

Larcelorg 

z 


The 1 277. 


obham, Inggris, Sela 


Satu Guru, Satu Aura 


Reuni Villas-Boas dan Rodgers di White Hart Lane 


LONDON, SELASA — Dua arsitek klub Tottenham 
Hotspur dan Liverpool, yakni Andre Villas-Boas dan 
Brendan Rodgers, disatukan beberapa kesamuan. 
Keduanya kini beradu kegeniusan untuk 

mengangkat klub masing-masing pada lanjutan Li 
Inggris di Stadion White Hart Lanc, Rabu (28/1). 


Villas-Boas 


an Rodgers san 
ri musim pertama 
di klub baru masing-masing Tot- 

h klub polesan Vil- 
las-Boas yang kedua setelah ia 
dipecat Chelsea. Begitu juga Li- 
verpool, yang menjadi klub kedua 

sa City. 


untuk memperbaiki 
kancah persaingan klub 
yang sangat ket 


beruntun. Adapun Liver- 


Keduan lalu banyak memetik ha- 


jadi asiste ng, sep 
ho di Chelsea d. nbang 0-0 di kandang 
samaan, Jadi, bis Itu hasil seri ketujuh 


satu guru di bawi di Liga Inggris musim ini 
Yang membedakan kedua klub 

itu antara lain pencapai 

Ir pemikiran klasemen, Jika Tottenha 

mahkan dalam permainan tim. pu dua kali finis di em 
Kesu in Villas-Boas dan dalam tiga musim terakhir, pada 

Rodgers, klub asuha periode yang sa 

punya sejarah pernah mencapai lima besar, 

sepak bola In 

nya jugi memiliki 

yaitu tengah berjuang bangkit da 


ketujuh Klasemen sementara € 
poin) atau 10 poin di bawah p 


Ik Manchester 
(MU). Liverpool peringkat ke-11 
(46 poin), Meski demiki 
penampilan melawan Swanse: 
Rodgers melihat adasecercah 
ta positif dalam permainan tim- 
nya. "Tavel per 

rus meningg 


United Bagi Liverpool, bertandang ke 
White Hart Lane-markas Tot- 
tenham—selalu sulit. Bukan h 
nya soal catatan laga kedua klub, 
tiga dari empat partai 
khir dimenangi Totte 
uga mula 
ikaya performa geland 
langkah untuk mera Clint Dempsey saat Tottenha 
(klasemen) liga dan kami akan — memukul West Ham, 3-1 
melakukan itu,” kata Rodgers. ja mengamati penampil: 


Matangkan "finishing?" lewat video bersama pe 


berusaha — menemukan 
Yang dibutuhkan Liverpool — member 

untuk mengonversi serangkaiar 

hasil seri itu menjadi kemenang: 


29 tahun itu, 


an adalah dengan mempertajam i 
sempuran, "Kami tinggil mena, MU Coba jaga takhta 
langkan serangan hingga bu: Selain Inga Tote 


lan-bulan dan tahun ke depat 
untuk menyelesaiku 


Liverpool, 
hampir bersam: 
mempertahan) 
di pucuk saat me 
Ham, Namun, merek: 
perkuat 


tidak di- 
I Seholes 
ang bakal d nderson, 
Munehester City berusah: 
rus menempel MU deng: 
curi tiga poin di markas Wigi 
a Athletic, Chelsea menjamu F4 
ham, sedangkan Arsenal ber 
dang ke kandang Everton. 
(AW/AFP/REUTERS/BNC/SAM) 


u berat beban yang di- 
ri ke pundak Suarez untuk 
cetak yol, Rodgers berene 

1 baru 


men- 


Gelandang Chelsea, John Obi Mikel (kanan), beradu argumen 
dengan wasit Mark Clattenburg di sela-sela laga Liga Inggris am 
Chelsea dan Manchester United, 28 Oktober lalu, di Stamford 
Bridge, London. Mikel salah satu pemain korban rasialisme. 


mrloperkoran @ 


FA Mulai Selidiki 
Kasus Anti-Yahudi 


pak boa yang merupakan Hal ni elit jelas kota 
S . pada Senin @O1D Al London 
FA menyamumkan secara tr: 
buka bahwa mereka olah mc. 


mulai penyelidikan terhadap 
tindakan pendukung West Ham 


Teriakan anti-Yahudi dari 
pendukung West Ham itu ter- 
di saat tim yang memiliki 
markas di Upton Park, New- 
ham, London, tersebut berh: 
dapan dengan Tottenham Hot- 
spur, Minggu, Spurs memang d 
kenal memiliki hubungan de. 
ngan komunitas Yahudi di di 
rah Tottenham, London, 
FA, Seotland Yard 
terima laporan dari 
Isian yang telah m 
1g West Ham 


beberapa pemain berlatar bel: 
ang berkiprah di 
Italia, Hal itu an- 
mi Samuel Eto'o 
masih memperkuat Inter 


lisme juga mulai merambat ke 
Liga Primer Inggris. Hal terse- 
but dialami pemain Chelse: 
John Obi Mikel, Kemudian, pi- 
hak Chelsea menuding wasit 
Mark Clattenburg te 
kukan tin alisme. 
Meman angan, Asosiasi 
Sepak Bola Inggris (FA) menu 
askan serangan rasial terhadap 
Mikel tidak dilakukan Clatten- 
burg dalam 
dikalahkan Manchester United, 
pertengahan Oktober lalu. 
Namun, ternyata 
nya pemain berlatar be 
Afrika yang menja 
um rasialis. 


jauhkan sanksi kepada sa- 
ih satu dari pendukun, 
sebut. Si pelaku itu tid 
izinkan menjadi pendukung 
West Ham lagi seumur hid 
Agar dapat memerangi kaum 
alis, cara West Ham ini 
agaknya perlu ditiru. CA! 


Ne) 


ScraperOne & Kaskus 


Wnantant eDalas 7:7 
Dis Barat Lau Houston 67 
1 Oktahoma CR TET 5.New Orians H7 


LIGA ITALIA 
Inter Hilang Keseimbangan 


4-33 karenz 


agin mengirim 

ngan kesei 

bungan Itulah kondisi yang 

ngah dialami Inter Milan, Ke 
lahan Ost dari Parma, Seni 


: ka memerlukan ruang untuk ber- 
gerak. Namun, sayang, mungkin 

Inter sedang tidak tampil dalam 

terbaik dalam laga ini,” 


timny 

berusia 36 tahun itu menilai lini 

tengah timnya tidak bekerja de- 4 

ngan baik sehiru 

m permainan 
yerang tidak ber 


Momentum Napoli 
Berbeda dari Inter Milan, 


kan momentum tumbangn, 

pin klasemen semeni 
entus dari AC Milan, Datang 
sebagai tim tamu, Napoli biss 
mencuri kemen 
rumah C: 


'Andrea Stramaccioni 


usny 


yang dicetak oleh Nicol 
pada menit ke-75 tidi 
jadi. Pasalnya, penyerang P 


ngan 1-0 atas 


berusia 21 tahun itu terlalu bebas sik, yakin kemenan 
berlari dari tengah lapangan, se- bakal mampu 
Ai tidak ada pemain Inter di Ibahan kepercayaan diri 


ami bisa bagi timnya untuk bersaing 
cegah gol itu terjadi," ungkap sejatiny memperebutkan gelar Serie Al 
ccioni kepada Sky Sports peroleh hasil lebih bagus Hamsik merupakan pencetak gol 


ke sini untuk & 
alikan lagu se- 
tetapi, ka 


Kami dat 
berusaha 


1ggal ke yawang C 

1 ini sekaligus mendong- 

Ik posisi Napoli ke peringkat 
klasemen A. Kini 

mereka hanya terpaut du: 
sang pem 


iol Sansone dimulai dari 
dalam yang kami 


dengan performa buruk para pe- 
us, dengar ngaku gemas 
lahan tersebut, peluang Inter metik kem 


tuk memangkas jarak poin de- 


pin klasemen Ju- 


nangan dalam dua lagu terd 
hulu, yaitu di Bergamo dan me- 


memberikan 


dalah yang tinggg untuk bersaing” k 
Tim kot: itu malah y ya di ma- — Hamsik 
merosot ke posisi keempat na saya pikir, mungkin pada b “Kami melakukan segala yang 


et sementara Serie A de- bak ke 
run, Dal 
saya pikir Inter pa 
patkan skor akhir berbeda,” kata 
pemain veteran Argentina itu. 
Pelatih Parma Roberto Do- 


sedikit h kepada kami dan 
il membawa pu: 
ta Hamsik. 
as Cagliari pa 
Pasi 


Edinson 
ndev, Car 
bsen akibat skors, 
indev belum pulih 
dari cedera. Nasib serupa dialami 
bek Hugo C o yang tu- 
rut ditinggal oleh Pelatih Walter 
Margarri 
Alhasil, Mazzarri cuma punya 
dua pemain depan tersisa di sku: 
nya. Mereka adalah dua pe- 
main muda Eduardo Va 
110 Insigne. 
(REUTERS/AFP/OTW) 


gus memperp: 


ruk Inter dalam tiga pe 


ngan keberhasilan ana 


Donadoni me 


adal 


yani harus 


tkan perme 
nawan saat menekuk Juv 
-1, di Turin, 


pilan Inter justru 
grafik menurun, T 
dang Atalanta, Interd 


tenianyan yang par 
Donadoni se- 
usai pertandingan, 

ya harus memuji para pe- 
n saya yang telah tampil luar 
im laga itu 
ar formasi 


ker 


FUJI Xerox 


Thank 
ou Trade In Promo 


for making 


US NO. 


We do it all for you 
And we couldnt have done it witKout you 


mane Cave Dandy Yototex Meta Cape an MN 
AN Sagar Al Crenaot 1G17 Updoe) 


periode : 
12 Des 2012 - 20 Jan 2013 


Tukarkan printer lama, dan dapatkan potongan harga 
hingga Rp 300.000" 


DocuPrint P20S b 


AM Mono S LO Pinter 


DocuPrint M205 b 


Ak Jin! Mono Mutifunetion 
Sin prwter 


anang Kemang 
(“Rp Tiooo Rp Tono Ha 


Booth Fuji Xerox hadir di Bogorcomtech, 
Botani Sguare Bogor, Atrium LG, 27 Nov - 2 Des 2012 


2) menbupureapenterscoit (KG) Fun Koron ter Indonesa |“) @fufueron.id KE) 021-290 9162 021-482 2714 


Save dan betertuan teror 


DocuPrint CP105 b/CP205 
AR Coba SLKD Mitos AM Colowi 
Ietmeak SLED Pinter 


an Inn 


“sen Rp 27990005 


(Fu) Xeron Printers Sales & Shomrooec Samudera Jaya (02116220 2606 Jakarta Das Uvia (021) 613 2727, Digit 1021) 
7022 723), Out Mete (021) 612 8166, Gore (021) 612 5273, Indobhaati Utama (021) 12 GIRI MCC (021) 612 7628, 
Sunya Berkat Computer (021) 5793 3538, Widjoyo 021) 6120242 Dunia Mas (021) 571 0781, Fera Datnbutian (021) 23 
O1C0 Ginwande 1021) 2000 6160, Media Komputndio (021) 5822 44, Abad Makna (0211625 5686. Armando Mandi (G21 
9652 2221, Sinar Muka  Rorta Sauare (021) 75921270. Sinar Muka Ambasadar (071) 52929610, Mayat Medi (021) 571 
2220, Bekasi Sinar Mulia 1021) 88954569. Bogor : Zoom Computer (02511754 0292. Tangerang : Sinar Mutia (021) 
20205812 Neowus Distro 1021) 2900 9346, 


3 
32 KOMPAS, RABU, 28 NOVEMBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


OGI 


Upacara 
Mansorandak 


Kacamata Hitam Kesayangan 


umpul bareng dan mengobrol santi 
Ksesorowii ka 


ng sedang ngobrol ti 


Ketika ada yang memberi tahu kacama 
gantung di baj 

khir. Kontan semua 

Selain Baron, musisi rock yang tergabung 

at berkunjung Baron Suprayogi (42) panik sendiri mencari dalam AIR lain Sandy, Yuke, Andy /Rif, 

pua, pekan lalu ta hitamnya yang hilang. dan Buddy Ace. Sebagian di antara mereka 

itu disambut "Waduh... kacamata urang ka mana euy?” mempunyai grup band masing-masing. Karena 
Baron dalam bahasa Sunda. Dia lalu itu, tidak gampang mengumpulkan mereka. 

va diperiksa, Saat itu merek: 

sampai bawah meja da di sebuah ringatan ulang ta 
a, itu pun kafe di Ancol Beach Ci akhir Bakrie. Bahk: 

pekan lalu. Aburizal Bakric 

Ja sesama musisi rock "Waktu latihan berar 

sama kita-kita. Tpi, dia udah bisa, sih, 

Baron soal Ical pang 


meng 


ktor Universitas Ne 
Rs NM Pro Dr Arman 
ke Kabupaten Biak 
Guru besar berusia 50 ta 


dengan upacara adat mansorar 
injak piring se 


asal Sinj 
apkan keb 
jalani seremoni di 


Frans Kaisiepo," 
mengingat ini kunjungan , ergabung dalam All Indonesian bela 
Ii ke Biak Numfor,” ujar ck Stars (AIRS) hanya dium sambil 

si untai 


ENNY SOEKAMTO 


”Srikandi Ngedan” 


pula untuk warga 
setelah merantau ber 

Kedatangannya ke gugusan pul 
Papua itu untuk melepas 87 mahasisi 


4 di utara aan: 
lulusan SANDRA D 


UNM yang menjadi peserta program Sarjana 
Mendidik pada daerah Terdepan, Terluar, dan peragawati Enny Hehuwat 
Terting kawan-kawan 
2950 peserta dari 17 pergi ta dan 
Air, Sebanyak 440 orang di pentas 
lulusan UNM. is @9/M) malam di Ge- 


rta di 


dung Kesenian lakon Srikandi 


Ngedan. 


 intangiklan | "Akumem 
Sandra De- berbau Kor 

—A Wi (20) me- 
rasa berun- 


suka banget dengan sega 
ygi melihat perempi 


provinsi, 
“Tenygga 
mereka ak: 


au edi 
gila," 


mengajar 


sekolah-sekolah lihat glowing sepert 
ung kekurangan LL tung mem- acara peluncuran Pond's BB Cr a puji 
tenaga pengaj punyai kesempatan ber- | di Jakar ng telah diterjemahkan d 


011 keliling Korea pada awal Nah dalam perjalanan ag Jawa ke bahasa Indonesa. | 
an ini, Jike nya selama tiga hari di "Hidup di za n, serba salah dal 
bulan Dal. Jia bi Korea it bertindak. Ikut ed 


dia sebag: 


N nyak tidak mu 
Hn | nya berjalan-jalan, kali Sari ma 
ini Sandra mempelajari permrilan Wa 
rahasia kecantikan pe Kama s4 kang lupa akan 


bersilikan waj yang tetap ingat dan 


rempuan Korea. 


kitar mata, 
"Saya jadi tahu bagaimana cara mem- 


merusi seusia 
di ant 
bersihkan wajah yang benar, yaitu deni 
n pipi membentuk lingku 

begitu pula di bagian 
membersihi 
waktu 10 mt 


mole 
muji 
Tokoh Srikandi dalam ce 


lakukan pera: 
esibuk-sibuknya pe- 
sti harus sempat merawat 
sihkan waktu un- 


ak men 


pada istri-istrin 
BBM ha-ha-ha.. 


ah SMS 
Enny. XAR) 


Costa Victoria sets sail from Singapore! 
A brand new “Italy at Sea” experience! 


| THURSDAY, 21 NOVEMBER 2012 4 DEGIND W 
STARTS AT 10AM 


riVi ONDS 
YOU CANT TELI. THE DI ow 
ICWAIRMAR. MT 
WER OF S IN 
WER O) OK NG 
FF ART DIRI 
ERIC YEL CREATIVE OFFKI 
FREE ENTRANCE Dean Daan 
ANS Indonesia Tel 1021) 20079792 
IE Tw aon pln coin yo Tera Agak 
» . 
Great savings up to 70Yo OFF - Best dealsin town! 
: Costa Victoria Departures from Singapore to Malaysia & Thailand M 
| FRIDAY, 30 NOVEMBER 2012. ADULTS 42 KIDS ADULTS 
STARTS AT 9.30 AM 
Term en aa 2 MAAN CINANE s La 23 
Pora ca: Pan Kang Kuma Lumpur Maka sean USD4 or UD49G, 
- Pamen Pala ERA Le 3 aa 33 
AMARDING NIGHT (Porta-ci-cak: Largkawa, Penang. eror USD AG, om tin USD FOG 42 
A REFRESHING IDEA OF INDIE MARKE wangi T BEST OF souruEasT Asia cruise ,. USD 2G" 431. 
An Ga O. DJ FuTuRE 10 tk 3 Pe Nama Dena esa tian USDE4 79,0 
POT MARKET, THE GOODS GROU SENIOR'S SPECIAL" ERRAL" » 
TUF SEARI R IDEA WAE PORT CHARGE up To USD 180 USD5O on 80120 CREDIT CHANSI 
EARI | M1387 ngptsaings keteraffengiwgetUSDAOOnboardgedkonyeuraccum |. CHANI 


BEA Pa 


SI WWW.CITRAPARIWAR/ 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS 3 Rabu, 28 November 2012 | JABODETABEK 


2S LAPIKA 


KLASIFIKA 


Ka JW Oni 


1. H4 ad 


KLASIKA 
HARI INI 


Deh perovepOkToBer 
» 19 DESEMBET 2012 


Gr anoPriZ€ 
PENaAN GEA 
G BLICKOETSI 


Ud5a OrIVE CHa 


INTERMESO 


ETALASE 


RAGAM | Wisata 


TG Ti 


SI IKLAN 


Lang 
TE 
ss 
SR 
S 
sana 
ea 
K- 
SI 
s 
Ia 
km 
PEN 
ST 
— 
— 
2 
ha) 
31 


M FITUR KLASIKA | Peralatan Dapur 


O 


Tol | 


Pilah-pilih “Penghuni” yang Tepat 


BERTANDANG ke toko elektronik sering kali 
justru menghadirkan kebimbangan. Awalnya, 
Anda berniat untuk membeli lemari es yang 
harganya sesuai dengan anggaran, tetapi 
justru tergoda untuk membeli lemari es model 
terbaru karena terlihat lebih menarik tanpa 
memperhatikan kemampuan finansial, Lebih 
merugikan lagi jika ternyata kulkas tersebut 
menyita banyak ruang di dapur mungil Anda. 
Oleh karena itu, pastikanlah bahwa apa yang 
dipilih sesuai dengan kebutuhan dan keadaan 
ruangan. 


Ukuran dan skal 

Sebelum membeli peralatan, Anda sebaiknya 
mengenal betul luas dapur yang dimiliki. Ruangan 
yang sempit dapat memanfaatkan lemari es 
berukuran lebar 55 sentimeter atau kulkas mini, 
Jangan mudah tergoda untuk memilih lemari 
es dengan pintu yang dapat diakses dari ompat 
arah jika hanya akan mengganggu ruang gerak 
di dapur. 

Perhatikan pula ketika ingin membeli kompor. 
Anda bisa memilih kompor yang memiliki dua 
tungku jika memang hanya itu yang dibutuhkan. 
Apabila ruang yang tersedia memanjang, kompor 
berbentuk ramping dengan empat tungku dalam 
satu deret juga bisa menjadi pilihan, Akan tetapi, 
apabila dapur Anda cukup luas, maksimalkanlah 


dengan kompor yang juga dilengkapi dengan 
oven. 


Efisien dan ringkas 

Selain berorientasi pada ukuran, Anda perlu 
memeriksa turunanturunan di antara ketel, 
blender, dan toaster. Pilihlah perkakas yang 
berlungsi bagi keseharian, efisien, dan tak 
banyak menyita tempat. Ini juga bisa diterapkan 
ketika menyiapkan tempat cuci berbentuk bulat 
dan memilih keran model mixer yang bisa 
digerakkan sehingga dapat dipinggirkan ketika 
tidak digunakan. 


Multifungsi 

Dapur mungil juga akan terbantu dengan 
hadirnya satu perkakas yang memiliki banyak 
fungsi. Misalnya saja, mesin cuci sekaligus 
pengering yang dapat menghemat tempat cuci 
pakaian. Mantaatkanlah pula lemari es yang 
telah dilengkapi dengan freezer yang biasanya 
terletak di bagian atas. 

Fitur tambahan yang penting adalah 
cerobong pengisap asap, terutama jika dapur 
bersebelahan dengan ruang lain. Tak semata 
menyerap asap yang keluar akibat proses 
'masak-memasak, aksesori ini juga berguna 
untuk meminimalkan wangi masakan menyebar 
ke ruangan lain. (“/GPW) 


AN Ke an 
C3 


(AP 


wondorfulN 33 


mdonesia 


Tuntaskan Akhir Tahun di Sumatera 


Tanjung gbalai & ai & Toba 


Bulu bujur Ioi jun, Dukunout 


TAK lama lagi tahun 2012 akan segera berakhir. 
Lalu, bagaimana Anda akan mengakhirinya? 
Berada di rumah bersama keluarga atau 
merayakan penghujung tahun di suatu tempat 
yang belum pernah Anda kunjungi? 

Tak perlu jauh-jauh melancong ke negeri 
orang lain jika ingin mengukir momen yang 
menyenangkan bersama keluarga. Ya, Anda 
bisa mengeksplorasi nogeri sendiri yang tak 
kalah memukau dan sarat dengan nilai kearifan 
lokal. Sebagai pilihan, habiskanlah momen 
berlibur dengan mengunjungi Festival Tanjung 
Balai Asahan dan Toba. 

Diadakan pada 14:16 Desember 2012, 
Festival Tanjung Balai Asahan dan Toba akan 
diselenggarakan di Tanjung Balai Watertront 
City, Lapangan Sultan Abdul Jalil, Anda akan 
menyaksikan pagelaran budaya dan sendratari 
Melayu, Gordang Sambilan, dan tari tortor. 


ari 1 


PertasGor dan pala 
je nuduls nya 


ani OR 
MEN KabUp: 


101 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ARENA SR CAn 


P APU 


Dimeriahkan pula band, artis Ibu Kota, dan 
vocal group. 

Selain pertunjukkan seni, para wisatawan 
yang berkunjung akan disuguhi pameran 
pariwisata dan kerajinan Tanjung Balai, Asahan 
River Tour, lengkap dengan pesta kembang api 
yang meriah. Bahkan, Anda sekeluarga dapat 
merasakan bersantap makanan khas di restoran 
terapung. Ini tentu menjadi pengalaman baru 
nan seru yang jarang ditemui di kota besar. 
Sementara itu, pada 27 Desember 2012, jangan 
lewatkan acara tahunan Hari Jadi Tanjung Balai 
di Watertront City yang akan diawali dengan 
prosesi kesultanan. 


Paket wisata 

Menjelajahi Sumatera tentu saja belum 
lengkap jika hanya menyaksikan Festival 
Tanjung Balai Asahan dan Toba. Agar momen 


Salh ture aa 


Uh 
ear Git 


liburan semakin menyenangkan, Ikutilah paket 
tur untuk melancong ke beberapa destinasi, 

Perjalanan dapat dimulai dari Medan, 
pusat kota dengan kehidupan masyarakat 
yang dinamis. Setibanya di sana, Anda dapat 
bertandang ke Maimon Palace, The Grand 
Mosgue, dan toko-toko suvenir, Selanjutnya, 
bertolaklah ke Tanjung Balai untuk menyaksikan 
perhelatan besar nan memukau dari Festival 
Tanjung Balai Asahan dan Toba. 

Tak hanya menikmati — pemandangan 
yang ada di daratan, Sumatera Utara juga 
menawarkan wisata air yang memesona. Jika 
tak percaya, Anda dapat berlayar menyusuri 
Danau Toba dan menjadi saksi mata atas 


keindahan Air Terjun Sipisopiso. Temukanlah 
jutaan kekayaan alam yang. dimiliki negeri 
sendiri. (GPWJ 


wonderful 


mdonesix 


NET 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 28 November 2012 


34 


OTOMOTIF 


Wircaoer My 50 AnnV1D | 720 LI 2011 Vin 216, lk on | Al new eniateroslusdombau | Gf Mikrobus Rey Stock"? | GX 2010 Puth GT Audio Bose | Benz 260 "0 Siter mblcKM 
Htnkntis Panoj.Kar oi og | Bagertee Snc samai201631V | sita teitan/ang Bitnjtes | “Op & Dikan Super Mona” | Rou Camwra sAuta Hgh MC33 | 80, asiltan | dr baniagt 

kadiskakai | VaientinoMotor021-25903390/2 | STNK Panjang. 0819-778-99999 | Gps,hks Te AN Kualitas Karoseri No. 1 0658222.22266,0813.1958.0015 | terawat.Hub:06999.212121 

rono kh te heb.6810202. | Pasar Minggu 7985355-775333 

(Winicooper $ Countryman brand | 730 Li tim.2006 NIK/Form A 06 | Si paha 235 | 0G GT Facetitt 2005 Atu-atu | c 200 Kompresor Th 2009. Kim 
Mekaoneeoaneanan de | FU Um-006miirarm A06 | TosOn11 065951 Kala Ginga. 1202132 | GG, yaa 209 AA | C0 Kenove Ta 00. Yen 
Ie Famies asin | “ha in0ss2023””” | Mo Oessun 20an Tesitasoessanis2san | FU Te Bun bab 
Pe Ba ba Ai uan ae Mts | us 1 es mt & | Cat pt ym tam gi OM UR 
Iitamm 3000, 995 sat baru, | IT Kiko Auto Gallry.JlRadio | AII New Banger, Focus Festa | ASP 10 Santun ta | Sts Pra teobin. Di Rin rendah,» mobil asih, “Hati | — 1?-0656 56 
MAN, B sea, Crot | Oam aya Pn SKA | Everest OP Rendah Bng Ronda | 1V 3. 12 ot lur « Seat. | Giali6, Oa ass D Kaitan Gunong 2nit 1 7luit 77, 


(Bisa Os (Sptoses cat Hub: 
081398070168/001281255551/ 
065881110565 / 081310158118 


Escape 23 KLT A/T 05 Silfuli 
91,Jok KUIVKoolistmw Tgn 1 


Softop Xonon Full ats JlTanah 
bang Il no.66 Ph 34833151 

Porsche Carrera S 2011 merah 
Km bb Soott Exhaust, Bose. 
Cosmic 7220903, 085691227711 


bok besisiap ln. 02517119761 


£ 260 112003 hitam, Tan 1 inti 
tapi, terwt, DP SOJL angs ZA 
'hutoRoyal BOS 085287110100 


AND "GMA (BOS) 65031157, 
Oe1281121112, oen250190300 


(Giga Trvonton fvz34p 285pst6x 
Afru 1900502) Mo12/6soat 


TOK Th 2006 Facelift Engine 
(Magnesium, Black on Beige Km 
107 Seev Record TT/K 4200789, 
0811370.21, 087878558255 


785.703” Hitam Met, 21VAC. 


RX 8 2011 White on Black AT 
1Km Low Fuloptlon Sunroo, Full 
orisinil, Spti br. 02133389533 


PKI Putih "201LAYT Km220 


250 Avantgard 2011 Putih, 
Garansi ATPM, Kim 2770, 6301. 
Kb. gading :0852 11109699 


Torsediapantber disc bs hah ( dass Baru Bekas Bergaransi, 


Pam tahan Man Tangan Me? | ketimun iner Jon Ot | E300AVG-#noranc'0 hitam 

Porsche Careme 5 45 Th 03 | Tipvcm, Seru, Rece.Cam. AN. Sa unit NKRTLHRero Ipad 2 (16 | muns 18013353 MJ Sicessa1 | ApihkasiOnlnesikajakceit | ATPMKroy, Dynamic Seat Tar 

Bian her TN bar Mu | 3GL KNSSLKoiossb22i | MIO Calo gula thomas Sa aa AA 

0816338581 Tea aa Sa 1 bor AR, | TNNERCEDES (900 mnta 09 Siver Ms penandaan ar 
sie Greg 201 ERA Ma arit Ahad | tato tomewor 

Pesta cone sA5 200 | Fl elnYaumi1V/Dvo os | dst 7 Har gal VTLAYT | Ans Kaimanp 607 B8 | Auto one tp GADING — | Plan 6057751 2801008 | 20 Eh og Ra dam 
Agan tenar cendet | “1 Obi teen jodi itosg | 1201 keoykselatana5161 | Gd oamng 0 io | c200 ANN Htm Uya In Si » 

Avtonause npoRTs 00 caante iko | GtiiveBa Meta ntan pi | E20K5. Mat Avanar Si 


Accord 2010/2011 Hitam Kito 
Auto Glory Jlkasio Dalam 
Raya No. 1 Ph 7254200 


Arcord, lo, CRV, Frcod, Jaz 


ra 
AN Men, Pianto Dp 05! 


ae 
Zitan Free Acesr/Dise 95181012 
-081288150536-087782925068 


INDOMOBIL BINTARO (021) 745 5901 
IDOMOBIL DAAN MOGOT (021) 560 7660-63 


Porsche Cayenne Turbo 43 '09 
Hitam km.l6rbSunRoof Hidrolik 
BosokroyHoatorwarranty Atom 
Metro Mobilindo 021-65861571 


X6 Facotift Biak 
680 M Pkagad White 
Pluit 66601313/Snto 29450877 


X5 Th 12002 Soort Package TV 


021 168585 51 021 15859506 
P2 0612 819 11111 


AUTO ONE SUPI 
ti 200 Galnite Silver on Sa- 


Htm In Begi CD S'System S' 
Pie Krdt MG 279 5016331. 


240 AVG "0 Siber, Intr Gro, 
Panoramic, KM Low, STNK Ping 


P10:3001398/33143179 
(C200 CI new facelift 201 htm 
IamiOrb akik sptbaru 199t khs 
kt Bryan car:081385/98955. 


Porsche Cayman 29”11/12.0thv | Eicctrik Seat VRe20 Fu Option | Free, Vhosi, Bunga Os GPS hara Boigo Full Spoc Sport Pack 3006232 / 3908786 
POKarsrcayanne S45'O1turbo, | Ank Han bui 3877 Honda Muen Puri 5835 8000, | Ali Wewe Ro: Picanto: Sport ti ontel fat kpaci | 200 Giassic 09/20 hitam met, 


E 150 White Cove 
250 cobrio 2011 bls on boige 
US 63 12 AMG Wihito on Black 
VR 21" moduateknalpa inotec 


tb Sot Baru Kiko Auto, Radio 
Dalam Ry 31 17251200: 


E250 AVG CGI 2010 Hitam Tan 1 
@r batu, grsi Mercy UTARA 


X4 10 Hitams15 01 Hitam.53 
Auto SPBU, Tanah Kusif Hubi 
68383436 / 72095801 Mo Buka 


Istw, BRA O, JOulevard Timur 
lk ZA/15 Kip.Gdg 152675335 


Range Rover 20 AT(dpn) 2012 


Wadah isg GPS Hub 790.2858 


KIA ALL NEW PICANTO, RIO, 
Sportage bonus Solar Guard, Dp 


061922130530,08129502218 


(200 K 2008 Siver, Mulus, 
Neko,” RI, 2016, No Can 


AlikowCivie08 20 AT svistone 
IKm32rb Serurecsotbr Tdp mulai 
18 tan M:005717220193 “9767 


pati 1005 baru, bts nama | XL 5 Deve 8 hn 2021 Hitam | 6563 Sanga Motor PMK Bik-8 | suka NOS 7 B2tA2 | 2Auto One Premium Cats Bia 
Ve20, Vas Jok kt Ext | ATPM Watanty H 531 Onti uk angLT OBLSI91520A2 | Gp1-90308085 005717950008 nita! Mu 2500178-7, 0085686, 
Panotamic.koiss, Xenan TIME | nego 727v1616/ Onse91904722 | Bio Angsm Za, Jaz Bng Os, CR00x15.Co00Av2C250N59 Bg | 2250 AVG, “2010 hitam, Atom 


Tanah Abang 1/60 h 39833131 Fog Ong At to On 2 | MTAOKEBN AUTOHAUSE IMPORTS, , | 0x 1uvangs 10itn geni ISP Sth | Wanna pak bina Intim 


Yarngfese 21/12 "2 yarzo01 | CRV Ray Stock, Ver End Promo KS 350 AMG WnitsBlak " | Ring stock hob00128100259: Sele 
Range Rover Eogue 2012 00th | KE2 50112 5105152507 | Monditdirafanguk 8059701 | K7 TN2OO7 dng Peai wite, | “7 sugz0 AG Site Aa Maan kopamagad 
bendanya rana EK Kat PERIAAN Im tendah, Bos, Tp Seoculi Six200 AMG Bi (290 siner 2007, aci, Ik | 6250 Coupe'11, Htm Km 2500, 


Bd0,Fred,Jarz/tyAcco, 
Chic Odysey.Rd,dotk akst mn 
(Koi wrmulanda Pluit 6677588 


Original. Hub: 0813 1902 2581 
O4B0onteMM2MBAX9 87-50 


Plvit 66602313/Snter 20150877 
Ben E250 CGI AT, thn 2010 


Ku, cd km 29rb asi, drvs 


PB hub. 087871043909 
80 hub. 087871143905 ecer, ti tani, 087883060109 


Range Rover Evogue 20 AT 012 


K3 Bang'10,X5-35 7sc0v12 
Bestindo Ph74860000. 


1G, Ttoni Penoramic TV, Istw 
BRAO Klo Goding 252673355 


Gie Bi net sama | NYA But Up Jum Saja Ket cad tea cab Best dot | Wama tam metal aan | Cc 200K10 AbutKmtorTncet | E20 "03 tam Tgn dr Kong 
Hi pemcokiEsmtpBD, gorme | Mct Garansi BM Si Bpr B7 | BrladarzfreddkIvkCRVARey | 3o0n6700/03s6pnts0na Ward Hubungi” 08111271699, | C210 Ela 02003 Svee km.3Or | Bagus Saka Jlilanaga Denai 
Tanah Abang 1/66 Ph 30833131 | 4331 Mp:33867156 Pe ah Map 927 Aron pataaum Si | 772061573 Record Hub 021-75921295 Raya No36A Ph.6256535 
Range Rover TW2002 hitam, | 16105 Slver/ftm Mengitp DVD Ser Kinerb VR2OTVLmJAR, E | Beng c200/250,E250/300 Brang | CS 63 AMG, 12012: Brand | E240etg 05 Mtminteror bige, 

CHOSEN AUTOCARS, muks Hub : Wiliam Mobil | CD S'System S'Ptkr Mis Krot | Sity VTEC 2004, AT, Sives,KM | saat Kcater Sroot, PBD, Xomon | NewATPMSerte lai kp bng OV | Newi,more info cali OTO PM | km keddoteriaidang 

pera santana 210, Merah | Pindah 7269999, 70965535 Met Mih 274Jt 085285534398: 70, Hub:0016823266/63866335 | Tanah Abang 1/66 Ph 34535051 | Bs trade In : 0817886999 Adhi 108577 111 2888" 255ithub: 95540058 Rwmangun 

IDR, ani Hoo itimong Mon 

Ba aka mars | pang ReerVovgue 4s ogine | X3 Exotis pe07 hitam | Cc 208 18x, Motcsttan, 


Jaguar Ob mdl super curgod, 
CIKSTORE -BUNGA Os | 3TV autobieorophy, 4210789, 
Io botor23 Resivolow | ostu970214, 087876595255 


ON d3 DAR Eeouao 3TV Inter Vorye 
S8 9ilatana2 | Ful Option batal pakai LAM 
SIUg8 Met: 062770053888: 


BR Vogue Susercharyad 2006. 
Aa AN KUN | Faclit 2012, biadk on biak 
ka aa mba 221916461 085881152920 
pegas Not D ievore 50 Super parpern0 

Bar On Bg Km.21, 3, 
Come, sepoti Bar. 
Mtr Moblngo 21 GBK 
RRVovae Wostminster12 Black 
SerieanO0D H.Kardan oat 
SRool Waranty Jaw Nan 
VakotinoMotor21-75003300/2 


Facelift, Panoramic. Ph 4210789 
0811970211 -08.7878:935.255 


45 2005,PnoramkcFceiRiNtme 
8 18/08. Hitam. Ba 0, JL Bind 
Tn bik ZA/15 969152675335 


X5 48 AT 05 panoramicilitam 
air suspVR2O ban bee735L. 02. 
Gunung Sahari 3/5 ph 4259081 


4 Th 2010 BhbcKM 3rbiGood 


onttlan HubAutoMax” 805 
021650688 / 65304294 


AI New Aveo,Orlando,Colorado, 
New Captiva FPonawaran Kls 
menarik Nov @ Andalan Group 
3861870,7396889 1533201 


VeKoo, 210 M081 76 76 7611 


CRV 20 AT 2009 SIviSton 20 
RV 21 AT 2008 Siar kntorb 
Pemilik Ke1OariBaru67089:3480 


CRV 20 Matic08 Hitamkm 
22:800015 Cat.Tan | dari Baru, 
188)IUR:0812 8006 0810 Pluit 


CRV ZA AT 2008 Hitam Kim 
rendah TI/K BU Cepat” Hub: 
Pecanengan Raya No.34 

CRV 24 AT Th 2009 Hitam 
Tangani, Kiko Auto Galkey-l 
Radio alam Ry'31 Ph 251200. 
(Gw Bio Accord City Freed Jazz 
R stode kiat Vin Vhool 
Honda jtinegat2021-85919698 


EDISI #14 


Maton 


Spesiatist Transmisi Matic vi 
bondalbmwbariernisanabpard 
pajeo.mercwokvaaudijaguar 
Isuzu klakoyota087277782163 


EVOAUE 20 
Lexus RX 270 Ultimate, 
Premium Motor» 651 500: 


MOBIL DICARI 


AAL O.1 Apa pun jenis tni anda 
dibayar dgn harga tinggi Andri 


Femar Calforia NotecRosso | vip- veaweno sate 
1062610/0010.001:407 Fara Gama Nota Rosso | NIP. YEAR ENG SALE | AveataptIvaTaittazer, par | GRVetfo Al ew Resgy stek, | 1/7 ENTERTAINING 
ANOL.Andaakan jua mobi cash | PemataiMu0:021-70622285 | Doo ls Rena Sta bonus manatk | TkeTambahKedt dtng Rani 

Ko over kudt semua merk an Kardan, X us | Sun Motor Ji panjang No. L | Mutah.70535923/08161183134 be— 
Gone ova | rar Fo, Santa 0x1 | "5 Ketan rak Wat BIRD | Gpp usa M4 

AI, O.1 Apa pun jenis mbl anda | 0916800255” AI AA Captiva Diesel Matic AWD 4x Bie @ VI Mi KURIKULUM 

bayar dan hrg tinggi "Abigail na ip putih'2010 Hub 0856 8322 1313 | -021-1521: 

Ae anon tanooonaka" |. GEBYAR AKHIR TAHUN EMO1 15860764 en 


konon Boni MO Pulang |... MANA UT POR 


GURU BANTU 
KEPALA SEKOLAH 


2 20 
Hemtor 

Wi 24 MA KL 
SAK 
Freed A/T th 2010 Hitam T1/ 
tenteng fan 


AI, O.l Apa pun jenis mbl anda, 
dibayar cash co, kami $gr Gg! 
"Ran oh 68010277, 0818-776088 
IAI, OA pagun as mbl anda di 
Dan abu dnnpLanal Op utan 
“Rata 71602674/06120000011 
(AL, OX apapun janis mb anda 
“akan bayar cash dg harga tinggi 
021-7028522/ 081285198555 
/ALOL Bayar semua Merk Mobil 
aman & cepat hub:Ahong, 7011 


Captiva Diesel, BensinOrlando 
.C@lorado,Spark Habiskan Stok 
Warga” Spoial: 081318962386, 
0010853402,001000150027 

Captiva, Tali Blazer, Colorado, 
ilanda Bonus menarik hanya gi 
Sun Mtr kalimalang oh.2610515 


ID orwsuer 


300C 2011 putih Sedan Kmbrb 
sepeti baru, Kiko Auto Galery 


Evogus Diesel 106t Bw Pulang 
08277 1516 172//021- 7218750 
GLAMOUR AUTO BOUTIAUE 
Hummar H3 Brand Now 16251 
BlackWhite, Silver.Canyon,Red 
'Roaty Stoek, Al Colour 
isi69223 7706) O21- 724650 
"Hummer H2 6.2 "2009 Black On 
Red Cmtome pack Ki lw Ist 

Seperti baru, 02133309533 


Hummer M2. 62: 2011 Black 


5651 93606528, 085762068680 | chrome pack km low istimewa | KEKELAKEMLAKEIEIT | jiRadio Dim Ry34oh 7251200 | TT. 20199686/ 087782117076 
'Automotif berani bel mbisegala | ““Fali Mub:0613 1667 1992. Persada 91 Turbo, Abu” Grand | Ai Wrangler Dodge Harga Cuci | Jazz 15 t0si A'otawat Sivee F 
Akan dn na | Mane Hz watwtam kog | Bp BSI | aan au | ga Kn oo lam 


ssuaikond P156pt081219088990. 


Bel Sl Jng MB Hrg To Th.90- 
2012 Bpkb Asi/duplikat Wahyu 
70263933/08128907676 TGR 

Pemakai Berani Bali Tinggi, Bye 
CasM/Over Kicdt Semua Mobil 
Wubi6885:7502/ 0856 1000 338 
Tim smua merkMI cashyover 
ksedit hub108179986021-08121 
8211710-9950392(tima SMS) 


087286956769 “0811135566 


CHRYSLER SLIPI 
New Coeyaler 300 € 
AWranglor Soo Platinum Moun- 

in SaharaRrtc/Rubicon COD 
Grand Cherokee 36 6 5,7 tok 
Jeep Compas Patriot 2. Ltd 12 
Dogs Jowooy 
3 Years ATPM. Waranty” 
00128308661 / 081806298787 


Grand Cherokee 37 dxd AT 010 


Tunal/Kidt Mubx0857 8253 7202 


Jazz RS 2010 putih A/T,Servke 
Record,Pojok Paniang Hubungi: 
061599681130 


Jar'06, is, matic Jakbar Luar: | 
dalam 'eripribadikaki2 bagus 

Terawat sekai021-2687000 
New Civic Bee AT Abu 2010 
Iow kam fest so be bs hrd sd 
5th Auto Sp004.08161615536 


TV2 Camera,Midroi,Foot too 
Roliar Ful Option Seperti Baru 
Motro Mobilindo 021-65061571 
Hummer H2 AT 08 Hitam kine 
VRIIV2.CneJltt.Esoat, Heat 
@Suwool, Air sus, Fers, Jl. 
Tanah Abang 1/66 9131835051 
Mumvmer H3 Austalla Version, 
Black, Wita, Orange, Red 

Metro Mobilindo 021-65001571 


HIDDEN WORDS 

Temukan 15 ata yang tersembunyi. Marturl dalam kotak dapat membentuk 
Jata-kata seperti tercantum pada daftar kata dl sebelah ii. Rangkaian urut dapat 
tersusun secara mendatar, menurun, sera dingonal kw atas atau ke bawah. Susunan 
urut jaga bia dai dopan he belakang atau sebaliknya 


2 3894027. 
EURO MOBI 
“Autobography.Voge,Spot,” Ul. 


Hummer H3'0gabu ke druZsany | timate, puti, Titam. ran | Grand Cherajee &7 txd AT O19 

MOBIL DIJUAL kn dn andra ang | Newodigheoores/oendo7b007” | Oma Uht VI, Iki.Esat.yoof | New Civic Doors Haepback 1. Ungkariangkalan huruf yang membentuk kata tersembunyi. 

aw bik ZA/15 k.909152675335 bekam daa Pane aa Ia 2 Sunting jawaban, DH da maan da Gaga kan Bad Ka 

Human Jago 301201 tam me. | UBI Jeep Meter JK So 381 | TO amal 01 Pan bea Wp yani ena Sean 
Aston, Morin. pie” 21x | 418.5 coton Poninat Ps | 129 Tato, Hitam Tapon | 30 ot MY ol On Os | ev CRv 20 Atyn 0255512 AJmwaan bana in ma p0e P0 0 612 /JAKRY 12016, dan 
Mburabu KM 100” Hub: | 011 VRe19 885 FU Ootin. Hubungi | 1T/K Peranpatan Radio alam | 9 AKD9 Ra KO kta UK 
08707075433 Jaguar XP 30 V6 2010, Coat: | 266913377 (NAS) Mo 5 Pn 211118 2h021-58336805/5001201/66 

(AUTO ONE KLP GADING | Md, Sunooi, Km3iAb, Ist | 320 520 Baru Bekas Bergaransi | ubkcon Putih 44/2012Kmtrb 


BRA Ko Cading 1526793-35 


JL S.11/12 sprspark, 
MP508/Lmgrs,Atombra O.0lw 
1m DIK 23/18 gd 052675355 


Hevonon 

HL MIAGMAMAM LaRdjstw, 
BRA. gmn Timur lot 
TA/AS ki, Gading 152079335 

Tucson Mate '2012 Hitam Spt 
Baru RmBRb Moga Kemayoran 
GE Moga 221 ea 


II Now GICA FRRETR.FVRAS2, 
FVZ Dump, GULFVM 6x2 Rdy 


Galardo LP 5604 White” 
5M0.A Superleggora White” 
0211158 585:81/ 021 15850586 
19 0812 019 14111 


AUTO ONE KLP GADING 
vogue 30 & 5D Pool & Diesel 
Lang Rover Discovery 4 
0211458 9851/ 021 150505 86 
1 0812010 11112 


'AUTOHAUSE IMPORTS 
Moi Cooper Wtite.Rcd 
Pit 686025313/ ntr 29950877 


Dp Kacil ptoses mudah 3jam OK 
Rolikasi Onde SiRaiakrodit 

320 Bisnis 2012 Putih km drb 
pt baru, 4091/00.205. Radio 
den Raya/10 900151557521 


320 TM 2009 Silver Km 2010 Set 
vico Rncord 295 Jt TT/K, 2072 
0656,37629332 Joglo Jak-bar 

3201 Eecutve 09 HitanyE-Soat, 
Servie Recjlan 1.Mulus rawat 
AutoMtar258577511581.809 


Sahara Hitam 24: New-Spott PU 
tih Adr Mem0016800559 Jaksa 


“Sport platnn/subkon cod mw3 
Sahara Arti / Mountain 
Grand Oerokee 361 & 57 
Dodge Journey / Patriot” 
021 158 58581/ 021 150585 86 
HP. 0878 7815 705 

VIVA AUTO SPORT 
Ne no 


12 bulan untuk 1 pemenang dan 5 buah tas Kompas untuk 5 orang pemenang. 
setiap ediinya. 


Jeeo Wrangler Jk Rubicon 2011 
Hiau Tua Me,Kim 201b Sepoti 
Batu Hub 001 223 25001 


Weamedia, 
Tower Senayan ChyLSth loo JI Asia 


Land Rover iscery 3206 | 3zros 3201 1x00 »« Aa Te bian Ke aa 
AunoHAuseimponrs | Sgopricnan 2 Tyas | s0ros sen uson "25an | Angke AK Sor 2010 gaun | Mu 1/1, So onhe0P aah 20270 
New Borstr Siar ne | De Fa Gran Rado balam | 5200 10 8 | TOR Mm 10b s0 br Radio dim 0816-1360 Untuk Informasi hadiah Nesiwsi dapat 
Cena ATpN Bak BRO eng »" 22010 | 3 Sand 7oksohinoin | Pras el-020938/ 699500 O812t0727n0x —— enahukngic.2720o0 pk 
pu lalat gattor7 | Landmerbisaneyatat1o IP AN Now GHAFRR 75 METRS Maehai Nemedia) 
Diesel Hitam Full option spt Dr, Bestindo pn:744 Wrangler Sport Un Limited... | 85 34 Ready Stock,FVR(412), (0SI-117e20x «Pengambilan hadiah Tas lamoos hang. 
AUTOHAUSE IMPORTS, | | 29581607 056100?” "| sangan Antam Muda Sensor | DIAL Ph ..0g | Aipda Sa BEN 08120070 menebar 21 3N67 OLI 


Evoaue 5D IV3/TVA Whia.Red 
Pikit 666025313/Sntor 29150877 


(AYUN JAYA MOTOR 


Metro Mobilindo 2165801571 
WaanglrSport 2Dc0rs/1 Hitam 


(SrWata), mual tanggal 28 November 


'Systom Msh Sangat 
Part CD S'Systam Msh Sangat 2 12 Desomber 2012. 


Bagus 25211 081932921976 


ELFO2/16 SeatLELF 1/6 Ban, 


Maserti MC Stradale Putih Bol ELF Berhadiah ELF Hadiah 


dalam Merah, Brand Now Hub: 1s9 BlvtrayGPS,88 Atmstong, 


Hata h Kn pt ol 
R Ronet Eroue "2 Danamic | OLSIEAMES 010970007 | 52n Tz0od Catat Maca Mete | Mana Asa "| IV 92 on Bunga Ringn 
hayang, Putin, Sdoor, 3TV, Cam METRO MOBILINDO Hub.0515 109: Ti il AutoCiota Isuzu! MGD- 6120000/ 
nu Kondisi Terawat. Aston Muetin Rapide”)) Silv Ponmarsu 150:5385000 / PCN3490000 
Manan Keesitenes | 0 Bo sn my Mam ng ban ganN 
Gaara tb og Auto | At New Xena Ang Mu Lin 
Bentley Continental GT Super- METRO MOBILINDO Banana" eta Kg Mn elan (RR AK2FTR A2 bon/bar,truck 


sport 2010 Hitam Km 1000 | (oi 
asung Pemakai081301110957 | (tan 


EIT6/M ban,Microbus 16/12 soat 
5281 Executive 2012 siver km | Terios Angs, Mulai 29.1san 2” | bentar singio/Gouble cabin Disc 


kena ka TAU 
wan kabar dee onde 
BUNGA Os Dewi Sartika. 8095355 5 TA 
2 ay wat tg 2 vga yan | Pn BA | Pa | Garena 
2 IT Gan yan Aang La. | ae | pas mam 2 
Iitam AIA new 46014, luilogtn, | BRA O, Jliulovard Timur Blok | Radio Dalam. 7303002 | 13 Seat, Orange, TV, Lux, Istmw | MN Aa Gan Ga aan 
Kei La an Pa Ke aa BER AA 


BERMULA pada awal dekade 1990-an dan memuncak 
pada pertengahan dekade tersebut, aliran musik yang 
dikenal sebagai Britpop mengentak panggung musik. 


dunia. Digadang-gadang sebagai tandingan grunge DUA bersaudara Gallagher , Liam dan Noel, menjadi motor 


yang marak di AS, subgerve rock alternatif ini tumbuh 
subur di Inggris, dengan mengemas ulang musik pop 
Inggris era 1960-an dan 1970-an. 


Dua pengawal alien, lur dan Oass, mencuat dalam 
perseingan panas, utamanya pada puncak kejayaan 
Britpop tahun 1995. Bahkan, pada 12 Agustus 1995, 


utama band yang dibentuk di Manchester pada 1991 
Terinspirasi oleh Madcheste, yaitu scene musik yang 
marak di Manchester pada akhir dekade 1990-an, Oasis 
kemudian berkembang dalam aliran Brtpop, bersama, 
sejawatnya seperti Blur, Suede, dan Pulp. Pada perkem- 
bangannya, Dasis menjadi pengaruh bagi band-band yang 
muncul belakangen, seperti Coldplay atau Maroon 5. 


MINGGU DEPAN TRIVA 
MUSIK AKAN MEMBAHAS 
THE RUNAWAYS & 


kedua band sengaja merilis single pada waktu 


bersamaan—Blur mengeluarkan “Country Hbuse”, Sepanjang kariernya yang berkilau, Oasis mengemas 


"BAU 


sedang Oasis melempar "Roll with Ir—yang kemudian 
leh majalah musik NME disebut sebagai "Kejuaraan 
Kelas Berat Ingoris". 


Blu adalah band rock alternait yang didikan di 
London pada 1988, dimotori oleh penyanyi, pemain 
keyboart, dan penulis lagu utama Damon Albar. 
“Album penting band ini antara lain Park (1994) 
“an The Great Escape (1995) 


delapan single nomor satu di Inggris, delapan album 
nomor satu di Inggris, dan memenangkan 15 penghar- 
'gaan dari NME, 9 penghargaan @ Awards, 4 penghargaan 
MMIV Eropa, dan 6 penghargaan Brit Awards, 


THE BANGLES 


Dua album pertama, debut Definitely Maybe (1994) dan 
(What's the Story) Morning Glory? (1995) menjadi peletak 
kejayaan Oasis. Pada puncak kejayaannya, mereka meriis 
ketiga, Be Here Now (1997) yang menjadi album dengan 
penjualan tercepat di Inggris hingga saat ini, mencapai 
350 ribu kopi pada hari pertama diluncurkan. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 28 November 2012 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


'AUcenatg Programma ci RM 
mewimiconskg com 


(1781) 


IL SHALL CLOSE 
WITH AN UN REMEAR SEO 


Malam pembukaan pertunjukan Kraven di Vegas. 


“AKu akan menutup pertunjukan ini dengan 
kejutan yang belum kupersiapkan sebelumnya! 


“ Sherry. maukah kamu tampil ke 
panggung? 
Aku 


SMERKY- NILLYOU COME If 
OUT ON STAGE,PLEASEF 


WHAT'S HE PLANNING TO2O 
WITH HE 


|PADA 28 November 1898, Frank Duryea memenangi 
lomba balap mobil pertama di AS. Lomba yang: 
disponsori Chicago Times-Herald itu menempuh jarak 
sekitar 87 kilometer dari Jackson Park, Chicago ko 
Evanston, Ilinois, dan balik lagi ko Chicago. 

Lomba tersebut trmasuk nekat karena dilakukan 
ditengah cuaca dingin dan badai salju, Tercatat, dua 
pesarta mengalami koma akibat torpaan udara dingin. 
Banyak yang terjebak dalam salju, tergelincir, atau 
bertabrakan dengan kendaraan lain, Mengendarai 


rata-rata 8 klometer per jam. Dengan kemenangan. 
terabu, Duryaa mempardah hedah 2.000 door 


ea balap mobil pertama di dunia 
dilangsungkan di Perancis, yaltu dar Paris ko Rouen. 


meningkatkan pamor "keruta tanpa kuda” di mata 
masyarakat, Balap mobil i AS juga merniliki p 


. Christmas Star Holid 


TANGGUH DAN PENUH GAYA 


APA pun gayanya, tentu akan makin terlihat 
keren jika didukung aksesori yang tepat. 
Termasuk jam tangan yang kini ditawarkan 
dalam berbagai merek dan varian. Salah satu 
yang menarik adalah tipe MZ-79-01 dari MWG. 

'Ada beberapa hal yang membuat produk 
ini layak dilirik. Yang pertama, jam tangan 
ini didukung Miyota Guartz untuk menjamin 
performa dan kinerjanya. Tersedia dalam 
beberapa pilihan yaitu black PVD coating 
orange numeral dan black PVD coating with 
black carbon dial, jam tangan berdiameter 
48 mm ini dilengkapi fungsi seperti 
Chronograph dan date display. 

Penasaran dan ingin tahu lebih banyak? 
Follow @MWGindonesia. (ASP) 


Darmawangsa Sguare - The City Walk First Floor, # 52 


Jln. Darmawangsa VI & IX, Jakarta 12166 
f moi 
Tel: 021-72786920, 72786930 


Gw & GA 


YWatehOroupindonesia If GAWSindonesia 


NA atch-Collectors 
Kalender Kegiatan: Gramedia Publishers 


Sonameoia 
Pa anna mama, 


TRAVELING BOOK FAIR Christmas Holid: Disc. 204 PESTA BUKU GRAMEDIA 
Karen slOemea Belanja Berhadiah — Belanja Berhadiah BINTANG | setu hausnn, Dise. up to 4096 
Laki Kompas Oramodia LUCKY DIP setiap pembelian 3 buku setiap pemboian baku berogo 3 PSI, GH, Gp bngt pa « Latiomari Bintaro L.3 | 8.4. 30 November 2012 
JI. Palmerah Barat 33-37, Jakarta berlogo 5, MI, GI am Tee Sena era jan a09, | & " Maga Dokasi Hypermal IL dasar (depan Co), Dokasi 
dise, 2596 untuk buku-buku ember resor pesan : Mg She inang KUNO dapt hah 1 BINTANG 78 November 4.31 Down 2012 «Tebet Green, Jakarta | s.d. 30 Novermber 2012 
6 ) «Gramedia Mal Ara Gading, Artha Kichen (loodeourI. 2) 
Mean peran Mega bean Logarnah Pa Senang. Gd MAS. | 4 Tg GRAMEDIA Mtraran. Mi Goa. Ma Pucingan, GRAMEDIA s.d. 30 November 2012 ! 1 
ags9lo Pa Panen God Ma Idnea Ma Serta Metua Muller Kr SupamnslKarsas Mu nah)” SHOCKING SALE - TB Gramedia Depok, area parir | 5 . 30 November 2012 
Sa Pe Sa YA Ambasador Summarecon Mi Serpong 7016 « Gedung Plaza Setiabudi | 5.0. 30 November 2012 
HADIAH LANGSUNG ot pada meet NB Novambar 2102 1.4.6 Januari 2013 Nas, upto « Miriam Lt. 2 Season Cit, Jakarta | « d.31 Desember 2012 
lanj 1.000,- 2g Gramodia Matraman, Jakarta « Rawamangun Sguare Lt. 1, Jakarta 2 Desambur 2012 
Pn an Sar H11000.000.— 1) Parent Natal diundi tpi 24 Des 2012, WOMEN FIESTA 84. 2 Desember 2012 . hnpmtanbo ri Yodkban or! Pages 
Pan aa Ba ah Ha BAN Ma ) Paru Tahun Baru nd tpi 31 Desember 202 | “CA Dip berhadiah Buhu,Tes Belanja, DIA «Moro Swalayan Purwokerto | 5.4. 9 Desember 2012 
dapat Ceria Bersama Sintrklas. Sa enakan tanmesa "O” YEAR END SALE: and Kopi Gmeh bere Bra 
130 Poueh Wingu, 16 Desamber 2012 Sa hey Pia 
200 Buku Traveling Ke G9 MW un 0001. Disc. up to 70Yo «Ge, Patra, Bitar | s.d. 2 Desember 2012 


Baya pendaftaran: Rp. 40.000,- 
(termasuk buku, suveo. & snack) 


Indonesia : Tukang 
Bubur Naik Haji 
The Series 
22.30 Sedap Malam 
00.00 AFF Suzuki Cup 
2012 : Laos Vs 
Malaysia (Delay) 


€scrv 


04.30 SL Liputan 6 Pagi 
06.00 Was Was 
07.00 SL. SCTV Musik 


Rabu, 28 November 2012 


Terkini Inbox 
VE KOMPASTV Pap ala 09.00 Halo Selebriti 
Im Animasi 10.00 SCTV FTV Pagi 
0.0 Kemoss Sport Pagi Pameran. 1200 SL Liputan 6 Sang 
0:00 Kompas Pagi 18.00 Indonesia/ 1230 SCTV FTV Siang: 
08:00 Dapur Nie, Internasional “Tukang Jarmu 
09.00 K-20 Tera Pembawa Cinta 
TAN Artion 15.03 Cerdas Cermat 1430 SL Eat Bulaga 
11.00 Mata Hati Pilar Indonesia 
12.00 Kompas Siang 14:00 Indonesia/, 1630 SL Liputan 6 
18.00 Wild Dotective Doc Petang 
18330 Sid The Science Kid KE 17:00 FTV Istimewa 
14.00 Jalan Sesama. Ha as er Keran R19 00 SG Seri 
ve in Pri 
Maan tenceleFuh 1730 Kartun Anak 2030 SEN Satton: 
Peel 19.00 Indonesia Malam Ustadz Fotocopy 
20.00 Motivator: Merah 22.30 FTV Utama 
Ften Nana Lgi Putih 00.30 Liputan 6 Malam 
1100Kmas Petang 2100 Bincang Walam: 
ae NN nov 
Fan Phat Internasional 
19:30 Urban Cook Terkenl 03.55 Topik Pagi 
20.00 Comic Action 2203 Musik Variety: 05.0 Wisata Hati 
2100 Expedition Borneo FantastikPlus 05:30 Lensa Olahraga 
22100 180 Derajat 23:30 TVRI Sport 06:30 Hati ke Hati 
23.00 Kompas Malam. 00.00 Indonesia. Bersama Mamah 
darao Kean Internasional Dedeh 
3 Terkini 0730 Perempuan Hebat 
00.03 English News 06.00 Selebriti Punya 
2 Service stay 
KAI 0030 Musik 0630 Sale @ Seleb 
04,00 Jalan-jalan Istami Inter Sonata 
0430 ndannyapag "KTA 1030 Ne #nds 
ma  InAO0 Senar does KOK 
18.00 Tom & Je 
G0 Dil Asa ra 0600 Go pot 18:30 Ohota Bhoem aka 
08.00 Indonesia/ Iga Dana ly) Bima Sakti 
— Internasional 109.90 Mak Comblang 14.00 Tom & Jerry 
Terkini Aan ea Unta Kan Cnbota Bheem ka 
Intens ima 
905 Yuak Hidup Sehat 1200 Seputar Indonesia 15.00 Tom& Jerry 
Internasional alang 1530 Chhota Bheem aka 
Terkini 12.30 Satpam Penjaga Bima Sakti 
10.03 Hari PBB Hat 16.00 Mr. Bean 
10.30 Paket Daerah Pan Kana 1630 Suka-suka Nizam 
1.00 Indonesia/ Haa 17230 Topik Petang 
abad 1545 Seputar Indonesia 18.09 Pesbukers 
Terkini 1615 AFF SuzukiCup 19:30 Catatan Si Olga 
1103 Dialog Kerja Sama: 2012 Indonesia” 2930 Endless Love aka 
Kampung Pilar” Vs Singapura (Live Autumn In My 
12.00 Indonesia Siang Bukit Jalil National Heart 
1230 Sapaan Rohani Stadium, Kuala 2130 Mef' Update 
18008 Tokoh Lumpur) 2230 Berstyle 
18330 TV Edukasi 19.15 Layar Drama 2330 Sunting 
14.00 Indonesia/ IndneSenah 0000 Topik Malan 
ensa Olahraga 
Internasional 2030 Layar Drama Indak 1g 


0 TB Gramedia Central Park 
Ja pam 

MNCTV MmerRoTv 
04.30 Lanjutan Taman 05.05 Metro Pagi 

Hati 07.05 Bedah Editorial 
05.30 Lintas Pagi Media Indonesia 
06,00 Starlite 08.05 8 Eleven Show 
06,30 Upin Ipin The 1130 Metro Siang 

Movie 18.05 Wide Shot 
08.00 Serial Pilihan 17.05 Metro Hari Ini 
09.30 Serial Pilihan 19,05 Suara Anda 
10.30 Kisah Unggulan 20,25 Otoblitz 
11130 Lintas Siang 21.05 Top Nine News 
12.00 Layar Kemilau: 21.30 Mata Najwa 

Kembang Kenanga — 22.30 Stand Up Comedy 

Laut Kidul 23.05 Metro Realitas 
1330 | Drama 23,30 Metro Sport 
15,00 Di Antara Kita 
15.30 Lintas Petang 
LA an 

Chip 'N Dale Rescue 


04.30 City of Friend 


“TB Gramodia Galah Mada Medan 
30 November 5.4. 9 Desember 2012 


05.00 Khazanah 
Champion: Chinese 05.30 Sport 7. 
Noodle Chofs 06.00 Ragam Indonesia 
18.00 Aladdin 06.30 Redaksi Pagi 
19.00 Fathiyah Season 2 07.30 Selebrita Pagi 
120.00 Jagoan Silat 08.15 Makan Besar 
2100 Raden Klan 08.45 Gak Nyangka 
Santang 09.15 Ups Salah 
122.00 Berbagi Cinta 09,45 Spotlite 
28.00 Intermezzo. 10,45 Warna 
00.00 Sidik 130 Redaksi Siang 
00.30 Lintas Malam 12.00 Selebrita Siang 
12.30 Bocah petualang 
18.00 Laptop Si Unyil 
18.30 Dunia Binatang 
14.00 Koki Pintar 
14:30 Brownles 

05.00 Program Religi 15.00 Tau Gak Sin 

Pagi: Mamah &AA. 15.30 Fish N Chef 
06.00 Fokus Pagi 16.00 Jejak Petualang 
07.00 Kiss Pagi 16:30 Redaksi Sore 
08.00 Sinema FTV Pagi: 17.00 Indonesiaku 

Antara Cintadan 17.30 Orang Pinggiran 

Dusta 18.00 Hitam Putih 
10.00 Sinema TV Spesial: 19.15 On The Spot 

Mencari Jejak 20.00 Opera Van Java 

Bunda 22.00 Bukan Empat Mata 
12.00 Patroli 28.45 Dua Dunia 
1230 Drama Korea: 00.15 Komunitas Unik 

Monkey King 00.45 Sport7 malam 

Kanaan 

ost 
18.30 Drama Korea: Dong TV 

Yi Jewel in The Global 

Crown 05.00 Winx Club 
14:30 Drama Korea Siang: 05.30 Kura-kura Ninja 

Cruel Temptation (TMNT) 

1530 Kiss Sore 06.00 Spongebob 
16:30 Live Fokus Sauarepants 
17.00 Happy Song 08.00 Penguin of The 
18.00 Drama Seri Madagascar 

Keluarga: Bukan 08:30 Sketsa Tawa, 

Salah Takdir 09,00 Dapoer Cobek 
120.00 Sinema Pintu 09.30 Hot Spot 

Taubat: TBA 10.00 Obsesi 
22.00 Mega Bollywood: 1100 Buletin Indonesia 

Kirish Siang 
0130 Live Bundesliga: 11.30 Indonesia Bicara 

SCFreiburg VsFC 12.30 Untung Ada Sule 

Bayern Munich 18.30 K-Pop 

1430 100 $ Ampuh 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


16.00 Fokus Selebriti 
1630 Naruto 
1730 Transformer Prime 
18.00 Untung Ada Sule 
19.00 Raja dan Aku 
20.00 Big Movies : The 
Brave One 
23.00 Big Movies Il: Hero 
Wanted 
010010015 Sport 3 
| 
04.30 Kabar Pagi 
06:30 Apa Kabar 
Indonesia Pagi 
09.00 Tempo Hari 
09:30 Kabar Pasar Pagi 
10.00 Coffee Break 
100 Kabar Sang Bagi | 2 
uang Kita 
Haa agi yang Ingin 
onesla Super : 
Match: Persiram | 
Bra Tampil gaya 
mon pasa SEBAGAI trondsetter di ritel khas utama dari koleksi hand 
19.00 Round Table optik di Indonesia, Optik bag, shoes, jewelry, dan koleksi 
20.00 Apa Kabar Melawai terus menghadirkan ready-to-wear. 
Indonesia Malam merek ternama dunia untuk Stylish young ladies tidak 
2h00 Kabar Malam |. |” semakin melengkapi koleksi akan melewatkan koleksi 
230 Kahar Ae pi fashion eyewear. Kali sunglasses dari Kate Spade yang 
23.00 Kabar Hari Ini ini, sebuah fashion brand dari diberi nama Alene ini. Desain 
(ng 'Amerika Serikat yaitu Kate Spade — bingkai berbentuk butterfly 
dihadirkan secara eksklusif untuk — yang feminine dan tampil 
Indonesia yang ingin — oversize makin terlihat atraktif 
dengan paduan dua warna yang 
TRANS Brand yang sudah sangat bertabrakan. 
mendunia ini lahir pada tahun Selain the classic black 
1993 di kota New York berkat” and grey colors, hadir paduan 
0430 Reportase Pagi Katherine Noel Brosnahan atau — warna black and red, serta 
05:30 Islam Itu Indah yang lebih dikenal sebagai Kate ”— havana brown and light blue 
06.30 Insert Pagi Spade. Warna-warna terang dan — yang playful. Logo nama Kate 
Pedia cerah, aneka graphic prints, 'Spade New York dihadirkan pada 
Fi dan garis desain yangplayful, bagian temple untuk identitas 
1030 Moccachino tetapi sophisticated menjadi ciri fashion yang eksklusif. (#/ASPJ 
11.00 Insert Slang 
1200 Bioskop Indonesia 
14.00 Reportase Siang IN, 
Tee Sp OPTIK MELAWAI 
1645 Reportase Sore 
17.15 Insert Investigasi 
18.00 Parkir Pak Le 
19.00 Oh Ternyata (3 
2000 Bioskop TRANSTV MAWild Detective 
Meatiane FASEE NN (KOMPASTV : pukul 13.00 WIB) 
2200 Bioskop TRANS TV: PN Mengapa penguin berenang jauh ke laut 
00.00 Reportase Malam ketika makanan favorit mereka berada tepat: 
AL Baen TERANG. TV: dirmukaan? Apa yang dilakukan anak singa 
The Shadow 


memecahkan kode bahasa rahasia Ikan paus? Di program Wild Detectives, anak-anak 
lakan diajak untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan misteri 


| |Galam sarangnya? Bagaimana para ilmuwan: 
ltanon erna 


“8 Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


36 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 28 November 2012 


5G 


Oia 


«£ MOOVINA 
30 


RIRI MESTIKA 
IMAN 


empeR 


@rasuion 


Dasar Laut sampai Ruang Angkasa 


Vostok Europe 


mewsotok-cnpecom 


Dalam merilis koleksi jum yang 
baru, Vostok Europe memang jagonya. 
Apalagi jika yang dirilis merupakan 
model pamungkas seperti yang satu ini 
Selain bentuknya yang besar dengan 
garis desain fenomenal, koleksi 
Lunokhod-2 mempunyai beragam fitur 
baru yang belum pemah terdapat di 
model Vostok Europe muna pun. 

Sesuai dengan namanya, yang 
diambil dari Lunokhod, kendaraan 
robot pertama yang mendarat di bulan 
untuk misi penjelajahan puda 1970, 
Lunokhod-2 memang khusus didesain 


untuk dapat beradaptasi terhadap 
beragam. “aktivitas ekstrem, dari 
menyelam di dasar laut sampai 
menelusuri ruang angkasa. 

Lunokhod-2 hadir dengan kotak 
jam stainless steel 49 milimeter dan 
dibalut oleh tali karet silikon yang 
proporsional sehingga hadir mencolok, 
tetapi tetap cocok di pergelangan 
tangan. Konstruksi kotak yang kokoh 
kedap air sampai kedalaman 300 meter 
juga dilengkapi oleh helium valve dan 
16 #itium tubes sehingga sangat 
relevan bagi mereka yang gemar 


——— 


RUSTI 


KP 


Yu £ 


Blegdht Christmas Menu 


In December 2012 


Ie comsyAs set 


ROASTED BABY CHICKEN 


De Lucas Sangria Rosso 
Ide With red wine, infused 


T 
Weh fee al fruit 


| @evenrs 


| “Jakarta Needs R3HAB” 


— | ewetmmiganejehanacom 


presence-nya 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


menyelam dan melakukan eksplorasi 
dalam kegelapan. 
Dari segi 


fitur, tak banyak 


tandingan jam dengan mesin sal Swiss 
yang khusus dirancang secara eksklusif 
untuk Vostok 


Burope ini. Tengok saja, 


OKI KORO - 
BUR 
, 


RSVP. 0815 8560 1100 


PLAZA INDONESIA 6TH FLOOR k 


P. 0213983 8257-58 


URBANA 


KOMPAS URBANA | JABODETABEK 


JAKARTA NEEDS 


VOSTOK 
EUROPE 


62 21 2388 0719 


IMMIGRANT 


Grand Indonesia 


(26231 30154287 -88 


VOSTOK 
EUROPE 


selain fungsi dasar waktu, Lunokhod-2 
mempunyai fitur tambahan seperti 
second time zone, perpetual calendar 
countdown of time, countdown of days, 
dan chronograph with split time 
unetlon saropai 31 hari. (“/BYUJ 


PTHE SKY IS NO LONGER THE LIMIT 


ED ARMY WATON 


| 
| ana J7 BEMAYAN CITY 


Ni 
. 


an 
25 


.. 


LL 


NAN 
0. NENNAN 


?.-| 


Plaza Senayan Level 4 No. 410 Asia Afrika No. 8 Jakarta 
46221 57900140 


1 
| 


IMMIGRANTI 


Immigrant 


Tiga bari lagi! Yeah, banyak orang 
menunggu-nunggu datangnya hari 
Sabtu. Setelah lelah bekerja, sudah 


| selayaknya kita menikmati hiburan 


pada weekend nanti. Nah, sudahkah 
'Anda merencanakan mau ke mana? 
Jika ingin melepas penat sambil 
menikmati musik, silakan datang ke 
Immigrant, Jakarta. Sabtu ini (1/12), 
Immigrant akan menyajikan acara 
musik spesial. Yap, mari kita sambut DJ 
R3HABI 
Terkenal 


dengan stage 
yang atraktif, DJ 
internasional yang namanya sedang 
naik daun di dunia musik elektronik 


dunia ini akan memberikan sesuatu 
yang sangat berkesan bagi pencinta 
kehidupan malam Ibu Kota. 

Mengusung tagline “Jakarta Nceds 
RIHAB", DJ yang sempat 
berkolaborasi dengan beberapa nama 
besar musisi elektronik dunia, seperti 
Aftojack hingga Swanky Tunes ini 
memilih Jakarta sebagai salah satu 
destinasi tur internasionalnya. Tak 
hanya itu, hadir MC yang juga seorang 
produser dan penyanyi, Mitch Crown 
Melihat serunya para pengisi acara, 
“Jakarta Necds R3HAB" tampaknya 
terlalu sayang untuk Anda lewatkan 
bukan? (“/INOJ 


MC & OPENING ACT BY MITCH CROWN (NL) 
SATURDAY, 1 DECEMBER 2012 
ALSO PERFORMING 


IMMIGRANT'S FINEST R&B RESIDENT DJS 


LIL 8 - KOTOT - ETHNIC - MC GVOIZ 


RSVP. 0815 8560 1100 


Dalam Kompas Urbana edisi Rabu (21/11/12), tertulis “Sabtu In (17127 


RALAT 
seharusnya Sabtu depan (1/12): Dengan demikian kesalahan telah diperbaiki 


| PLAZA INDONESIA 6TH FLOOR.” H!MMIORANT | 


P. 0213983 8257-58 E Pee 


“Savethe environment? G) These ads are printed on 1000 environmental rendy recyled paper. 


KOMPAS / KLASIKA / 37 
Rabu, 28 November 2012 s3 


OTOMOTIF 


MOBIL DIJUAL (Fuso Ex Jog Tronton Tinton Tri | X Tnil/02XT25 biru, B Un, km | | AUTOROYALSUNTER | Harier L Premvo5 silver, P.BD, | Pradotx2007Jok kuita/t,4WD, | AA4,Merc,Alohard 2012, Vell- | TAAvangaslnova,APV,Nirmala RC | Vell 2012 putih 2,5t. Mrcy C200 
Tin OB, dat Cargo Wing | Gt, het uts Seroo tut | send & vocal te”” | Tan naa pg. googcnditant | Soo tu “ata | Me fortune Dt Masa RC | mizon / patone//70/ISRA | bin 2 lay aed ara 
be Dane os Natn es | ie oo BERAT keugal Yanas | Koki bete 2siarg | Gmeaitwsn cma | etanol | (AMA RS ne | pe hb 701 ALAN 
Aa sa gi 3 at “Ha 
#DIO.20C.RFSRCE.PE6 ndseO7 | KITA Tahun 2004 Hkam AT LAS UK Facelift Harder "20111 PremSiher Km | piag2 rovora sereong, | pXeniaAvanzatmova.serena, | TAvastis water Im AT/ | MK 
Eza9 76 rokeO8 Htm Facetit | »05 Kapuk Muara 2 tohk Goog | V8 Recing Sound SysteMU | Harga proma aki tahun. Hub: | Arb.Mash Seperti Batu Hub | ati ss Aituribunae monmik | FatunetiHanardan mpitanpa | Meh Di RC 016209 
Hg On kota Besar | 081288993399 (edk Terima SMS 3 1021-26715296, 02199799279 081 223 2001 oo FE aa Ga pan Uk 1 8298202829455108161451075 | 149-08158813274- 93580953 La EN | ad 
Na PNG Ntb. sii tap An 
ang GI L4 TOL KM 70 Ivana 155 ATIL aral tam | Harerts Bin 3 Abv2 35006: 2 
G 0-05 can co | UI TOL | OSUZUKI lt Bg at too kambit | Ro Por Bak Mis M5 Pos | ra TI Htam 2010 Km zrp | TAN pesAvzangEtnrng | Kano, Oesetavnzacome, | Sit Ko Goding 0511989965 
mati, Sie, Antik 2851 Hub: | Ganda Oto ob 02150106210 (EN Gross oven TunsiKet Hgo0857 22537202 | “Sundtr Cakung Ine CAT "| Tu mera una Soe” | Aggioegosnanssneiatan | 5e80030/1701001620501” | MINEGHDAI 
Hitam 1 BUNGA Or. Harrier'07 3.5 Exect 2Unit Kat | Prodo Ka Mena Bira 
Wen € 20 Ang ATOM, Goansi | Sl Stafa Redi ganan pot (BENAR syngea | Mt Ty lir sn Cam Snog | MOLIV3 Karta Lsnter Soe | mpppracmnyrtnerAvgan | Timeanyapw.marahat.22n- | Gtprotnthaseg, Tas 11900. 
ISP 3 thn, Hubungi : 722 6544, | istw Hub: 0855.102.1261 Jaksel awali Vosifiro d4 “Wolaes” | Xenon Airsup 4s8Jt 33608458, . 2 Sa aa sanad Pemai A aa Pore Kanaan 2, 'hitam. 
8 2 et . man : 
barkseganl Pajero Sport 2010 Diesel Matic Da AN 86 in D ina 254 mt omennGry |, ROBBY JAYA AUTOCAR & 
Wen E30 Ser 2012 ni 2011 | Poo Pa coot at Rina anatatu came "| kmel0kond Bor OTR 25 Hp | ALL Ne Agra Yoo Leni 
Nm 1002 tua Cot ASI | Car 9/3 Pn6306061/70 bea tang Pat pra B05ANS12722018”" | Oa Yan” Peran TS 
Maa pain | pafro Spot ct bed Aro perna MERLESAMNNAI | $ cus 4, ate ha 10, | Irama kat AT,10 ttm | taoge 2026987 
erectiwe Pane pi05 | tm KAA Sp ar Moi | SA Cross Over ne ket  | Hot arststw dk .pa 
ana 
38OL ul Spac pk-0tbs TT Rmby | Sgp Masuk dr Pintu 2 pasti ok-Doalr Resmi 4207757 | ,, 5, « 91 Innova G 2810 Mal Diesel abu" | 6136, Linited, RX27D Focelit 
Mput:688 13 118 641102 an saga Mato | inang : Hari RACK 
(Pajero Sport Exceed 25 A/T'1I | Toyota ado XL —-— | Met Tgol dr br Km33rb Srec | Landcruiser UK 3TV.Prado TXL 
Wen SL 380 AMG212 ATOM, | sie, Tan Ja Kit km 3 25 UK ios, 60th, Aoniv —- | toyota FullorisAss33133379 | Kg O21-45253188/Str 4525675 (esta 2010 ROLSAI ngo di 
mecbhtan, pahaku, ve: | mi tg Abon cam onta pmmoan. KG NO Va | an Kg as TA en Gap at 
ready stock, garansi ISP 3 thn. lnhsc 1G Mespk.ItweiCam | Tanoe Pr SIMPRUG CBU CENTER 
Ken ag denda he” | Par pat Crot 01 poa | Apr 28496 Or, many | UG lin | amat Ni aa M | suga tk san bu la 201 13 01 
tgn dr br low km serv rec j-kit Na naa: 5 al Motor: —-Best Price & Bergaransi-—- 
New SL350 AMG Rdy stock Fire | pjk Im h.32git aposi257nc196 | Colt: 99307779 / 51220555 KGASI21111520 1225124 --Krodi kar Tart 
Opal n ik ATPM GI ISPAN | £ La new Alphard 1,5G, GM | KD dino angan | Intake Met | 5 ca Term er Pon 
Mo DA /815 200368 | Ban ot Eng Ba | Veve 26.UWOo av.» | Gang 24 Mak taman | Ss monata "| Sar Bay Koe Pan 
Men SK 20 AMG SUK 200 | Raja NoSWA M2 | Noor Va otg | Ha Aan On idea "| 4 Cnber tabur tu ta | 720820 T226N/ 227 EK ala ak 
gan ISP ta ea os "ac ru tua aa 
Kun pesan anon” | pater Sport Excee Siver 2010 | “Hamice 24 White / Back "»“ | camey 2064/1703 Mtmtulors | idroks box, Sto0!, re 1005 | Soarer SCV 49029105 Str Kon Hitam Xi.89s.5tnk lhsLiv 
Nego Nb 0011823550 ”70 79 | Lang Gus A5 Ds UK aci | Sinmwe Tetumasumoe | rscotorina. Hub 0610661979 | 50 hat rig VE Zone Aa Pap I IN 
sd UBUMONO CARS , | 7525 Prato 21 PALA IX Men ?" | Autoatmuti 3061018181 | va 300 Saharen2 tm song | 993 Besar Ry 36816250535 
AM angs | para Sant Hitam 2 Mor | Gor TN Dias: | came 20v00 Siertan de 8 | EV Tato M1 20.Ga mt | | vateNTwO MoroR Ian MOBIL DUUAL 
Sem ON DPN sa Aa aa ON ta | Bb nurul Oto Br, | LC Pado 27 MAKYANG ah, | Mow UC FM UK Vrslon | HAPYITEYNTYITTT 
Sa an | One Sat Hikam gt. 21 | Aro Ado R63 t05177 | TUK Mnet: m0318 | Nam Gk. MOS ITS | AIM ...cotta dy. panam 
A9 ta 2008 ALA An | Ad Patrongan | Attard 24 2009 tam Fl | Conny 28 0 08 Mtm sg Mama | tan Cuserbito1 Ar vx ma | en 93, Pagi AM No Pat 212 LOR 
Tana /Onsn190a722 Raya No31 Jakpus Mlohard 2.4 G 2009 Hitam Ful | Gus Sekali JiMangga Besat | VR22, bs, Stoat, TV IstwiKiko Panam Manual, Silver, .Km2000, | jeep CJ 782 Rp351 Biru Bensin 
Ta on | bo sperti tam Met | PO ena | Rahe si | Atap dt 72” | Wr Zam pk Min Seat Bau M0: 9513083 | Maba gaada tote 
KAA Kar 9 3 | Tgn dor Boru BI Nego he | Aptar 24 6 AyT, Th 2005, | Com V AT 210 Km odah | Lang crer prgo 27 Tana | Siken Sga Ae da | poto New Stra2012 Bos Pu Stoer,AG, 0852 M10 9999, 
No.10 Sunter 0816809027 asal Sir Moti ms km 2 pra Ma | Kana aa kang. Soe | Gak AeiCrs 20010875388 | Botdeptme Otw Ng Mon 1005 | MIERCEDESI IB ronon 
5 350109 Biack-Beine, Fulface | Strada Titon GLS MJT dng "05 | Pok s Cam, pe 256 AT, 20122” | andenir Laws Mint Vin | VeN2A X Wet Mtnt12kmgep | 0x 081316035092/99226106 
Li Options IV, tone New | ebi Mn Or uaintn | phan 246 Mim pe 2010, | Cam, ape 280 AT Landa Len Map Vito | Ya 24X Wen Mag nah A80 Compesor 205 2001 | 4601 Most 207 Rat ac 
blaaa @hpabeninzotes mean | bara ciut pe mukti 0111752525 001210974 asal Wu: 56183 WN OlthE581 | patn new era 2012 Rpu0p | pw titi evan | Mudo 
5 3801 08,Fcelftymdl 5 AMG, @waurosuwter- | ke mom00 ueemasca | Vevo 24 Ar siver aropss | etitatc-mu00510853 | Cot doe3U) 81616576 
Ktm3TV:C200 01Bruktm 5: | NISSAN) Materi 2AAS G7 Hiamak | scocg io Lou R10 Me» | LG,00 200 Badekimasina | Yoko 2 A7, can Bapa | 261287600159 02108796269 Pawai 
It DRA O, Jha Timur opa Ji Dalan ce Lotus PGI ova | Ai. SPBU, Tanah Kap 
Ok 2A/1S Ki.hdn #egorasag | Eigrand 25 HWS'OB Dak, back | Rara oh 7254200 Jaksa SogN Bin | Soibau Ma co21 6027 .tn6 | 68583830 7289801 Mp buka Powsunsui NN NN 
. Tote, teanat Ro tot. us | Altar 20 V6 MZG 08/07lver 16200 mon Anticstsuooy | Veto 2000702 tam pesan | MINBAAW Abu meta, ang bakat 
San Ox tamesno ox | ti Aiu | Apn vena aon, Ko an em Jan | YangaseanEvengnran | Sesar Gasa anna 
Lan Ma Pneara! | Enng AT, 2007 Ham Hub | Org ookeerbr0425887 Le PA | AANG | 1 pngraa | Fan PALA 3 | 0 mpg Angan 
5180 long ATPW2005hitam mis | “oscoh 0657 200 600081 Oa Pat Nina | 0217070570/08180011099” | moto, ban barus sip paka, 
Torawat.nopol B-9,Pomakai Hub | Eigrang Btsek Leather AT 2008 Muh: Ph 93695185 / 92992700 - 


702660526 “““"Jam Kerja | Full Option Burgungy TOP 1001t 
6320 TOO Hitam Face ve. | 9995 12ltan.0818 0670 7409 


solargvara/ upper,” Garnish 


MMngetxsdNen 2012 R65 | MUG 


Sea Ha Ba | ang vs sie Tn 2007 Ioamarsu Pat hna ED er” | map y2201 megan 
Kalbar aa” | SR RK agan MAKIN MUDAH Ka Ka 
5350 AT 2012 Hitam 1005 baru | Motorsoort ““ 082.111.00.1010 Xenla LI 20 Dehvx 2010 R91027: r Tovora 06126717066 


bs langsung ama, VRIS, TV3, | Elyang HWSO7 Hitam Matic, 


Ke Kn MP 
Gamer Jok MU EicatAr 3osp | Kn eneng GL Or Hut 32120326. H9 vw 
Sita Ha, bait | KAB ea Maron 4082 RONAPUN6CO | Baen af 01 Ro 70R, sisi 
ng N No: ka esel Asli, Re-Condition Tot 
Eiang TNGRO6 she, moh, Sl Asi Re Meta ap pat” Oak 
S3 tabus ne 206 lk on | E299hI eno yi Mt - Ii onon Windh 00288717638. | etawa Ha ORNIAM/7O0 


Bek antMITUIV Tune | Pindah 249999 063535 Kn 
Mak dupension 058117717 Innova G AT2OI0 RoA9SI Groy | 148 Nik 1997 Ro 73K, bru tua 


ata, Una, Mary. Juke Frwed Ps42010 RALOOR Abu Met | Ma Tan Lan IV Auto BWG | tak terawat skali serius 
5500 205 ie ts Mama | Sab ra Bt po 0 ata Ko | SA Po PNG | Kotim 
Tgn It kd MGK Kemayoran | 12 Angs 0 Hb:823570 Menjual mobil kini semakin mudah dengan iklan baris OTOPAS. 02129669112/95206017 Horor 

Gr.livina AT,Uitimate'2010 Htm. Rush S At 2008 Rp152) Hitam 
SANNYAUTO GALERY | Cttim asavartaon mm | Dengan cara pemasangan yang mudah dan harga yang Met To Lage LIV AW-OMG | Corata 1986 Ro 72. marah 
Sa Aka aon | tteaannainunas" | Dengan Cara pemasangan Yang da Hoo Se Aoa PD Ama Tm 


Koylos Cool Haat Saat TV Cam 


Kelam singn | Gant dm sx 5 yr tau | Kompetitif, transaksi jual-beli bisa semakin lancar dan 
Ba kek moa ss” | menguntungkan, Nikmati kemudahan, dan raih 


Perfoet Con, Cal, 8111113 March 1.2 A/T Hitam Th 2011 
Pan Dai kadtimun | Keuntungannya. 
apn pe DV ag 
Aa 
(huto,0812 108 1025 “Sarana CT A09 SivrMet 170Sjt 
10 Benar kon Bepe | ses bud 
Kebon Sari 


Solus Hub 05119017790 


Everest XLT Matic 04 Rp150R | Veloz AT 2011 Roxe5t Nitum | Cort Ali New 1996 Ro721t 
Iitam, Tani, kmtndh, Mubozis | TgnSot Baru C/K LIV Auto | Warna Champcn, vog rating, 
9160208/081519403100 | M6 70009579/0e1206110099” | Hub.0812877006 


PROPERTI 


Salemba Apt Jkt Pst dkt Ul, 1OR 
G1) F-365t,38R (00) SF.90OK 
Whub (021) 3741-9010 


Setia Budi Park Avenwo Apart 
Kuningan kt, 200sam.co AM. 
Mud Rudy OBI1 1850 50: 
StiMoritz-Prosidential Suite 
Rim? MBR, Jual. Copat Nego 
Erahome 7266888” 0616131152 
The Pakubuwono Resldence,lu 
xurlous, Bost Pico Good Invest 
it tosowa ph081291506555 


The pakubuwono View 25043 


Titisan Record, Ass Minat 

(osussai Tonvieta Motor:08951119688 Pas Harganya, Pas Pilihannya 

Ka aU | Gain 4 

BE Aa | nie BANYAK PILIHAN 
Toon AI New XV 2010 Hitam 

An New 9PakroOutandetMka | Ge at Tt Luar Dalam 181 

sak ai &hahtogotekamah | pub gghOseg7 


: Sa 
mena ee | Kan Lb PAS 

BRAG Kp Goding 1526753:55 | SerenatHWS)1O HtmsAbu? KM 

AN New 10 Pajero Sport, 2 wo | Tone 2011 Hitam Km 12000 
AN new pajero - outindr- mirage | ps3 Auto SPBU Tanah Kusir Ph. 
hub.08151661445 dealer resmi beres kontent ora 

Lanpeleanrko 

nda gnz1990452 "Joreso2o, (») MOBIL DENGAN HARGA 


AN Menpalero utanderMi 00 JUTA Goo Invet Punah / Un 
kemaren DI BAWAH 100 JUTA kena eat BS 1? 
GENMEA3 SARONA) 

FE Oh Reog Stoc H! Mnrbu 2 DISEWAKAN 


Cipete Rystudi 57mO1 kek 
INDEKOST Sen Ga on Ko dan 


Sa Anoman | 2 io eU 
An arena 
Bean mnta | ae ea Sa 
Saba atas bait | Patutayane Vi ivory 
kosoantascanny 00 | KU wb Sa 
JILProbolinggo 8-Mt9- Jakpus, Poskdanan & Tom 3 Lantai 9 
Kenapa ate| oki 

1491/0k087586477138/31935833 | Sudirman Park 28R Good Viewb. 


APARTEMEN "Hubungi: 0853 11758777 


Thamin Residen disovakan 
Souvat Apt bt. pool Wow, Hub: OS 


881 6262 
Bramilaya.100M,2/JktUNAC 
Telfas Utp.Kim Rema-Olanta- | The Pakubuwono Residence, 


Haa £ (O AOEK DENGAN HANGA 
Isak GMA 18051 GB3A19) ANTARA 100 - 200 JUTA 


061281131112. 061230190386 


Fuso 60 22 Thn 4999 Bor unit | 618 38 Twin Tur Uk Ve 
Fuso 60 22 Tum 1996 Wing Box | “Terima Juduta oa Bak 
1 unit. Mubungi:0815 1313 2883 


“Moms mb ngan 


“Sudoku terdiri dar 9x9 kotak yang dibagi dalam 3 kotak PERIODE: 22 NOV 2012-31 JAN 2013 


“kecil (sel) yang disebut area. 
ba egg on ASN Gank Dn | Let OR put | Pe ut Aa Ka On | Mo 0 Meta Sean 
“irarendpawlaih pads Tera mua IT Got 20019222721 | Kisi GrahsiNooisimwa | 108.7229161/ 08201001722 | Altar 30/07 Mu Epi PAD 


Kdating 20209555 3522201 Nobar AS00A000215309533 an 01950757 | Lux Apt, Gap Fumished Best 
Angka hanya dapat muncul eka dalam setiap kolom. | Altar ASG 2008 Siber Fani Sodion 2285858 322129 | ey Mar1997, Manca, Oiset, | PPAS Oehbudal Ba menara AKA OPS | Pic, Hub 021 2511 868 
Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 1ub0612000 2517 Sunter “286 GT/TRO-Red/Whito xcit— | BinTe BAN Cda 3267e5 30 | ABsposker Premium Sound KM Ham NEK NowERA. Graha | Tmn Rasuna38:AcFFumbh, 


Nee Ale / Voli & RX27O 


7495618/tenny 061299727200 | Viow, BagusMin AthMubO21- 
Alohard G Premium Soun'2010 | - @ iut 66691555 -18007332- | Lc21446Witam”10 001,20 


Rndh Grand Auto :6516952/53 99051755/0358-0006299 


man |epanam ea | KEONG Imam | PTAPYINPEAN | 5 rt et 
Kent 1.” “agar Penaneuan 


Hitam 18 Soeakor Hubirand Cam, S.Rof, CBoxF.Or.Garage and” Newesain Intens, 
Cenceptis Sudoru ban Ni (RN Abharind Vo aa »2» | Notes?“ ot22r01503 | P4 ee Gn Kn Gn | MICARI 
Alohard New Typo G (R.Stodl) | 7263777R024y 8tock33831350 | 1 2x 4.08Mtmum2orbeootor # up Moron: Gty Home Aot. MOb35mv.ez | Dicari Apt di Kip Gag Modit - 
176 Pra“ Oke 224874202 | town 30 RI Sin vo2 rc | CannyV20boitam km. |. 12an nba Yi Bp Rap. Wp Sar | WGPAMOL Kapita, 


Santcoi Boru Tuaib, | Kulit, Mulus Hub:021-75921295 on 'Prober 087875017605: White Gading Savare 2936 3058 


5 WNppard SC 202: 1 speaker, | SMW.O21) o0dat/2005512 Setda donat Pesat | TNI 
6 naa SG 2012 1 Soga Lotus LS46L Tn 2008 titan RUMAH DIJUAL 
MMI Peanuanangin 20an 1 | pos 47 tante Mata | 8 La Th 208 an Jas dan Madi Ca, 
km rdh mis STNK pja 650Jt Ng | Radio Dim Ry 34 ph 7254200 XC 90 T6 AWD 05, 3.0xc S/M NN, BODETABEK 
iphard V 24 Th2005iHitam, | 087878742016/081311565208. Lemus LX.470, TNO2. Roof, HitamTelpon.JlGunung (Gin Mada Mediterania AptIKt. 
One Samortutan ac Mam | Sai Nag Pr tahobi Sana Ms HP G2 tmerdk4/85301 
KamOO1s 7120 7037 ggnus 47 L 2004 Blak iaht | Mirai. Coobox S.R0o, E-Scat (saban Oni cat asia "| Tatum, EnerakaA/de1fu 


Gian Ton ot te tee 
ae Ang yr | Metadata | Si Pm | Gentan te 10 pa: | Aa ig 
MataenudorniAgD Lihat | Fortuner 25 isi 00 Mamat | Les 1570 Th 208 la Kga Who kanak | 0gp 8 News epgrang 
TAS” | (on okot1 Mama | cr, UE nge Hi | Gets Grow, Se. | tp na tan nata we | KPA ina Ba | Mer Gg 
Wr Me angen Senen Ha AANG 1,8 satrul Loh, | fuata GandnKoah erat | Nae Ha 9220 MOP | Sa dia Sa 
Alis 120 AYTOS titan F ar Haa It non ph tS901 | Bawa pt ts tenang ara 
Ito aOt hyun | ertnerGkogA/r ata Geni | Les 270 vnmae 2011 6 Mo FF Bagus | psnpuita. 3007300, 31m 
Sin pa 20005702 202” | Ata Mural pa Bas ah | hitam anto. MOM Beng | Carvek SB TO"2005 tam | Bas Ringan & Renovasi Atap | sal Coat Roy Wit Save” | Yempn doa mtodah. 
Nana apaan. | tt 345PtptoseJ0 | An kie Mizan "| meta senen stw | 238x Rata Deng san | OEIOSR2BM. 0210068100 | And CoA nano) 
- LOL. Kanatusst610537/8199538 | Komang, Monson"“ tumis | Haoutsemmibso 31an 


MA CN SALE | eyomer2262/P17 Aam GM | Lemmt-20031 nami Jan pi gn yaa 
KO na | ine A91 mama! | lewat gznot pnoni pp | Yen gegte 12 Tiodfendt | ognrputam bts angan | 115 Doom: Tovoto Ching 


anto D Mam hoon | Kerim ka di . en mnta Mam patahan 
O21AG24MS, 0211505666) ti 357 Dim Raya 3917251200 | 7220903, 08569122774 1005712315877/enam.surono | Klp Gading Savare,GF,3beeLf | “0001 Waris shin. os: Kate 
(101 “seba/ds san ush. | Fortunerbst mt bladk/white 387 | New Camry 24 G Ar2008 Ro. | seirocco R Edtion12 Hijau km | Smai.com Kitchen satview Spookstra- | Tele/PLN bah Tih Hny 80 Unit 
e 1 aratis JI Vkooi 100 brI2. | 205.5t (Nego) C/K Kedaya JB | 800 Penoramik, VRI9” St Baru 09is.021-1522536,68531199 an LauntIving 301 Hrg Inul 
Kah AG RA | Pa Yth mn Ke | Pai 2st KOK | Maros ci. (RBT | aspegamukmng Bat | unnynGty:Dewaares:2 | 555201508016 
c Tn, Fe nv Yaris Avz Rush Alohrd pane3netOamaht On Mato Ia 
Me aan Ageng Bima | Neng AA tam 2 | geo R deg ab 2 | Sya | Kotnan Tv0782007” | et Ton Ans Bs 
AS nana an | MDA | NA RS BA | gmn ra ag sy | 2geeantatnp | 0 CU 
acolift Biack/ White” - aa Peran | New FT 36 GT Uta OrangeyRee, | Tovareg 3.2 2005 Bensin Abu2 | Rangka Moio.ist Pro Dana SANG bwh TatiMru nit Diskon 
An aa meta | Tea ta” | tanki Besanya | Perta tenda | SS asotolinasa | isteri” | Uso dodi 
LC Gjgnus 07 Black, Nightviow | Hamier 24 L PremuMester2oog | "" Ha Mataial Baja, Rigan | Terima Titip Jual Apt MOI 


KE AI Sgm engnn | ktane01 Sion ar | Mu rat pt012Mnro str | HATNSPENTUTIN) | S0 Dee ia er | Yan we Sredpowt | etnis Tm he Setu 
Sa Ag | ama Serasi | Yam dg otntas1 | MAKMNTNNGETINCNAN | oto Pond DKI bun! | ola A gs pena | matah SO te 


MP 0878 7815 7005” Bener Lan asi Aka 18850219 | MagA Aatomaaen Saty 021117801648 / 02137572688 Va /2709222. | dot ons SonalCy.ht Ma 
(AYUN JAYA MOTOR. Kiko Auto Galery JlRadio Oa | New Vios GAPL 187.516 At | (07: BT SUS Pintu Beton ringan,stabu thn | 45 dkt Fift.2ac.2kt.trs 30mot ke | unit #3 misi M9itan eng Ajtan 
Men We ng | Kemana NOS PN 25000 | MEN Wo GAP IATSRSGAN | cad in Unta #andnssn | rajanyai 2t0nt2rtemaan solid | Kandat ta Gel ASORa Te | Use dna BSN BN 


jodan. Jok Ku, 21V.Cameta | amier2007 prem Htm axoat | V1.938556385/5801261/68 | ngatng It ve im, ata | 733i tb TB Ao Apt Ktp Gading Tur Evion | OsPondot Udik BogortsTah. 


any | Hoate.SonsorpBOsAuto High Siam3 Ines mt oean MEEIII | si Sun | oasis eni 
Lexus RX 270 Ultimate Htm 11 PAKUBUWONO CARS maa DESAIN INTERIOR LG 
Lenus R4 200 Ultimate Htm 11 | 005022222266,081319580015 | way ABU WONG dist Sinar 1900050, 33032588 Katrin0616 185 3725, 6126969 | Wp08156757523 


Alohard 24X Sivor "2010, 21V, | Harrer L Prem 07 Siber, Ori | "Vote 2.426 & Alphard 2156 | A.AptTAvadmvVelre pth wedd | Drsign intrior, W/ofe, resto, | PM Marineflantik ” Aort | Kemang Pratama bekasirmemah 
Cam mundu, Kondisi terawat.” | kulit / heaterSTNK pj.P84. | “Lexus RK270 JPN/Ultimed.... | ,FtmPiroAPV 25010/12imE1!. | home, 7031009.98129173778, | U.120m91Kt.SudutRW, MIK | Hook, SHM, Lt 305/1b 500 Jual 
Ayun Jaya Mota:021-65031555 | Jualcot 300)0.0699 SILALAD “| RSCK(O21)7252333/727901G3 | Roy Ront 70161611/ 99699607. | pin 28819388 Fon 0838 98989268/ 6627007 | Cepat 3,6M, Hub. 0817535599. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 28 November 2012 


" INFO FILM 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENI 


M 


MAIN 


com 


BIOSKOP KLIK 


LEGENDS 
UNITE x 
MESRA 


RISE -. 
GUARDIAN 


BineOfMmeOvordione com 
IN DIGITAL 3D ANO 20 THLATRES 


Cinta Berlabuh di Korea —— NI PREMIERE 


TA KI Ta Ia aa smuoyo y0u bx. 
PE PAMKUM KI» 

PUT MAKE Ka 

METROPOUTAN YO » 


SemAsuOI 
12481435: 17.06:19.15-2125 
BUTT PP 21200 1600-2000 
BUTL IK: 1200.1600.2000 


3-D WITH INDONESIAN $ 
PLATA INDONESIA YOU 3-0 » 


hellogoodbye 


12.45 - 14.55 - 
3D : 17.05 - 19.15 - 
21.25 


II DEWANTO AGAN KASIHOLAN RU (tre Pince of bad) 


KAI daa 


caranya 


Lx www-2hahortfilm.com 5 
2, Ikuti ayorot & katentuonnya: BESOK PREMIERE BES 


3. Ini ormulienya 
b YASED ON A TRUE STORY 


PA 
sy, SION Ka 
ip 
POSSESSIOI Sani: 
£ HA Genan 9 
"FORM ear 
4 Ta 0 2110 
tag 
MA. 160.1602100:209 
AA 
an naa 
aa 
Ns apan-eae 
Bean 
Pa ia Nani as 
Ben, Maa 
Ta ag ag | AAA ig 2125 
PA, ERA 
4 


1430.1645-1900-21.15 1400. 16002200 
BSD PURIOK 3D ANGGREK MI 3-D 
1300.1800.1700.1900-2100 | Too 1800. 1700.1900-2100 


BTP VALVE, 
1230-1420.1630.1830.2030 | 1245. 1500:17.15-1930.2145 
Bun CP Ve 


Li MUTI MOI » BUTI CP 
1230-1515: 1800.20.45 


1600-1815-2020 
Mid sasa 


MAX 
NIAS» 1455 170619,15-2125) 


Premtire 


| GAMDAnA »00 PaeMIERE 
1800”15.00:17.00-19:00-2100 


HOuYWOop 4. 
JARIHA GADING XXI 


OK PREMIERE 


4 Kirim flm pendakmu tni 


y RUDI SOEDIAKWO 


FEAR THE DEMON 
THAT DOESNT 
FEAR GOD 


KASAMANKA NU. 
SANOANA Li - 
Show Ka 
1290.1440.1640: 1900-2110 
Ma Na ARTHA GADING XXI. 
Nag 38 1709 1915:2125 
2161, Kei Ton 
MA YAA5. 1G IA 205 JA 
LAMA CIMMONG SALAK ! 
Pp 616 TA 2DIO 

600 xi 


LEGON 
T30- IMO. 1680-1900-2110 | BOTAMI 200: 1425 


Tua mikat show own BEeina 
PAN Ta oo Teltatat 


NE KYUNG 


MOTEL, 
IRANSYIYANIA 


SUPI » AIMUM : CILEGON 
1215-1625-1635: 1045-2085 


TAM 
| 1230: 140. 16:30. 1000-2110 
MAMNUM CIBINONG SGUARE, 
1290. 1420: 16.10.1800. 19:50 

GADING -DETOS - KAI 


METROPOLIS » WIC SERPONG 
1800 1450. 16:40. 10.30.2020 
CM XXL » Cab CiLEDUG KAI » 
(METROPOLE YO » KALBATA Xt » 
BEKASI SAUARE XXI » 

LOK M SOUARE » 

GOR IRADE MAL 
1800:13.00.17200.19100-21.00 
ARION » GUANTUNG 

ALAKY “BUATAN » 

TC » MAL UPPO CIKARANG 
TAS NAS. 1645.1045.2045 


EKALOKASARI -DETOS » 
MIE SERPONG - CILKGON 

MARGO PLATINUM» og, 
RAN MAL Bana 1245:145-1708, 19.15-21.28 

muraacp 

DAS LAS. 16.45. IBAS 


SELBSEP 


PLATA INDONESIA MK » 
PLAZA SENAYAN XXI » 
PURI » GADING NU » 
SERPONG XI - PLATA BLOK M 
1248-1455-1705-19.15-21.25 


BUT2 CP 1300-1500-1700. 19.00 | pum viagra. 

| 5-0 wi INDONESIAN susITEs : Fantontorberonshadaal 

TAN MAL ON AD, 1230 -1440-16:30-19:00-21-10 
MEGA BEKASI 18.45-20.55 


22 
B3 
228 


MAL BEKASI 
1915-1815-1715: 19.15-21.15 


z 
-5 
Baba 


TUM YOU » KARAWACI XXI» 
SD XXI: MENROPOUTAN XXI » 
SEMANGGI : PLAZA BMOKM » 
BKALOKASAR » MARGO PLATINUM 
1290.1440”1630-1900-21.10 


285 
Ea 


12151425, 1638-1045-2085 
STupio Ha bx 3-0. 
KASABLANKA XXI 3-0 » 

PU A30» 
PONDOKINDAH 2101 2.0 « 
KEMANG VILLAGE NU 3:0 
1290.1440.1630: 19.00-21.10 
Cab cutove Ka2.0 

1248 1445-1645: 10.45.2045 
Bum G13-0 

IRIS 1430-1645 19.00-2115 


: 
5 wabi 
Ssxg 
288 


Ps 
$o258 


£ 
BaokenB 


nOsaN 
Lgi : 


see: 
kai 
: 


BEKASI 
1100-1500-1700-19:00-21.00 
UT Te 

1218: 1645-1900-2115 

LA PIATIA -SUNTeR 

PRIS 1815-1718-19.15-2115 
Bur MOi 

1300: 1800.17.00-19100.2100 
ANGGREK 90121230 1430-1630 
BUTI PP 1215-1645-2115 


PLAZA SENAYAN XXI » 
(UI JUNENON D0. 
1818-1818. 17.18. 19.15-21.15 
MAS TAS Ieas 
GADING, 


$800:1500.17:00-100-2100 
Cap CiLaDYG 
$816-1815-17215-115-2115 


AARION « PONDOK GEDE 
1218 1490-1645” 1900-2115 
Sohen 


2009 1290, 1448. 17.00.19:15-2130 
GALAXY :1300-15.19:1720-1945 | DEPOK : 1290. A3 17.00-19.15 


2 


Jlikota Baru L346/250,Hook 
Bikg Roxi Mas, Lokasi Bagus, 


Brawijaya, 380iLamandav 470 
Trtayasa500,somua hi.tahRay 


Kramat Pela 560m Rurnah Tu, 
Mawi 381m? u/ Usaha 5. Pakai 


Cita Grand Cobi, Terrace Grdn 
BWG 26 No.20 D0 Huk/ 


Pohlawantevolus 1064 H7,SM 
Klende R. 1968 Me 


Kantor Rasuna, ep, Ready 
StekstrtgsCB0,05 3inLcok bt 


TANAH DIJUAL 


Jl coat eling” | Wmtako atSipooo1 note” | Uat 08160142/72014E RW: | Dan in Bangun be Bs KO Sa 7 oo Ist he200120035377 
Ma/smaoetasio3 0813 TP Ng | MNBODETABEK. 
Joglo Kav Hankam, jual cepat | Ciganjur rmh tua Ist.500m SHM, | Metro Kencana Pl-rmh baru kn JAKARTA UTARA Kat di Kwsn Premium Thamrin. 
Kena baru tenan en pg | Komang tm bs Tana | PPn Ci Ok Dut Mam Suten Iadaan / Getas Sea Oom 
Time. 04m.001002763 | hondeleiesctb96r727 | Got Dvaman Ba Sekat ERA San Pendet Banat Sea Oa 
Ime,Agust 3) 3 (10 32 m2 Hi 22 | Bandengan 29001GB:14005HM Hub: 392 M6 
Kebon Jok arus 30/252m, 2a7yoo: | MmoAoo01ss1152 700010 Ce, La, 382 m2 Hara 2 | Bagan out Pan |” Mob (0210 292 98 


tuh Meliana 0816 1108 679 
Shicley OBB 795 661 
Informasi Propoti SBL 1991 
Puri ManslonJual Cpt I236/ 
126 baru Matana 0687 87 87 
556 / Lidya O87 02 532 2907 


1.2Moktar SHM Hub: 99530166. 
Bulat” Gading Mediterania 
300m Hdp Timur Laut View 
Taman C1.) Mub:08162251126 


609 Kusuma 12618myJual Cot 


Offce Grand Stii Tower PTP 
at S Parman Hak Milik Lu: 99: 
000m Lsg pkai 20016920027 
Padek, Cikembar Sukabumi Lt. 
10Mo, Bngun  2Ha,R925010/IM 
Ray WiiteGadingTimur Molliana 


Gatot" 08161921015 
Professional Komang 7195522 
(oote 500/350 5, huni, Tenang 
380/200 Lu, 930/200 S,Pool 
BSM“75012929”081281.1085 


WNoor Townbouse. Pejaten Bit 
7200/8220, SHM.Slophuni TP, 
Mub08121065008 


PindiGedung Hiu 256/300 
8gs As Nik AElOKERA 
Geaha653188/xy08158719537 


AisutSuwarna Padi View Golf 
1t-6Bim,Puri Ayu L-1000m Ban 
Devid De House 0816.765627 

BSD-Kav Komersil 1400M,Cocok 
W/Restoran & Hotol, Row 100, 


Komp.Pd.Bambu IYA22 D-Sowit 
Rmh Lu SHMU-150/210K6001 
1km301.0616285482 99721677 


Intormasi Propoti SGLAGOA- | Cibete Ry 2ROMIh2500G8K/W ta Wat m3 -« H| dekat To C8 Gracia 53158200) | Timur Jalan Lobur, 0512 806 2428 / 628 91526” 
meme nouse | Setbanmorsiu #5627 | pe ngah a0yasoasyaoo dan | Sh Medan any | Rosa” PE | Paha NNKOR 012001711 | yah pat sana Wa 
80000 mwa.sadi320e | tmpd Pinang 115/300 new.€RA | Den Da sapaan rang Water 
Pui Indah Boulevard, Mutah 1 | 3.67600po, The @mbybalist, | Graha 2653888/0016181.5587 | 0092177200054 0812 1016 9734 Ieotl Mt, dara darat, | Soe Sovo R/C RI BO /2 
itung Tnah'085211575839 | sod “53K15000619002223 edtm1500me.hadap taman, | 3tt Swa R/K TnTakno BSC 
g .PInoodeplu raya 42141497 | PEJAKARTA UTARA Horcourtscontral650-95691175 | Juni TP, hub 081617117527 286512/0815805) 
Toman Kedoya Baru,Rmh Lama JAB310,BrategisA0Om de Limp meal Wen HAN: 
Hitung tanah s-35amJn Besar Imih Peindoh, LL, SNN, htng | Ancol Pur Marina IL Uk 10225 | Gieungsi Ry Jonggot, A:2609, | PIK Gor 2sbro water bomase | RAY wwiTE BowLEvARo 
8161141935RdaPto5t217300 | Dampa 293/17b0876-76720568 | EfisajaMUb 081280477785” | Hap Seltan 1005 Brand New | SHM, don pomp bensin, hub | 23 H20it/mz nego Hub Niko 08 | Hotetsolhiskandarbogor1007m 
Hubungi 08129457037061P) | O01s:17071798/98286617 | t80911223 Mulapto99i57878 | 1OKE, Msh, Operasional, Bgs 


Tanjung Duren Dalam 1 Jalan 2 
Mobil” Uk0x13 Hadap, Selatan, 
GB.Mub:021-97570199 


Vila Meruya,dikal Rmh Baru, 
Deneloperindontis 140m2 / 
168122 214, AIM, HGB. Hub 
68997818 //96902565 


Cipulir RySangraindahnit 1 24 
S/MOm, Aktakm.crsIng.SHM, 
Bos Bir 2,IM Pmik OG1936161 


Duren Bangko 1062, Pl Alam 
lok 1127, Metro Raya 140, 
Tenor, Alam Asri 220: Bukit 
Hijau 800 Rumah Tushit tanah. 
Muh: 08567883136 


Jngtasa Kay OKI Bar Town 
Da 
KD an pan 
sangka Ka Ta ban 
Ma aa dan “Set | BNOEKom0BL2N323 


3M. Mub: 0827 9131 770 Pl—e—Pinang Nike-——-140/250 


UI 082111883269/15066000 


Ray White Citra Garden 
RKSwadayafitySguorik 
351Ste9sMr9 Mula 
Hadi 015 708 096/5138 0779 


RX Ciputat Ry-RE Martadainata 
31Sm”-3Lt-Murah-Ro 3 Milyar 
ERAVIK-087687067501 Bambang 
Ik Git Duta Mas, BUMurah!! 
Jln 2 raha. 1260Mbbs brir 
381kMub.Marry 0856 788 0070 
Informasi Propoti 581 1991 


RKCItraRaya Eeopolishdp Timur 
Lok Copa 208138111127 


JMRayn Mauk,Sesatan Tango | | RAY WHITE BoULEvARD 
p91.1700mhub 002123183319 | KavGMKIpG9oBAO uk SpeMrh 
Chsmad1/08179898911CAnsori) | Antony081908882009/15366000 
(RAY WHITE BOULEVARD 
KavAlam Sutera 100m bagus! 
Lconard 97976669 / 19866000 
RayWiieGodingtimue85852020 
Kaving Crown Raya/0tmKotak 
Langka. PNG, Serpong” Maiiana 


Casa Gading Prooerty, Kelapa 
Sawit 8120, 2I, hadap utara 
08159914170, 082881032999 


Cordoba TiHouse PIK, 345, v9 
Bwh pasar, Valerie 129 7688 
ti 561 1991 


terra"PGU Blok F7 A72 
Bongo Blok F60120:2 Strong 
Won jam 188/818 (Rabu-Kamis) 
3e0ny 081385110419/15470335 
Open Hous 
Goding Grya10x38,JIn Lebar 
3mbi tragis" Ray WhitaSguare 
Ser 081208120999/33757323: 


Grade A Office Space for Rent 
180 - 800m 


THE KOPPEL 


Perum Pesona Alam Jagakarsa, 
Dipasarkan Sunit Rmh Boru Ro: 
021967002197 081315817106 

Petogngan, Rayi-1020m-Stris 
CA Wusaha/ Kantor 

Ea Vic 8131 Mt365- 


PL #000Mtuh, @L21.250068j/ 
dut 87541200230.m 


DIJUAL/DISEWA 
& GUDANG & RUKO 
Dar | MULTI GUNA 
Sentul Ds Cijayanti, Citeureup | BELULUTUN SUN 
PNY Ta | 3 KaaPrrg- Cow Jaara 
bnsddkaal 112 X rat 


50gew 
KELIM new 7071900225 bods, 
tiuyaminimbngombk-tosari, 
Lumekdong ro” 0818902323 


Kramat kwitang Senen,SHGB 


ts tanah 198 Melingnan 15012 Mininalpentiyaman-ejLobar « 338 8 
Mn Konga 298 | au Mura Guntur Mo, 25 Lt. 1 JAKARTA SELATAN Centuny2iNams66692838 Bandi 
ARAWANG BARAT MORI 011AN3 | 43m Silakan, Katar | OOLGRM6ERAOSLPENGE | Gading Kang In Ih Lt 200/250, Niaga Rukonnkopal Boulerrd rt Klo, 
KOK Sts Hub 355531 Pondok Indh-1064m tuatimur | Utama Sio Hun Jual Copat | Rlam Asi Lt, 200/250, W Casing 2 gendong iba sogca/ 


Bortha RWKGB 06128647711" | Hijau 501/800, Koncana 
1620/800 ERA Cipta 53167910 
08176681252/081932316568 
lom Segar Alt 394/378s5ckh 
Kencana It 590.663 Hijau SLt 
ANA Duta Indah /B Lt 643 ERA 


Uraya katibaru timur 182 
TANAH INDUSTRI BERIKUT BANGUNAN | | senen, bangunan baru ? /2 Lt 

LUAS TANAH : # 30 HEKTAR 10x 30m, tp, ubungi, 
LUAS BANGUNAN : # 6,5 HEKTAR 0818125795/ OB16ARAG1A5 


TANGERANG, Kalibaru senen, bangunan 276 


itung tanah Jual cepat “Emma 
08161159953/75906610 10 R 
Ps.Minggu Komp 585/400 


AM terawat Jok bgs,tenang ERA 
Grab 765:3888/0817299823 


disewakan” str Moi cek utk 
Bankekantor Hub. 0018707165- 
021125055, ny TP 

Ruko 2 Unit,2 LA Lok dit 


(it ToNBintaro 9st Nogo.loto 
10878712 40029/ 087771330773. 


Jkbamai Gito Utara L/Lb. 
6287500 hub:0615:1015.197 
POLA 
Kalibata Timur 46,400 / 2001 
Rumah Tua, Cckw/invest, Utara 


GodingResidencoHoek235m'.21 
C0 RayWteGading/515993 
Fany 0878 8603 1515/11297613 
Janur Elok Ry IC Rapi,.duni 
Tmue.5EM.Keramik Impr 


PAKET 6 X saran 


Img, stm daerah percatakan)tp 


Rantgh12873-Odiiigiag | “FWG 720145480811202259 | Rano Ind, Okt Tl Sintang | Tvs28MLXcomi, ItRay | Got S516INYOS17601252/ 1 
TANAH INDUSTRI BERIKUT BANGUNAN | | kromatsentiongmimvas “Kby Baru-Wiaya 1 660 murah | 202/100m, 125 / 220m “Folke | White Savare 928 971 5 sega ae .. Ruko BIL Lux be16,5 don pasar 
JL, INDUSTRI III , JATAKE maen LD Pa erarian | 016122571 von Oxc1n3n61t | suMupyrTimurtiakBEL 023: | cuedug RayaSaming pl yo | KANamkkklaNaaalakad | Surimosna di P2/LA. HP 

LUAS TANAH : 24.750 IM? TAS TN YAN Sa | Mina dodmgooo ikke | Saha Tebet 100/200 Bagus | Ki Gading, kat Cot. Gu, | Lusefopom angayarKannas IM nca0 Mubo616950111 


NA RATE aa 

PE aalae 
mm 352-0303 
-— 3386-3910) 


(07) 742-8003 


RO22M nett (6 X AS, shm, 
It, 201KE/ an, 2 2 Hub 
Onis 1003435 


Ki Gading, Jual cpt Cu), Ro. 
ZAM nett ban baru, madem 
minimalistmh boutid)1On8Sm 
Shm2:5I, hock, mewal/lurfur 
mishad), 31K / 201k granit, 


Palim 380 dn taman010e1AN 
16330211M-—Afitiawarman 1100 


Bangka XI 300/700 Pool ERA 
Graha 765.3888/08179982383 
“Senayan Residenee580/1000m' 
gwe mah ada s 900 
UI: 0816679162/7201568 RING 


Simpra Clf000-25002.Nimetm 
becoktno,Inndauh tuahikep, 


Ray White Senopati: 5213006 
Cinere, L5hacek w/perumahan, 
pinggir Jin, ak Lap golf Matas, 
SHM, Hub: 0811903938 
JMPuri Mutiara NI Cipete Cilan 
dokad rm ama 5.618m, SHM 
Ik B95M0610821682/1271 


Buka @114(125X13m2) Strgs 
JlMlayirus. No27MCGIMada) 
1LOM T92062170:00161952583 
Ruko Arteri Pondok Indah, dlat 
Bxlbim Bagus Jarang ada Rina 
08528/375IALAWSnyS7 M9 


Ruko Bgn Zlt, LT500m'/18. 


LUAS BANGUNAN : 17.260 M? 


KONDISI BAGUS 
INFORMASI 
PRIME PROPERTY 


Menteng JlLombok, xclusive 
NS2A/. 167, JUL AKU ShmLun 
1modon,19.5M 081905833501. 

Menteng,JLBanyumas700m'.59 
10 J00,Samsurial 21.Pasurvan 
749 Hub:607209021081531110 


Toh Abang Rmh Kost 20Kime/21t 


IKoy Murah 80026, way, dm 
sa New. 11n,100081000:26, 
#00s11dirusegil MurneOO,sen 


0812 913 7909, 021 - 2888 2903 pe ne Se Pra Pan na Aa ba om 
u 220m'/SHM/ Setengah Jadi pati nyaa tera pajangan, 5 | juraya Cirendau No6/27 di | SNDIJUAL . 
0213328 3736, 021 - 661 3040| |“ wovsir csi ' man Gn 0m | an Gea | ppi Mn 2/0 dion | Agunan an Tanah hetoon | 2281 GBLA AT 

KensanJtkcamat la Rae | AI honenna nara an DB Vi | Bangun da Ta 4 
JAKARTA SELATAN Barito,135m, cocok usaha,SHM. | CokdwellBankarRadiant7501689 pagar Beck Pe naan Lae ebiet £ 1 hey Resi Lean 2 anta Ko Ye 28. sedan Gdg Serena, 
.Bubul /rvee004/ Rp.13M” Nila 0812 911 4109” 1b453m',Sitn,3LLRW | M.Keg aksal/River, Valley Resi | Sekolah dan Rmh Sakit aya | 3itlok bagus.dekat Mall.irg a 
RUMAH DIJUAL Losaat Moto 891 | Assrzsey2n0s00/20025ys0 | (UM MIS Oi2 gi Ao | Tebet Saga an en | dn Le Ta Aam SAN | Kl Dua ian, Gaes | mpg 9G Saat 
2tgseg pnomm 220K dijual se | PiMu-200/300P Prok-120/85 | Kemang Set Townlse, 350/200 0852 1777 666 Diah Kaya MU: Maan, | SERA Ca LAN No | Jin Pte PRZLLPAG2226 KA Da ME Uma 
'BODETABEK elang. Hub 0852 850 33326: gina Reolt-081.222618:321 | 8 0ol-—-B95--Mura Hepan PA 1 Ban exkomeksi Pedongkoan | Rt Besi Medan, Cotal 


ELITE: 7257628 08121068 632 
Kemang, Utara ””1000/500” 


Tx B029AAKL km ko. 9do, AAL 


Tebet Men Marni” 2 Mobil | M2 95 ng T0B16830MI 


Banyak UniteMulai 1261 


Simatupang 3000-Tendean 3000 


'eestate” Fatmawati “Dekt Pil 
1LA17/400,KompTonang,Stais 


Ry,Daan mgot 21430/500./ada 


don ITC mall 
(Miodustty. 085697216088 


9p0i/tuko. 


tp don kaca, 
BIKE A/MBIAT 


JAKARTA BARAT 


Ay OI 182 00 SPool KTAS KM del Lokok | ERA Vitoria —-052111160792 | pitetown House Cordoba' 8115 Drag ape Pap eny 
mb 7202029 01 3I,ACot Murah 0B13YANI Casa Gading Property, Ruto | Lex in 281, 39 an 
Gangutas 1, RIO / Rw9 | Ahmad oftan-—0-muny Ada | 14720292081213277733 Mwomasmmaa | ALJCtMaroti11112) | endama Ry. petuangan | Set, Ga, Per, Bo | osis denorsiodt 
1komo. roda kencan, pd ede | Lebar 151121", Siap huni, | Murah Cocok uk usaha Jual Cot | Komang, ZL/248 bagus 2 pool — CIPETE 5 » Is1320m cek autana/tw hos | 081899114707 057861032509 ” | Ruko Dharmawangsa Sa Dial 


300 0-3 
356/600- OM 
30/1000-——- 1,3 


Ojunaidi 
Flamboyan 


murah 194.21//M087200030372 
Ulujami Ry-Pingsir Jin-13201 
Shme-3OX Amem-Rp 5 Miyar 
ERAVIK.087887067351Bambang 


JAKARTA TIMUR 


Hubungi: 02192257282. PAN WHITE BOULEVARD 
Ki Molok Kost2an 6x12,10Kimr 


JL” Ling2 300688/25864000. 


Sunter Karga Timur HA7/7 Don 
Lap Tenis LI/L8 390/800 Kolam 
Renang, SHM Hp 0816902500. 


LITE: 7257628/ 0612 1065632 | Bbs ban, trtegisJual Copat 


BSM-75912929”06152061171 
Kerina | 290u 

290 luxtikatomas260 lucWni 
KO 265561 ISOSIM 


Kenanga —e2000:-——— 28. 0M 
Kang Rajampra. RYAIkEOO BD | OeA010816.166.76897724-1221 


5x15xAU-Lok EN Ray White 
KD 7263156 0010150736 


Ruko Golden Plaza Fatmawati 
(UottMar AL Ro 32MSSLE Ro 

MM nego. Si/IOP Proprty 7507 
SOA0819 981902?106561808258 


gede 
/L81000m2/6501m3 », AIM 
NEGO Hub: 067206332061 Bintaro PermalJ.Beo 304/300 
Griya Rawa Kompen, Cluster | Bintaro Permai.Beo 

KKompImnCibatagung #/cx004 | Exdusive  Sttas/DitBandara | Jl Prsantrn 407, /,. 250 
(OOK Pasi Jaya Bor200/1035, | SoctatdemyoktPntioiDasaps- » | 0816851974 Eraraha76538681 
6600Wiktkeramil-strasp0” | bim Hotel FM7 (900m) NSK DKI | gintarg Sex 3 JL.Camar mh 
yllungpe5225933326 | JK, RoadyStoek 48/72 CCTV | Baar Set Asa Gama pa 
3stitsan,SHMparga naik por 3 | MUA Hub ANU 


(Gda Graha Simatupng 360/2985 
ML Basement. 200KVA,LIAC 

HGB"Ray White Gading Timur 
Meilian208122062823/68291826 
Gedung Kantor diideng Tie Ry 
Jakpus'6Lt termak Basement 


LembahNrmalaLDeooki300m | 32an SHMiarga naik per 3 | 2 Sum Mubo9125206169 2 Aha 0S) btn B2 Moh Welodam 12/31 5/ nash | Gootusal Tan toe wtata | 21007 t0on 2potr | Ruko Grand Wara, Pln, 
L1200m2lLTp Ip Sub” | des 2012 ub021-70111151/5 2500:19/110 Bpom PANGAN lan/Jual Coat/Mukiland PIK | Cluster Salabural"155m'Biok | 109 mobi. M0083878169163 | Darmawangsa Best” Location 
081351521n68/02858172000 Sibaka 6s0,Cilatomas 320Mou | &xsdimdrsah18000016202223 | MEJAKARTANTIMURI 81189/ TommyOBS717261253 | SG Me9SI/m Mp08170288429 Hub, Fua9 056 91112139 


JiMangga Besar IV P 9026. 
INganta8124m 2 et hak mike 


Sendok 110270.Comua 60, 


utang Mutiuna Abu, 3150 
Darmawangsa 560-360.Wiiaya ea 


A00 BU, dekat 3 | Ruko Green Mansion, 454531 
CB Gratia, 53158200/” Riko | Btang newoinggr jin, Hrg 3.2M. 
06161818605 (Murat/ Brg BU)T: 08161832 


Te Green850,300/450mSHM 
Se1kt-3e1KmSf.5.huniChorles. | 5 kmr, hub Eddy EL 5)0,Pangpol 320.Kerincisa Turi | AktesAman 21 jamelingkAAsi 
061280277816RWSoSTASN99 | 76283229 /6390089 320 Langsat 350.0816679157 | Era Vicge131tMtsteb-ee2ulah 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kasku. 


Komp.Kaliata Indah-180/1tom | Duren Sawit Dijual Cepat Rmh 
Mewah.Siop Huni L:267,Lb01 


“SHM Hubungi: 081282837185 


Walet Elok 7125 «3 Lt -4 KT: 
Bagus - Cassie / Multian 
21189 / Elis 08548291169 


Kav.Raya | Cakung Clncing 
pit | L300m" ut Poo Truktbr Muka 
bm.Hub:““ OB17 018 773 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 


— 


Selamat Ulang Tahun 
ke - 70 


untuk 


Bakrie & 
Brothers 


Ir. H. Aburizal Bakrie 


Indra Usmansyah Bakrie 


BANK MAYAPADA 


Melayani Dengan Komitmen 


: Dato” Sri Prof. DR. Tahir, MBA 


SA 


BUKU/MAJALAH 


Wuti Wisata workshop koogia. 
Cara Cet Menulis Bukutgi 7:9 
Des'12  Dibimbing » penuis2 
andai Biaya hanya 25. Motto 
ami: berangkat” bawa" judul, 
pulang bawa buku. H: PWS, 
087812800857 / 02187712995 


ELEKTRONIK Ka ang 


Bel bekas/tusak TVamolyawr, JATIs S00TENIR 
spsakor keyboard Laptoodl 
Mu0:32399211081513129277 


Bei Kepboard,Amapower Mb 

mer, SpcakerDrumIVACO,Lap- 

tog.Comorasdl. Arit 70001573” | pasang CCTV di JakartatcrV, 
Jaminan Garansi 2 tahun, Harga 


Krdt AC br dl spt Yok 266:00 7 Murah pantau CCTV Dimanapun 
120 ts ongkos osg pia | Kapanpun Muh Oote YB2N 
brake, 65036007 059610, | Pon an Mab. DRY m2 03 


PP mebIA ONLINE WN rorocovyutc#puRK 


Nirwan Dermawan Bakrie 


Anindya Nowyan Bakrie 


8rs/KinvDisp/.CitaKompas di 
ILRYPOS Pengunbon Srengseng 
1 021-23100200/50902313:01 
Ingin Psg Iklan mudah & cepot 


disom koran di indonesia Mub 
0283787076 02183721095, 


BIRO JASA 


Ace & Jasa Penerjemah,Oookeh, 
Deplu, Naary Legal/Mon Legal 
ImpEBSE 021 6201012352323 


“Akta Adop, NotApisiup TOL, 
“ypoikvug.cv Ravlindo323928 
6306025391602977BlakB3rony 
Akta Ceral kawin Inptev 
massup do u0g deokes PT 
Verba(021)691612/70510029 
Bpom.dopks.ofdinkalkes.obat 
Ikosimti.pangan Meri Export dl 
Jl IKI9/111M-081210170825 
Punya, Masalah Kehiarga. Biro 
Jasa Cari Solusi & Bukti, Hub 
Al. Ph, 021 - 649446, 


'AGEN PERWAKILAN 


JI Accu MbI Mutu Dijamin Sora 
Aki GS Tok Bohong BS TT H9 
NS.702360111p021-5618626 


AGROINDUSTRI 


Penawaran  Kjsm  Pkebunan 
Sengon GJabon.Ls 1,5h, Ditami 
Ab Phim Sengon 2200 Ph jabon. 
Masil Panon' 11000m3. Cash & 
Kid, Kaamman, Prwtan, Pok wd 
Panen (PK Singkong 10 Bin 
Ia, Panan 56Ton. Sewa / Bai 
hn) PT. Panca Niaga Persada, 
0253-501036 081215511666 


ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik dy onda 
benar ? betah" antena 10010 " 
pabola LsjtindudTop titel 
71045335-26956077-8331M183 
“Agen & ah! antena Tv.MyJOORD 
Pabola LSILCCTVJIOVSILTop IV 


IRIBUGION REVOLUG 
Bumi, Hasil Laut, Limbah Arang Tempareng 
Beli Kemoliti tanpa Modul 3 libur Dita untung &1 Malyard 


on 


me RU Aa ami he BKB 


DIKSEL GENERATING ETS 


Dine2002061 DX 2811" | ms Kat ahepy Mpg, Cvag, 1 Boat Webste mudah Inpenos-02-an. 56570: 
199:2161050-0606 7115055 | aa an doa CD ai "RAL Alfamart | Mn gaga nan. | | wonceves -remua yon0: 
AA ANA BOpALAP On br | 01511229 Sit PAN aa 

Datang pt,” | Uuran ng yar at seminar | TEA Ol ke Aa ||" Tanu La 


Wisuda 021-1700089 - 1897063. 
Krodis & Bergaransi 3 thnTim 
Tukar tambah-Mesin Rekondisi 
MF (bin 1) sewa mulai 199rb/ 
5 Din PT MCM 6510658/63860575 

4602846.Cikarang 2908332321 


: PROPERTI ara 


“Sevice Sola (Ganti kain Import 
(EKUIt asi),Gordn & Vitrage, 

Office Park Rasuna GO.09 Lat2 

Rkija Rtam97m',(U lumish 


AdCitra Kompas Semua Koran TAWBAKDON "ECO 


baris/kin asrah: 02183795120 
-91282014-081319940825 Tebet 


Urus Pajak & Laporan Keuangan 
(Prog.GLLapotan Audit utk 
Krodt diBank H.021248132232 


worwihappydayhostecom 
#gtb/porsan book NOW, pin 
BB:2MN01F2E Mp00123688688 


en renon Bang pants 
UNGGUL GENERATOR 


JL, 8 JAYAKARTA WLA. 


Dijual Cepat Mesin Cetak Oliver 
58,82:25Komori AWLK66(SO9 
Produksi): Mlo, 021-90501827” 


AWal! PaperCat Ulang Fur.Cuci 
lampu ystal, Crome & Prada 
1e0p:753 3333. 7515076 


RuangPerkantoran/Offcekt.3t6 
Luas pr, Lanta:2505m7 dl 


RUANG USAHA 


AN Oon | JtsEnatuoang kaviRJkal Dual DEUTZ 2240 Zeni 

Duma Ope sonce pop uease | Hu Oei) Gsnan "v1? | MISNKUNKENNN | bo Gen oi 

Ruko ITC Mega grosir cema.mas Mosotm Ashari un nga 

5415, Jantai ada Nift,siap pakai | 1001101 Cerduu Boru? anta | Ruko Gandeng 3 uni,3 Lantai Dijval Msn GTO 4Warna,Alkohol 

3.3M. Monica : 08161133614 TP am, Cefing Kah Ft | Pep Ge €K | | Thn 1968K01 Kobra,Pomakai 
dn bee Lt Kue Borng | estSgnteps “91 Oto” aya PE || Sengit kan Ongkos Gta 

Iko Kook paksa Data | Pa Ur Tua dang | Leni 9 Joan Paya Seni Bukan Ongkos Cetak. 


t-26 Juanda, Bekasi Timur 5000 
Samping Ramayana, 5x15M,3 | was 5 Sos 
AI 8500 W, Hub:087265221988 | 25ny? Got Oval 


Ruko/lt512m3 Rukossureng | || 2) 


BankPrkatoran 082112102226 


Muka Golden Plaza Fatmawati 
"00 Dasanga2sivin & au mor & 


Komp.Arabika No.18/30 Jakbar 


Diva: Excavator PC 200-5 & PC 
200-6, Hub Cina 08161811313 


Jana has onde tot Daur, 3iytnsryiop Ptooty 
ada Ban 300m,R9 45M,JLAdam H TENIS, 0815 961 9027, 0856 Nara, 
Malik Ot Budituhur Cladug,Ph: | OrMcespace,South Jkalamanda | 1282 256 Aa Spa 


7801364-10000022-t0000086 | Tower. tang over Jan 2015, Nah Silen/Dpen 80 - 2000 KVA 


Santa Fay Ooo | Na he bea puki 
Go at Jt ti) | petanteansrestwantstrs | Bin Baru di KmngAmpera endapan Toto heh 
gudana2  lantaikantor Lt2, | GodMenara Gracia, Kuningan. | Bangka,Pejaten  BaratGaharu, 08126195319 

aa ae Ta Gan ea 
Disewakan Genio mna ara” | Cat Mamah, Penata Wu / | aa anyaman | Dea enak 


GmsltpindadikGpindad.com 
RK/Toko, stas, JKtPus, misi 
SDrD/m Abas gawai. koblasiko 
iree OT,Mub:3806511,99861225 
(Rx Ganda Green Doteom (strgs 
dp AptAstan Residence) 6 Ri 
Ps Modernland.Gandng Sok 

strgs don pintu msk Pemodemn 


Stock. PN:6306688 F2xc6300533 
Inergon Genset Open & Silent 
51000. KVA, Garansi! Hub 
Oz1-20nests 


Jual Beli, Sewa Genset Merk 
GaterpilaMsubish.Cummins. 
Dan Harga Murah. 021-5M8833 
32 SAYANG: Fax: 112021 


(Gudang & Rumah, Luas 500m, 
Lokasi Serdang Kulon - Curug 
Tr, Cexok Home Industi, Tanpa 
Perantara, Hub: 0812 8758 6000 


Gudang 4035m'.amanbisaKerja 
2Mjam di JLRaya Jakarta Bogor 
Im 27,Gracas 0538 3200 0016 


GUDANG TAMAN TEKNO BSD, 


Timur/Seltan”0612 90 1946: 
RUMAH DIKONTRAKKAN 
ILpaus Dalam (ika Mail Arion 
Rawamangun) AKT (210 Semi 
Funish Hub2813.MM101177 
IKemanggisan Raya Siti, Sangat 


15445938 Fax.(021) 
6196535 


 Asohalt Miring Plant: LB)-000, 
1B)-1000, Concrete Batching 
Plant: 38M3/jam, 6OM3/jam, 
Grusher Shan Bag (as) Cap. 
101on, 60161, 100on, Vertikal 


“ deli esa omindande | Sina Va brahatakan dina | Sora Goa IOnTn, Vera 
Henti. HUBUNGI 

Pan Mensaykarta Beps17mn11. | 9d Bousho:003615629120 | 0815071201. T-Tisarana | Av gt genset siek/open30- 
Gudang Utk Funny: | Sinukc WEMRUMEONG | Tebet Barat Dalam 28 Mo | Avp & Spare Prts Generator | LOL YN ena TEKAN 


Wemdrik 08170797778, 6126069 
(Ruang Kantor 3Lim' JKopten 


LB IBO/LOAKT2MGILiST 


am! Merk & ros Berikut 
3500W, Grs, Tip: 08151810 285. nda enNaLeg Mea 


1000/650m dikompiek ” AURI 
Pemasangan Garansi, Stamford 


alim PK.Sap  Paka.Mubungi Jual Mam2:Mesin Mio Telor/in 


stan/Mesin Mie AyamAjrin Bi 


0814837122-53671012 Maria | Tendeantokasi strategis Hub: An aa Ro OON000 | kinsescp)HubiBayotan Teknik 
Mte ds Bhi, DI Kuningan 1 2822365, 32001357: TANAH DICARI Mubx021-3058705/0603152575 | MosRiapiHahBaneran Teko 
111090.165,225/Freo Parang, (ibitung-Cikarang Tanah Dicari | Boer Second Horizontal Solar/ | 290-70538474 73x 021-5328376 


Batubara/Residu Kop3A56,7 
810 10n, 0617775377, 5466369 


Dika 7 Unit Dozer Komatsu D 
8555-2, Tahun 2008, Hub, 
359 /o613-1900-5 


StrategisJLAR” Rasuna ” Said 
Kav B7 Kiningan.Cal 522 1888 
tr Siap Pala Lok Segitiga 
Emas Hrg Terjangkau Macam. 
Ukuran 52698009,5152363 


MM2ON1/ Tambun 21Ha.RWMK 
ng: 0678 76208009 / 6627007. 
15 500-6000 m' utk kontraktor 
(tomn house, emburukabengke) 
MHub Agiem Ng 0813 159 222 9. 


Jual Restod/ new wheel Ioader, 
Jibeo / tandem roller, Shan Bag 
Stonerusherhb.Pofifachinsy 
11021 543600M,F02150133, 

081311303001 /082112 455661 


Ruangan 120,m bs lebih Cipete 
Ry 2x frstaxck Wapa saj. 9009 
10k96600784:081904725011 TP 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


HADIRI 
 - 
A 


bilia 
ssthetic 
uxuryBeauty 
air 2012 


Rabu, 28 Nov & Kamis, 29 Nov 2012 


& TALK SHOW MENARIK DARI 


Andaru Anti Aging & Spa | Ulimo Aesthetic & Dental Center 
Premiere Clinigue | Smile Inc | Villa Medica | Philips Home Appliances 
Dr David Loh Surgery 
Fashion Show Ardistia New York | TCS | Cosmed 
Prima Imaging | Poetrespa Beauty Lounge 

dan masih banyak kagi 


OFFICIAL PARTNERS: 


GRAND |HYATT 


Ultimo 
Aster Dow 


wal MinExcavatorDorerWheel 
oader,Bobcat, Sakai Rolee 0x 
Japan 71578038/0616712205 

Jna/Bel/Rental, (Open-Siknt) 


(Genset 25-I000KVA Hub-Mogan 
Daya 0215105687-0617269918 


Prime Power. Rental. (Rental 
Gensat)hamat Solarfree Do- 
Nvaey & Perawatan Mamat Total 
Pemakaian,” Harga” Kompetisi 


Bermasalah CC/KTATKMI Bntu 
Pmugihan Loga Cot Tuntas STC 
Lydia 9198 612810878 20523323 


Dickik kot krat/ktaikoloktor? 
dsk WMsin KPR? JAlydrus 
BMC: Galahmada Jakarta Pusat 
Sitas95929027Imam 98900024 
Ine 96390910, ido 92831199 


Tutup KK/Ata andadikir kotor! 
Ptomo Program Akhir Tahun dr 
smua) bankDis650-005.Sonayan 
Bela 98308700,R09ina57758207 
511732006556. mo0Ic2B0916170 

Lisa 51223090, Puspa 99010203 


Petro Piano Cdajl/beliYamaha 
Kawai PerrolslainnyaJ.Cideng 
Timur 521: 30900602/3360200. 


PAKALAN/SEPATU 
Jas/Salari/PatvP4V Celana, Dg 


sale jam selesai Isardas Tor 

Pintu Ar 3320 ph 021-3152905 
KULIT ASLI 

Fashion, Shoes, Furnitur, Pro - 

motienCor Bgicte Ph 612 BE80 


RESTORAN & CAFE 


Diuat Mela S/S Kulkas Frcezer 
Kursi Lava Gril di lok di Cipete 
Hub. 0813-2587:5252 


GARAGE SALE 


kspat Mudik, Jual Murah, Gen- 
st Listrik 6D jam oprsi dulu beli 
19, skeng jual Ingkp 9jua. Sofa: 
let mela makan & 6 kursi: 3t 
appliancoalatIte-prabot buku 


MubiTrana Bintang 0216561760 


PEMBORONG/BIRO TEKNIKI 


Siaga Cotac | monananak O616100100 
SALES GENSET PERIKINS | Tutup kta ha bayr 255 de ata aa sora 
(UK 20,30,45 sampsi500kva hub: | total tagihan trakhir,hutang 7 Rona Mewah 0811-805-365 


1081805297133/ 061326109270” | lunas 1006001002033247 


TailerFltbed 40 FT, 40 Unit, 3 
Arie Karoseri Kumbong 2006 
Mub10811720611/008301101515 


HOTEL/PENGINAPAN 


Fas' Rapat 100ebebrfast hotel 
Prima Indah. Grsahar kt Ancol 
GpoM2savare62203212,6591018 


Motel Cloto Indah Permai Pun 


PERLENGKAPAN RMH. 
Bangun Baru,Reno Rimt,Ruko, 
intgudang,hub:Modi.0830919 
“1000/ 520t050.021.1156-8323 
Bangun Rmb/rukokantorbrkwa 
Titaskogim 30th Cu Hiyjaya 
021: 12553751223047 Garansi 


PERALATAN MASAK 


DivatEryer Ayam Crispy Oto- 
mmat Lemari Display Panat, Oven 
Mi 


Hublot/Apdl @: 2, sdh 10thn 
Jami dsini & bbrp angan kmi ceg 
(nama sh mbuktikn hi brg ka 
mi bebeda dan ya psam7365461 


EKSPEDISI / KURIR 
China Jakarta Ph022.6203622 


cakWosiday  2501b.Moskond | Murah16-20H Sampai Service Greasoto,Sink.Eihowst, 
3sbeb.Paket Meeting mulai dari | Memuaskan "“Biueray Cargo"” | Kompor, Gil, Peralatan Cafe, 
225tb, Fas:Kolam RenangPlay Kapal,” Pabrik,” Hubindometic 


around, Kuda, Outbong dll Hub: 
02121212184, 1215159 


IZIN PERUSAHAAN 


Bel zin pt 05:10 yg tok ak! Is, 
urus pndin pEma.apisp.tusI 
WN 320362621061574931567 


BY SEA CHINA JKT 
ZAI/tomsSing Jit It. Taiwan 
Malaysia Keroa Bangkok 39 


Telp1021-6313056, 315709. 


SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dgn. dispsr, frozer 
KCaskultas, PAI ut St 
TehoikCoo.71457718-71451084 


AC/Kulkas/WMeater/Komoor/. 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Service 6331875 “6337206 


Ac gs stem planogsvle jual dr | Ani Aro & Bet Beran”“Bet 


Mita Kata Golok JA | Kerana dkanai | Rata Onani 
KgaAneeka, Aa Aa | dekat Moe alone | dki Botani 

Son Wat, Ha Arca Le 
Jasa FCL LCL,Guangzhou singa | Ace Piano-Ahli Bergrsi sik th 75 | sr ph-68585786-061310225799 


Reg/Stam Salon Sgl Merk & 561 
Iesn Hong PlanoSrve70310383 


BelSemua merkalat musi key- 
board Drum-Par, Mixer, Spcoket 
S1218988:081517215033,B000 


Casio Keyboard & Digital Plano 
Esibition,19 Mov-l Des 2012 9 
Godok  Piaza LK Dasar Demo 
Ginic 21 Nov & 1 Des jam 1400 
wib Hub: Auvimus, Godok Plato 
11/28 ph 62302056 Cashkcrdt 


ot Jakarta by Sos by ai Hub 
21155051778/79/02182563929 


KARTU KREDIT 


Byn/Pmutihan Lega. STC Blok M 
Elma 691129508777 1966 110 
Bantu ttp c/kta dg pemutihan 
Cdibebas bayarkan) Lagat STC 
Senayan P'Andee 02190103617 


Bermasalah Dg CC/KTA? Kami 


B8 5311388 
70900009 


ARI atoiberian hrg tggkbeli 
sementara. Tk Good Biok M 
Sauare LLUG Blok A No, 31-35 
Don Lift. Ph. 3010707.6338972 


Canopy polcarbonate stenis 
Dintu teralis, Maling Fgate Tlo 


sp membantu Dibebas | Piano cas1Vcedit.Petrot House | @SOAN AN pisa lego S1390652,51350707,62229085 
Bajaran Budi,ca STC Senayan | Fatmawati: AtCitos700169276 | Oh Mata Paga U-2 NoB0-05 
el n0 1062-1063 Jiksia Arka | 9091251p66995879063Meruya, | Bal Beran & Emas 22K - 2, | Tema Pencudangi 


(pemasangan 
Gerdim, Carpet, Sofa, Valbaper 
FurntureK Set.Hob:9280 1127. 


2850212:CanAMOI ks.28955910 
Kalimast205936:850,53162201 


LM Dan Harga Tinggi, bisa Dtg. 
(siung 381297092004M10P67 


Pintu IX Gelora Senayan Jakpus 
PIKOBL2 9A9A SALE: 9797 7219 


40 KOMPAS / KLASIKA / 


kempasiana :- 


Freez 


Kopi Gembira 
Menghangatkan dan 
Menggembirakan 


3 


esensi bukan sensasi 


'ebagai penikmat kopi 
sejati, saya 


pun tanpa "ngopi", Bila 
Sad “ditanya soal citarasa, kopi 
ari Sumatera dan Jawa sudah tidak 
Michasi Sendok! asing lagi. Sudah begitu menasional, 
bahkan mendunia. Selama saya ting- 
@ av gal di Amerika Serikat (AS), hampir 
setiap kedai kopi yang pernah saya 
singgahi di New Jersey selalu menye- 
diakan "Java coffee" dan "Sumatran 
cottee”, 
Di tempat saya berasal, Minahasa, 
Sulawesi Utara, tersimpan pesona cita- 
rasa kopi yang belum banyak dikenal 
secara nasional, yaitu kopi asli Minahasa 
Setiap pulang kampung, saya tidak pernah cangkir kopi 
melewatkan kesempatan untuk sekadar | Kawangkoan Minal 


para anggota DPRD sudah pernah 
tang ke tempat ini, Selain menikmati 
kopi, para pengunjung juga bisa mencicipi 


menyeruput kopi Minahasa. datang de-ngan uap panas yang masih makanan khas Kawangkoan, seperti kacang 
Dari sekian banyak kedai kopi, ada satu — mengepul, segala kepenatan dan rasa sun- — dan "biapang” (sejenis roti bakpao). 

kedai terkenal seantero Sulawesi Utara. tuk lenyap seketika, Secara turun-temurun, citarasa dan cara 
Kedai sederhana itu selalu menjadi tujuan Di akhir pekan, pengunjung kedai bisa memasak Kopi Gembira tetap dipertahan- 
“utama para penikmat kopi di Minahasa dan 400 hingga 800 orang per hari. iri khas kan, BIJI-biji kopi didatangkan dari berbagai 
sekitarnya. Apa lagi kalau bukan Rumah rasa dan wanginya memang luar biasa. tempat, termasuk dari daerah Kotamobagu 
Kopi Gembira yang berlokasi sekitar satu —— Sekali Anda seruput, lupa untuk berhenti, dan Bolaang Mongondow. Agar aroma khas 
Jam perjalanan dari Kota Manado. Rumah Kopi di Kecamatan Kawang- dari kopi keluar ketika diseduh dengan 


Setiap kali ke kedai kopi ini, saya selalu — koan ini sudah ada sejaktahun1946 dan air panas, mereka menyimpan biji-biji dengan kayu bakar. Alasan di balik itu te- 
memesan dua sampai tiga cangkir. Maklum, — masih eksis sampai sekarang, bahkan kian — kopi sampai sepuluh tahun lamanya. Alat taplah sama, demi mempertahankan tradisi 
mereka menyajikan kopi seharga Rp5.000 ramai dan terkenal sampai ke pelosok lain memasak juga masih menggunakan tungku dan menjaga agar citarasa kopi tetap sama, 
dalam secangkir kecil. Begitu melihat se- di Bumi Nylur Melambal. Gubernur, wali tradisional (“dodika") yang dipanaskan (http://kom.ps/ACvEug) 


Kisah Kelam Secangkir Kopi Rwanda 


Berapa Cangkir yang 
Boleh Anda Minum? 


etika mengemukakan. keindahan alam, dan satwa 
keinginan berkunjung liar, serta citarasa kulinernya 


Tufikuleks ke Rwanda, banyak membuat saya jatuh cinta 
Ikenalan dan teman dekat dan tidak habis berhenti 

CB towriruiers yang dengan tegas melarang — mengaguminya 'opilkerap dianggap 
karena khawatir akan terjadi Salah satu hal yang mem- Kiss biang kerok 
sesuatu dinegeri yang iden- buat perjalanan makin berke- beberapa penyakit, 
tik dengan kekerasan. san adalah secangkir kopi lek: seperti jantung, stroke, dan 

Namun, pengalaman ber- —— Rwanda yang saya nikmati di — Hipertensi. Padahal, kopi 

kata lain. Negara berjulukan —— Bandara Internasional Kigali Irsyalrusad tidak memiliki efek samping 
“The Land of Thousand “Murakaza Neza", dernikian demikian, Meski masih perlu 
His ang Milion Srniles” Ini tertulis di kaca gerai Borboun Gk irvarusad — peneitian lebi lanjut, kopi 
ternyata sangat memikat Coffee yang terdapat di malah dapat mengurangi 


hati, Keramahan rakyat, bandara nan mungil ini 
Ketika saya tanyakan artinya 
kepada Jean Ciaude (bukan 
nama sebenarnya), seorang 
sahabat yang juga penduduk 


tisiko kematian akibat penyakit jantung atau stroke. 
Risiko diabetes melitus juga lebih rendah pada 
penikmat kopi. Penelitian di Australia menunjukkan, 
setiap tambahan satu cangkir kopi per hari dapat 
mengurangi risiko diabetes sebesar tujuh persen, 


setempat, kalimat dalam Timbulnya anggapan buruk tentang kopi biasanya 
bahasa Kinyarwandaituber- Arabika. Walaupun kurang tama kekentalannya. proses rekonsiliasi dan per- berkaitan dengan kebiasaan tidak sehat lainnya, 
arti"wewelcome youwith —— terkenal dibandingkan kopi Obrolan melebar ke sejarah — damaian," Karena pembuatan  separti merokok, minum alkohol, kurang tidur, 


blessings", Kenyaataupun Tanzania, kopi kelam Rwanda, saathampir — kopi yang panjang, seluruh rang olahraga, dan pola makan kurang sehat. 
Kamipun memesandua —— inimemiliki aromayang khas — setiap rakyat menjadi korban — rakyat bahu-membahu dalam Lantas, bolehkah minum kopi? Jika boleh, berapa 
cangkir kopi susu jenis"capu- danlebihtajamdilidah,Aro- — genosidapadatahun1994. — proses ini tanpa mengenal —— cangkir kopi yang diperbolehkan per harinya? 
cino", Ditemani secangkir manyamenyenangkandan — Sekitar800000 penduduk —— perbedaan suku dan latar Seorang pakar dari Harvard University, dr Rob van 
kopi,mengalilah kisah kopi — kentaldenganrasa"citrus"— terbunuh hanya dalam waktu — belakang. Dam, mengatakan, "Bila Anda mengonsumsi sejum- 


Rwanda dan kehidupan ne- — dikombinasikan lemon atau- sekitar tiga bulan! Jean Kopi juga telah membantu lah kopi dan mengalami efek samping kafein seperti 
geri ini, yang membuat dunia punjeruk. Ketika menyeru- — Claude sendiri kehilangan de- — membangkitkan perekono- — dada berdebar, gangguan tidur, dan stres, artinya 
menangisdanmarahsetiap — put, sayamerasatidakterlalu lapan dari sepuluhanggota — mian negara. Saat ini, hampir Anda telah rninum kopi secara berlebih," 
mendengarnama Rwanda. — asing karena kopiRwanda — keluarganya. setengah juta petani mena- Dari beberapa penelitian, minum sampai enam. 
Kopi Rwanda sebagian memiliki banyak kesamaan “Kopi Rwanda ini," lanjut” nam kopi di dataran tinggi. cangkir kopi sehari tidak ada pengaruhnya dengan 


besar merupakan jenis kopi ”— dengan kopi Indonesia, teru- — Jean, "telah ikut membantu Ihttp://kom.ps/ACVXEA| kematian atau masalah kesehatan lainnya. Namun, 
satu cangkir kopi yang dimaksud di sini adalah kopi 
Man yang mengandung kai 100 mg 
. MA Ana mara sena Kai ra 
liputan warga besar di sebuah kafe, kandungan kafeinnya dapat 
'sumsi di rumah, saya kira mengandung kafein 
Mengintip Konsep Pasar Tradisiona pena Toba 
g p p Perlu diingat, efek samping kafein bersifat indi: 
viu Saya elu minum koi dipagi harikarana 
satu cangkir kopi bisa menimbulkan gangguan tidur. 
Selain kafein, kandungan kalori penyebab obesitas 
di kopi juga harus diperhatikan, Di restoran cepat 
saji, secangkir kopi bisa mengandung 500 kalori. 
Jika kebutuhan kalori sekitar 2.000 kalori per hari, 
maka 25 persennya sudah terpenuhi dari kopi saja. 
EL Asam cock sabar dengan karane han 
tin kuang da 1001 per cnekr Gan kandungan 
Namun, bila secangkir sudah memberikan efek 


engan birokrasi yang tidak 
tumit. Pedagang cukup 
mendaftar melalui situs pe- 
merintah kota yang mengu- 
rusi masalah pasar. 

Biaya yang dikenakan pun 
tidak terlalu mahal, sekitar 
20 Swiss Franc atau sekitar 
Rp 200000 per hari per 


Kopi Joss,..secangkir kopi yg 
dimasukin dg arang panas dan 
berkhashlat untuk asam lambung. 
wiaupun dicampur dg arang panas 
tp rasa'y ttep jooos tenaaaaaan. 


onseppasar disetiap — sekali buka lapak. Harga itu 
tanda Nco Ke pasti berbeda. — berlaku diarea tertentu dan samping, sebaiknya hindari minum kopi. 
desi Eropa adalah salah telah dipertimbangkan oleh Ihttp://kom.ps/ACujfel 
eceng kopi bibi taat rabak satu benua yang boleh bang- ekonom setempat. 
Jam kerja.ciminum bersama ga dengan konsep pasar Titik-titik lapak berjualan 7 
teman penuh rasa kebersamaan vadisionalnya yang tertib, pun diatur agar tidak terlihat Pasar Sayuran dan Buah Tradisional OBROLAN RABU DEPAN 


hilangkan penat kerja walau: bersih,dan menarikuntuk”” menumpuk danberantakan.  (Penjualnya juga orang Asia) 


2ngopinya kaum buruh. dikunjungi para wisatawan Untuk makanan dan minu- —aa i 

Paranya Mas domestik ataupun asing. man, lokasi lapak diarahkan Siaga Banjir 

Vinji Swiss contohnya. Kete: didekatkantorpemerin- —— kansetiaphari,tapihanya — kandatangdaridesadengan PEMISANE NN PN 

gasan pemerintah dalam tahan ataupun swasta, Pasar — Rabu dan Jumat, minggu membawa hasiltaniataupun MAAN N at 
kopl adalah sumber mengaturparapedagang —— yang menjual kebutuhan pertama dan ketiga setiap ternak dengan kendaraan, penanggulangannya. Ceritakan pengalaman atau 

Inspirasi, Harum aroma kopi membuat mereka berpikir —— pokoksehari-hari dipusatkan bulannya, Lebih kurang seperti itulah — PEKAN tau 
di pagi hari membangkitkan seribukaliuntuk melanggar — didekat pusat perbelanjaan — Paracalonpedagangdi- — hasil“intipan" sayatentang KKN ANN Puan 
imel esliyanh ana aturan. sehingga mudah dijangkau — wajibkan mendaftarseming- — konsep pasar tradisional di juga bisa berbagi lewat Twitter (tambahkan hastag 
Menma Peak SR A Dara Selain itu,sistem pendaf- — warga Gusebelum berjualanatau — Swiss, khususnya kota Basel, — PENGENANN NN NN 


hari membuat saya selalu si: 
PA Wani atensi eta Hai tarandanpembayaranlapak — Menariknya,pasartradi- — tepatnyapada'Selasa.Para — tempat saya tinggal. tacebook.com/KOMPASIANAcom). Into selengkapnya 


berjualan juga dilakukan sional tersebut tidak diada- — pedagang pasar ini kebanya- Ihttp://kom.ps/ACoAtRI PENSIUN at 


mrloperkoran @ & 


KOMPAS / KLASIKA / H 
Rabu, 28 November 2012 


Tiga Negara Spore-Malay-Thai- (Ace 1 jam Cair,Agunan BPKB, Bth Cot Penerjemah Mandarin TH Data Entry P/F time 20 | Bth Supir Rental JakselSim A, 
PERLENGKAPAN RMH Niotngeparta ta Po temasama  Kisatenegntaa ID LOwoncan ketagihan» Pkn apaan 
Orange 021-668114/5596ODD Ma Aha Peti » NBTaYA ada fuocis 0729 23 Ieisi0)00851008287" | CV KePo Bae 26 NS A01 
Im ad artgotango: Di EP LULL trs Mepures.aoa | Seng 
not Tgn | Kena | Gn an it 
DAERAH-DAERAH SM Bth sgr-Koki Pempek/masakan | BtixSpv,Pria,STM dgn,siap 
SSS ae, PN Kebt an K Keion Ae om cakninan BPKE MO Bh Goo Sri Cg, | Bt mna 7 Iga | Case Sc Bs 
nasa NymkGorden SaaTerang Makmur Jaya plaksanaBgn, pure rinsentie, lam imm “Totok | maSMASoesSpv Perasaan SMA 
Kaban anang | MNBOGOR! Ae Tan HL 6 KAA Ka DD Mash angkasa Hape Mer CS an 33 
M09N 501303273653 nah perumah ad #01 morena | nasi nagin angina | "Ta roabasiaaca1 | Ot spgyatatwatuc mat Lupa | Ghgakn mind Cantumkan gai 
Dari Lagi Rmb Ruko Jan Gap | Tora prumaaningusr ii Kadang 621473 Kemang/PM 25M4/S Fr 0: | JLGaan Mada I:MUEAtrt 
DAH RMH/KANTOR MPN Make PeLy Aa te Org Ae Jam caiminan BPKB MBI Peasgvst 623679 | un Gum MiusOtomoti Fi | 021:3885100510911201286 
KITUTANNNAN | kikwon 2 br ozsasnas16 | 21200726 020060513102 Darto 20135 D8 3 | Aan Wat syog: Sopir san Az | Fama ngag OK Uu Data ot One 
1 Mk ia. Atr SoniesiMA: | Paman Jkoya Mampang | uh cet sio & pe mr, | RB Pensiavit Seo Inem 
sateminttn RumahKanr | Gro et meta mat pda | cp € ct, Kong Parut R28 0 nca0o6 52001 | Pm 20V8 Pe bandana Ne bapak tp 2130 | Ts CN muda & ek Ir AL200 1 OR309021 
bergaransi, Profesional. Anti | Sana ANA ertOe1aN06I227 "| HiMencong 285/200, SHM.Hook Da iegan | PriDeltamas kim portlaio ke DOS, 
Ana Ke al ' AK PJ ISP | Aeeytam cas pesona | SAMA age Bth Pengemudi Rentat2snh | Ghosas1aL K2 Bora 027 | Butuh Segera: ) Manage Beta 
goal Wa Puncak Psk Angin | ““50217260016 BPKB Nahh ea Teng corsa | /02/83 Im bpkb mbU/mtr aman PPLX PF time Data Entoy | Kamtebuanan minsMA,may3 | "enteng iaigus Degukana Denain Ora 
2 Anda Lb 2001 Poo V1 , Pesta ine : bitelas Obatodet, Un 
Pan | Ta pn ia ta Aa EA 
aan | MNNGEARARNN | ag | Kana g pn basa” | mts ma peta | Sk ha PE RAN 
Ie, hesBisCom MATIK | 22758772 Ino #kampin on in, | Tic Wp Bi Con Ren Kooa” Gangnan. Ruko 
TOEFL, TOEIC Mand 1 bin. BSE Kost Excit/b 506/000.24x1 | Al 3 1 | dana100M u/yg ada krodit line | Artis PM mngmnt macr D/W 6 - | 91 sgnAgmmind3 & bs: Rogo Drive Blok A/2 Gading UTUH Sgr Input DataMs. 
TOEIC Mang din. BSE | muti mengearumar | Ke PSA SOS/O00 20 | ay Ry Br G5 Kpd Del | dannlOOM ul ade krodi ine | Bt PH mangan mm D6 | Ban sgnang daan peak 1 D3/S1 Min 
basi | Met mt macan | Sea Aca | Beta Sen Dr | aer Seruan | Besa 
pa masasma | SO Dl is Bima”) ban Aa Ag 
Gr Jp Fr mat Fi Ki komp Acc LUAR NEGERI 'Bth cpt supir pick-up, dom. Pluit | Prnsran, km CV ke: PT.Bangun | BthSgrDrafterMetLaki)&Skrtris | Butuh Staff Teknik & Tender 
musik juis Sitabok CrendcuZ | MCIKAMPEKI Miang BPKB R2 Merk Yamaha | dk max25 3m Asian Min | Usaha Nasional Gaha Mustka | bir iotinggrs AkiMnesih | Eognsergarat:3U0 , Tk 
aa Po. -50711 ARA | An, SNA/sedorat Tonus | Ratu anta Sd Gatot Subro | nas MOitco bonJitim.ce | Si Om-PoBori21 Je1O12 
BRI Soe COM (LIS, TOL | ngamua raya Am Gema: | Pant Mba. Ino ovlEAost Dahan Telan aa Pa | Na Naa ek | Solar bon ig Rol 


at dual tanah SHM luas 32 Ma | Apape 92002115061287771029” 
78674001 95725381 Lontong 25 | Sial tanah SM luas 352 HA | Agape92992105.00128777102 -— 


Englsh. Con/Tool/EIts/Busins | 690 TP. Hub, 0016553221. Buana Holiday Tourjurus work 
0g gor NativcSpookcr di Ram beimit ng: USA, Kat, Now 209 
Iu Mub.65305352 Sot Pimcal | NIDENPASARI Tang LGL ada MOU 081288372 5 


589 Wiliam Wilieerocketmai 
IELTS 8, IT 100, English for | Disewakan BU Toko fu! furnish | com, NG: al 28 Nov, 156 Des 
individuslkcompanies at your | 30m drPantaiKuta JlPantaikuta | '12 hadap Embassy Aust. Visa 
SiMEGES Review Daan Mogot. | A1 Bat,2tit818:081232610052 | Korea tal 3 Des'12 sidik jari, 
3935 9012/081389697300. Hadap Embassy USA 5x6 Dos! 
DA OM LT3300m? dkt pantai ba | 2012 U/Oenpasar dan Makassar 
Superintensif/mat/1/SMA/Mhs | tubalg : 50m kooantai aga lin 
ar tunggal palm Itth hub | ht 100kme Hub0179729689 TP | Spore Kost Pelar/ Kmr Harian 
81289103189 Mob3BA Jak Sel Orehard, Novena brhyaman, 
Jcpt/mehVila Cangu Kuta Bali | »45 985102217 BEM 25060100 


OBITUARI "3 


DS 


SHM 417are, 9 unit villa, s.pool, 4 
KEKE | ak REST IN PEACE INNAA LILLAAHI WA INNAA ILAIHI RAAJI'UUN 
1 1 Test LnomikdomokiP) Mar Seni, Tengp piarpkang ha Mamah Bapa di tnga pada HOP. Segenap Pimpinan dan Karyawan 


SALE.RUKO LOK STRATEGIS Iv, Masa, Mara Martan, Marak, Swdos kara tardrin: PT BITA ENARCON ENGINEERING 
Komet nanom | susut yua : 
Sonkdnstd-2bns2 Oei | Ae Tema PERLA NRSTA  ja Kp Bp T Wana Kns : PT BITA BINA SEMESTA 
CETV Iicam io 015811 | Tanah semiyak ono tt | gan H0 DT Mata Ke TAN GIOK HIE PT BAMKO KARSA MANDIRI 

Tar 


1900m2 2in29766254 HP: | Jasula ManunggIJtitoF.Muby 


Panasonic AN Type June | 3 (eni 
Na Anu anang? | 00125680009 Da Ta aahun Menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya 
piawai anter | Menag PELUANG USAHA 
soo | Bisa Buta Tove Sistem nine | Benar “Rumah Duka HEAYEN FUNERAL HOME Lani 
Dilan Da Lah 4 AO Ld D aah ca AH | dadang ranjang No akar Utara dan aan kevurntan pa Mar 
BalOA Day Van tamoot 220 | oiitis MLAKLEAN ANA Kapan POKOK KANG en Oka HEAVE P, 
beb ear 
“ Deposito Emas Logam” Muk “Kami Yang Mengasihi: 
Us$ da atnritnte5033 | PAMEKASAN Keome 2 HWI. aman Suami: Hadi Saputra (Xie Ya Hwa) (alm) aa 
Bah 20/12 ura aj 2620712 anah, minsiObarana P Menantu: 
inMal/ 'ket/VestCambiia | Kavling Madura di Camplong Jin | Wb-Mahtud:0656 7828105 / 021. 
Sana dak Merana | Sampang Lo Strgs.2101tm?” | 41686280/Rama 081311681537 . 1, hannySanyoto 


an Sunemomter | Ntand0z00112/60n829 | penataan RL, Kang 30 Kakak ipar: 
iba Ooo | maraton yag Itatuk uh : P3 : Bapak Ir. H. Arie Prihandono bin H. Soehanto 
Senin una vetto- SERANG 201311222 h0/02105153S79 : (Salah satu pendiri kelompok usaha BITA) 
nga Ji Sin-Phukat | ia Tanah SHM Luas: 12 . 
Jual Emas Logam MuliBonus itaryn Mewengkang 
PI KMMNSUGIBN8 | Darah Intusti gigs pantat | J2 Setu pon 1 Pada hari Sabtu, 24 Nopember 2012 di Yogyakarta 
ke” arah” Bojonegaraj Serang, | Gol bung Pl Indah Rap RTA: NA e Ra dan telah dimakamkan pada hari Minggu, 25 Nopember 2012 
Bu bolcham & Gan HuiBpss | 8076 paulus 0612873338) 1 'dipemakaman keluarga Wargi Sastranegara - Astana Anyar Bandung 
Bo Sonuan0 0618 61703 
kai sange : “Semoga amal ibadah beliau diterima Allah SWT. 
IE surasumi nda, koa walng: 0052000 'dan dibukakan pintu ampunan yang seluas-luasnya serta 
Pruhetat25m2todessa1Vois | Kosalaopi Lembur. Sawan | Oper Kontrak Meteran Ramen mendapat tempat yang baik disisi Allah SWT: Amen, 


shanghai 29n0v.29des/ tour tm | Sukabum,5.018m?,/9250rb Toh, | dr Kip Gading Beserta Peralatan 
baru Wis6000.hapoy 56911717 | Swi6Kim ikan, 1P, 0810915101” | nya Lengkap." 0517 667 8819 


Pada hari minggu tanggal 25 November 2012, jam 02.15 WIB di R.S. Cimacan, Cipanas - Cianjur dalam usia 66 tahun, dengan masa pengabdian 41 tahun. Jenasah 
mendiang disemayamkan di Vihara Sakyawanaram Lembah Cipendawa, Pacet - Cianjur. Kremasi pada hari Sabtu, 1 Desember 2012 di krematorium Cilincing Jl. Cilincing 
Rekreasi - Jakarta Utara Diberangkatkan dari Vihara Sakyawanaram jam 07.00 WIB 


Kami yang mengasihi, 
Saudara Seperguruan: Bhiksu Dharmamurti Mahasthavira, Bhiksu Aryamaitri Mahasthavira 
Murid-murid: Bhikkhu Arya Kusalo Mahathera, Bhikkhu Saddhanyano Mahathera, Bhikkhu Sasanabodhi Thera, Bhikkhu Dharma Sumangalo Thera, Bhiksu Dharmarakkhita 
Cucu Murid: Bhikkhu Bhadrauttama, Bhikkhu Bhadrasunanda, Bhikkhu Bhadrasena, Bhikkhu Bhadrapala, Bhikkhu Kandadiro, Samanera Rahayu. 


D KELUARGA BESAR Y SANGHA AGUNG 1 AN MAJELIS BUDDHAYANA 
(A7 VIHARA SAKYAWANARAM INDONESIA 0:21 INDONESIA 


mrloperkoran @ Scray & 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 28 November 2012 


3 ETALASE 


SANKEN 
digtolsWH 


SEGERA temukan 
kehebatan teknologi 
tenaga surya teranyar 
pada seri SOLAREX 
dan PREMIA Digital 
SWH, seperti kolektor 


SANKEN Digital SWH 


Nikmati Kehebatan Teknologi Teranyar 


ya tahan lama, serta 
kecanggihan ' Digital 
Solar Controller dan 


rangka — Aluminext 
yang kokoh (tersedia 
kapasitas 100-300 
liter). SANKEN Digital SWH adalah solusi terbaik, hemat, dan meng. 
Untungkan. Nikmati kemudahan memiliki SANKEN SWH melalui pro- 
gram cicilan nol persen tanpa DP. Dapatkan sensasi kesegaran alami 
dan kenikmatan mandi air panas gratis yang sehat. (“/GPW) 


SANKEN LUMINA LED TV 


“Sensational Crystal Clear “ 


visual Full HD 1080 p, SANKEN Lumina LED TV 
sanggup menyajikan ketajaman gambar terbaik, lebih halus, bersih, 
dan jernih. Peranti ini dapat memutar ragam format film-video, 
gambar, dan musik MP3 langsung dari koneksi penyimpan USB 
maupun ponsel. Dilengkapi fungsi Monitor VGA bagi PC, laptop 
maupun netbook. Selain itu, terminal HDMI untuk mempermudah 
koneksi berbagai perangkat AV di rumah. Teknologi DNR ampuh 
meminimalkan lemahnya sinyal transmisi penyebab 
Segera hadirkan kecanggihan Lumina LED TV ke rumah Anda. ("/GPW) 


Into lebih lanjut, silakan hubungi Sanken Customer Care (021) 6626487, 66691234. 
Taksi (021) 6685248. Email: helpfBsankancorp.com. Situs wab: www.sanken.co.i 


DAMDEX? 


Membuat Rumah dan Bangunan Berkualitas Super 


DAMDEX Multifungsi membuat semen men- 
jadi keras, rekat, dan antibocor menghasilkan 
7 kualitas top dan 7 keuntungan di bangunan. 
Pertama, cement base antibocor yang tahan 
api dan panas matahari, tahan rendam, dan 
hujan, Kedua, campuran beton, plesteran, atau acian yang keras 
sekaligus antibocor dan cepat kering. Ketiga, perekat keramik dan 
pengisi nat antigores, antilepas, atau antibocor, Keempat, penyumbat 
bocoran air yang mengalir deras. Kelima, perekat keramik dan mozaik 
di dalam air. Keenam, plesteran atau acian yang keras (sulit ditembus 
paku), dan antibocor untuk cat dinding yang antibelang. Ketujuh, 
DAMDEX Warna cement base sebagai produk kedua selain DAMDEX 
Multifungsi, adalah antibocor berwarna yang tahan api, panas, dan 
hujan, tahan bertahun-tahun. Ingat jangan memakai antibocor 
waterproof elastis karena tidak tahan matahari, pakailah DAMDEX 
ent base. DAMDEX Multifungsi dan Warna harus dicampur semen 
dan air sehingga volume menjadi banyak dan hemat. DAMDEX 
Multifungsi menghasilkan tiga campuran, yakni campuran cair yang 
mudah meresap ke retakan bocor, campuran kental yang merekat 
dengan sempurna, dan campuran padat yang sangat keras. ("/ACHJ 


Solar Edwards 
Pemanas Air Standar Rumah Mewah 


SOLAR EDWARDS - pemanas 
THE LUXURY STANDARD air tenaga surya, 100 persen 
buatan Australia. Tangkinya 
terbuat dari Stainless Steel 
Marine Grade 316, antikarat 
Imi, tanpa anode, tanpa 
gas hidrogen, dan bebas 
perawatan. Menggunakan 
solar glass yakni kaca 
khusus untuk” menyerap 
dan memperbanyak radiasi 
atau panas matahari tanpa 
pantulan, yang menjamin 
tersedianya air” panas 
tanpa bantuan listrik. Solar Edwards: kualitas adalah fakta, bukan 
cerita. Garansi tujuh tahun dan servis gratis dua tahun pertama jika 
Giperlukan. Sudah masuk pasar Indonesia dan digunakan sejak tahun 
1981, (“/AJGJ 


Solo agont: PT Daya Eximindo Perdana, Wisma SEBA : Jakarta Telepon 3149660, 
toks, 3147249, e.mall: dayaeximindofhcantrin.net.id, website: www.edwarda.com.au. 
Hotline: OB11614050/ 021-70640123. Dealers: Bandung: 6626128, 70453601. 
arang: 7479846, 0816668172. Surabaya: 70198687, 5028369, 08123089697. 
224786, 00123914853. Lampung: 487984,” 471270, Medan: 45/2135, 
9768. Pekanbaru: 081314500072. Dicari daaler & salos, 


AC LG Floor Standing 
Solusi AC bagi Semua 


@.ac 


AC LG Floor Standing menawarkan, bagi 
'Anda yang membutuhkan AC untuk gedung 
perkantoran, hotel, rumah sakit, 
apartemen, restoran, universitas, sekolah, 
pabrik, ruang pertemuan, dan tempat 
ibadah. AC LG Floor Standing bisa menjadi 
solusi, AC LG Floor Standing memiliki 
kapasitas yang cukup lengkap mulai dari 3 
PK, 5 PK, 8 PK, dan 10 PK. Keunggulannya 
pada outdoor sirip-sirip kondensornya sudah dilapisi “Gold Fin”. 
Memiliki fitur jet cool dan fast cooling untuk mempercepat pendinginan 
ruangan, mempunyai sistem kontrol auto restart function saat listrik 
(padam mode setting akan tetap sama ketika unit nyala kembali. AC LG 
Floor Standing memiliki self diagnosis function yang akan mengeluarkan 
kode error ika terjadi kesalahan pemakaian atau kerusakan pada Indoor 
maupun outdoor serta dilengkapi fitur Zero standby power consumption 
yang dapat menghemat pemakaian listrik hingga 90 persen saat posisi 
standby. Untuk kapasitas 3 PK dan 5 PK sudah dilengkapi wireloss 
remote control, Sedangkan untuk kapasitas 10 PK bisa dioperasikan 
dengan menggunakan ducting. ("/ACHJ 


Tangki Air dan Kimia Penguin Besertifikat SNI 
Aman, Berkualitas, dan Tahan Lama 


TANGKI Penguin diproduksi meng- 
gunakan metode cetak berotasi untuk 
menghasilkan dinding tebal berlapis, 
bebas tegangan, dan tanpa sambungan 
dengan masa penggunaan terpanjang. 
Metode cetak lainnya (blow atau inject) 
menggunakan tekanan untuk pro- 
duksinya, menyebabkan tegangan da- 
lam material dan ketebalan dinding 
yang cenderung tipis dan tidak ter. 
kendali. Tangki Penguin hanya meng: 
gunakan bahan polyethylene murni besertifikat FDA (food-contact) yang 
tahan sinar uftraviolet (UV), korosi, dan kimia. Didukung pula dengan 
lapisan dalam putih Plascobrite yang tahan lumut. Dengan kapasitas 
produksi lebih dari 1 juta unit per tahun yang diproduksi di kota-kota 
besar di Indonesia, Anda dapat memiliki tangki aman dan berkualitas 
dengan harga ekonomis. Tersedia dalam ukuran 300 hingga 30.000 
liter, Ditambah garansi hingga 20 tahun yang didukung perusahaan 
besertifikasi ISO 9001:2008 dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. 
Gratis Penguin Switch untuk pembelian tangki berkapasitas 1.000 liter 
ke atas. ("/GPW) 


Informasi lebih lanjut hubungi Panguln customer sevice: 0807-1112222 (pulsa loka). 
mall Into@penguln.co.id, Situs web: www.penguln.co.id. 


Wasser Pemanas Air Gas 
Aman, Praktis, Ekonomis, dan Bebas Pembobokan 


WASSER mempersembahkan pemanas 
yang dapat dipasang pada 
kamar mandi dengan keran 
maupun keran pencampur 
Sebagai fitur tambahan, 


tunggal 
(mixer). 
pemanas air gas Wasser terbaru tipe 
WH-5O6A dapat langsung dipasang dari 


keran air Tunggal (satu lubang) sehingga 
tidak perlu membobok dinding, 


Dengan setelan api pemanas besar dan 
kecli, air hangat yang dihasilkan selalu 
berkisar pada toleransi suhu untuk 
mandi pada umumnya dan lebih hemat 


alat ini sistom Oxygen 
Depletion Safety Device (ODS) sehingga 
pengguna selalu aman dari bahaya kekurangan oksigen. Garansi 3 
tahun servis dan suku cadang dengan pusat layanan servis yang 
tersebar di seluruh Indonesia. (“/VTOJ 


Ariston Electric Water Heater 
Pemanas Air Hemat Listrik dengan Teknologi SCHE 


PEMANAS air Ariston kembali meyakinkan 
masyarakat dengan inovasi teknologi hemat 

Nistrik. Elemen pemanas air dari Ariston 

mengadopsi teknologi SCHE (Self Cleaning 

| Heating Element) berbahan stainless steel halus 
| dengan bentuk yang diperhitungkan detail 
| 3 sehingga mineral dan kotoran dari air susah 
2 permukaannya. Permukaan 
segera memanaskan air tanpa terhalang 

7 kotoran sehingga pemanfaatan energi listrik 
lebih efisien, Dengan tambahan pelindung 
panas (politoam padat) pada tangki air, suhu 

d 


Dapatkan pemanas air gas Wasser di tokotoko sanitari, eloktronik, dan bahan 
bbangunan terdekat di kota Anda. 


Informasi lebih lanjut hubungi outlet modern atau toko-toko sanitari, elektronik, 
maupun batin bangunan terdekat. 


GEA Showcase Cooler 
Kabinet Pendingin Hemat Energi 


GEA kembali mempersembah: 
kan kabinet pendingin (showcase 
cooler) terbaru yang dirancang 
untuk mendinginkan aneka 
minuman atau soft drink dengan 
proses pendinginan cepat merata 
dan hemat energi (sekitar 200 
Watt) dengan motor kipas besar, 
Frame pintu dengan teknologi 
single mould tanpa sambung 
menjadikan kabinet ini tampil 
kokoh. Kacanya berlapis ganda 
dan embusan hawa kondensornya 
mampu menghilangkan embun di kaca. Kabinet dengan irame pintu 
tam perak Ini dilengkapi lampu interior dan area promosi (sticker 
branding di kaca) untuk menarik pelanggan. Cocok digunakan di 
restoran, toserba, bar, hotel, atau kafe. Tersedia dalam tiga pilihan: 
kapasitas 210 liter (4 rak), 260 liter (5 rak), dan 360 liter (5 rak). 
Ditawarkan dengan harga promo, garansi servis, dan suku cadang satu 
tahun. (/NOV) 


Informasi lebi lanjut hubungi atau kunjungi showroom GEA di PT Royal Sutan Agung, 
Jalan Rawa Gelam IV nomor 5, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Telp. 
(021) M6B2ANI1 dan 46833333. Faks (021) 46835595, Emi: Infogoa-tsa.com. 


URGENTLY REOUIRED 
Amultnatonal global piayor in Froignt Forwarding, 
neess a Civil Engineer for 9 mortns contract 
English 8d must 
Usod to handie design and structure analaist 
- Protteient on Microsoh Omcs 
Song knowledge ol Tochncal Drawn 

roficlent on Programs AutoGad SAP2000.ETABS, 
A complete application, CV, expi 

photograph pleas 


IKAN SEGERA, 


1. salary & 
send to: 
£forwarder@yahoo.com 

the date 


DIBUTUMKAN SEGERA 
Pa mean 
Sea besal aa 
| area ba » 
Te ac, Dihth mekanik fortip Ime kem 
Ipang || pe et tan 
Tejan peniron aa loas || blok n05 Cikarang Bekasi 
si 
- muat 
Ma ea 


arstok CV. fo021-63861531/ 
Emallvini wibowo9yahoo.com 


LOWONGAN 


Customer Service(Min23TND3, 
bs ms ofeng aktif Kmnkti) It 


Dittatan Marketing / Product 
sms nama posisi 081585800215 


Engineer Jtookan 34 Tok. Sapi 


1 Bag ka Png St 
Human DL etata Kubis laman timur Bat 
Butuh Workshop 24-10 001250005107 


Didthkan-2org perencana/pelak 
sana,S1 Arsitok & 2org Mito. 
1imwmJLDahil Blok A-15 Perma 
ta de Margooda,021:92031172 


Dicari sar Kasr/SPG utk Bakery, 
(min.SMA/Sedeajat. Kom ka FX 
Tifosyle Centre, Lt F5 n019-20 
JIend,Sudimman, Pintu satu 
senayan / lgs 9 interview 
Senin-Kamis Jam 100-120 


Manager, 
Customer Service, SA, Foroman 
Mokani Engino & Elctric. Pia, 
mmabir, pengalaman min 2th UU 
Gi Fatmawati, Lamaran Ingsng: 
Bengkel CBU Ayun Jaya Motor 
Danau Sunter Stn, Blok O II 
ikaw13-15 Jakarta Utara. 


Dbthkn L.Ace pgim Estimator 
'AGCOms jakbarktng)3.HRD kim 
kePT Citra Persadamas Eng: 
indo Duta Gardonia Piz Biok 
AAL/98 Tng 15120 PNS 


Cod Drafter W/P,SMA maxsth 
Send Cvephotoslindusti Son 
1//00-26 Jababeka Ii, Bekasi 


Dbthikn : staff kotor, waiterss 
SmEWnt man.221h & therpist 
max 3th fa bw lgsg Winners 
Spa,JI Lamandau raya blok C 


1023 Tip:72798531 Fang 1 


Ih, tidak” merokok,tahu jalan, 
trpmmpilan  rapiKrm-Teuku 
Umar No.54 Mentong.Jkt 10350 


DicartWnt SL mia/S1 farmasi 
(D3 /Bog Aeimkondsgt menu 
'skan,Suratefato,JLProklamasi 
618 JKT-A0S1O tt-Joannet 


(Sar Tng IT PglnyFresh Gradu 
ate Mengerti Softwar.Kim kz 
Patra Raya No.IM,JI 12510 


(Gr StafBagKevangan/Perpajaln 
(Usn min D3 Akuntans/Porpaja 
Ian U/Kotr Notaris Kirim CV Ke 
IM CipatoV No3 Jt 12110 


Dothkn sgr DPA pgim min 21h 
memilki Sertifikat DPR & CSO 
Imen Isa ke PT. Pelajaran 
Bermata Maritim Nusantara Ji 
Pakin Ruko Mitra Bahari Blok 
728 Jakut TIp.021-6615622 


" KARIER 


RGENT A5 Positon For 
Input do cororate.oslun 
111430-60”061311060272 


Dkarepoasana Lapangan min 
STM pam min 30191703 Tk 
Sip pam mn LOvAratek Si 
diutnkan wanita um ken ke 
Setindpahsacom |. Kamp 
Din Ga A8 Cb AA 
JAS Karang Tengah icug 
1457 svetn ok Bei Vita 


(Membthkan Front Ofica Hotel 
(03Wotel)8 Accounting max 
291p PTN Property oma cv 
haeryibuikinggyahoa.com 

Urgenty  Reauired: "Night 
Trader“s" In” the” financial 
(Market Incomo Approx 2500 
UUSD/Month By, working. part 
imelrom19.00-21.0009:Male/ 


Pbck Pormen Tak Bth P/W: 200 
oro.Bag Produksi MaxOth Di 
temptkan Dibbrp Pbrk Lok Totg 


Kn Da (aU 
Ole Sita & Kasta pengin | BESOK PL | pena napa aja 
Da gn ag pena | Dia DU 213 | ipank tenan tahan 
ea dal msl | san SAN, Laga 2 | ega SS 


Rasuna Said Kuningan Jak-Sol 
(Monday-Fiday) From 100- 
2000. Erpatiate wokomo 


19k Ada Shf.Bu Laifohe OS13 
1914 9952 (sg Bg.Pogws Pking) 


Dice Supervisor (peda Dut rosto | 39169952 (sg 8 Pos 


stafood Min. D3 Bertagng jwab 
ot disiplipglmn min. LEhKrm 
lummn ke Daan Mogot Baru Jl. 
Bedugul Blok 1A No. 3ASA 
Kalideres Jakarta Barat 


Web Master Programer HTML 
Palm min Sth-Emai Un Lip 
ke toberfinOyahoo.com 


Poomareuancan 


Aborsi dm ton 
Sa batam 


Penerjemah mandrind / sopir 
ngiman' 25-40 laki hubihony 
08111111529 


Doc Checker Min 23Th, SMABs 
(MLONEng aktif Ro 3001000/ Doc 
ms nama,posisi 081932827277 


#1 at 
Peta 


SMS 081381511696 mx 


#01h, 0 
Penang In dor 00570202276Mulana 
use Wife Wolcome, Inem | perusahaan retail Partum, Cari 
ARPALSIVwookOB1284563981 | segara Sales (Min SMU) ADM | Acenyntng, Wanita, SMEA/O3: 
(Min SMU, bisa Excel) CV: | deamakan Yaraugdi benalan 
MPUT Doc Corpratexdr ter | Taman Kencana €3n020 Jakbar | Hp Jin.ipinang Lontar Indah 
ikat jam kr,35-69 Incm37It Blk-8-I/11 Jakartaimur 13120 
#Mooth.ca1081219799640 'emait chrisiandcon.ot.id 


Prsh Wedding Dekorasi Bth: 

Designer S1 Senirupa dpt 

Sa paha, 

Ka dp pia Menguasai 

utk Tortile Gi Ruko Bik F/71 Apagtnsmp | Dtoitss: Alaydrus 50 LI, 
PA aan 

La 


UURU Ketik Ghometp/OXIRT/ 
Pensiunan lem, ine #Rofit 
“ROAD "10819 3263 0037 


DM Tyoist (Home (P/P), 
Ine Rt. RplEt, Min 30- 
601m" 10812 8326 3678 


'Adm2 Como, Syrt: Wat, Palm 
Ket. Umr” Las Komp” Ruko 
Permata “Senayan Biak C26 
Jllentara “ Polajs/ Patal 
Senayan Jksol 12210 


Part Time: IRT, Wokome: 


Kesamaan 
RD TIK" 013 3113 3986 


Security Coordinator/Secuity 
Manager, PenidikanSI/TNI/ 
Polri: AKABRI/AKPOL/SECAPA 
ISEPAWAMIL Pengalaman min 
Rthbs, Bhs IngrisKomputer, 
sio 35-60th Kirim ke-JiEimpu, 
Sendok No.31 Jaksel (0215207 
122, €:hedegiobalamowxcoid 


Ktr Notaris:l.Manager Sekrts / Bth 2 adm kantor wnt,min.D1 
id/Toinee utk edata 6 Admin | Star Property Dnas, Luar Cr | max-sthmenguasai kompkim 
Peritmsmt: 51 Ja. Pycboogi | Lokasi, Blm Kar Pny Motor | vs Piang Ra 29 013220 


Koki Pria,Pgimn Catein,Siop 
(Dtmpin di Cibitung, Pki Keras: 
dm Catering, Wnt, Min. SMU. 
lumen Ken/DU Lsg Jl Tebet Brt 
Dim 1/42 TobetJKS 12810. Up 
Asi Rest.s45 De1:8350708 


(Administrasi, Prla17-220h, DL 
Lima kam JI Bet Boulevard 
1C7/62 Klo Gdg JakUt.omait: 
malibus2stusiodyahoocam / 
(malibus26contn.netid 


Panas 1 ju (33 peomerlad Sendiri, Gaji Komisi Mark. Lmr 

aa Yana Koes | pn cal Ka Me Lan 

Maman An Ba | Bp" aa | td v3 Mati 
Sm nd | AN ae ha | kam da wan At 
aa Aa 

Bia kan SAP | ay te 1 Tm | is 
Be ba 
Kan ek 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Homeycomm 
Memenuhi Kebutuhan Komunikasi di Rumah 


HOMEYCOMM merupakan sister 
PBX dan Panasonic IT Comm 
yang dibuat khusus untuk 
memenuhi kebutuhan di rumah 
Anda dengan kapasitas yang 
sesuai untuk kebutuhan 3 Jine 
dan 8 extension,” dengan 
keunggulan sistem PBX yang 
dipadu | dengan jaminan 
duralibilitas dari Panasonic 
System Network-Jepang. Fitur 
paging/intercom memungkinkan 
pengguna melakukan panggilan 
Ike nomor ekstensi tertentu secara 
gratis. Tersedia juga menu transfer call di mana pengguna cukup 
mentransfer telepon ke nornor ekstensi yang dituju. Di samping itu, 
masih banyak fitur lain yang dimiliki PBX. Horneycomm hadir dengan 
harga terjangkau, berkisar Rp 2 jutaan. Anda juga dimudahkan 
dengan jaminan layanan purnajual yang tersebar di 12 kota besar di 
Indonesia, kesediaan suku cadang, dan pemeliharaan selama 2 tahun 
penuh oleh Panasonic IT Comm. (#/NOVJ 


informasi lebih lanjut hubungi (O21) 2567 5321 atau 0807 1777 777. Emait: 
markating@panasonic-itcomm.com. Situs web: wwwpanasonic-teommm.com. 


' KARIER 


Peshumbthkn. Akunting Support 
Mkting Admin pgImn2th.emait 
tokyojaya.santos06yahoo.coid 


Didth adm wat Im Jam Ko 
Kors Segitiga Emas Jababeka 
Blok B N5 Cikarang Eckasi 


Dibutuhkan salesman pria max 
35 Uupend.min SMA, borsodia 
GI tempatkan dar koto. 
hubungi 02170715058 (vidi) 


Dia Accrunting  Wonlta, 


Ma NN | JEMARETING eSALES 
Ke ar | H saKeaRs 
Cai sekretaris, pgm, mia.03-05 


th cepat Sales mbk p/w, min 
SMU,maSIMP).punya. motor 
lm fasgnst cv Is9 ART Il 
Mtitthamtin 109 cikokol Tara 


inggris & mandarin, lamaran ke 
Si HRD PLSDM. Jl. Gunung 
Sahari ng 12Ajakpus 10610 


Dicari Ka Adimin/Atim P/W max 
30th palm cokatan & teliti gali 
aateigt kam ke Pantai Mutiara 


ViokYENOZLJekut10150 | 557817179465907891018650 ” | ca Sekretaris Olesi usia 
Deden mn, 

Diorienaga AdnuminD3/Max. mai si 

Soinos Oia. DonJaksa.Ruke | Bian Sole: & Hata Ye Gl Sanayan GI 


Pintu IX Gelora Senayan Gd 


erotntas Pada target. Di 
Bogor Cd, trs isi Senayan Trade CentretsTO) 


Plara11UA/33 PekIndah 2510 | Sekerja datam tekanan, supel, 


Din uh Hubungi | Senayan t-1 90106263 Jakpus 
Memefulan staf Adm wanita : 
Tt mah Dog | aa Junr/Sektars Win, Pglm Ke 
mahir komputer Ms. Olfce, iime Las Komp Ruko Permata 
monsing bias. senanttas | bibtan Sales MariingBeway | Serayan Biak Ge Jitetara 
beonsina Intenet, penamokan | On td Utan boga | Pelat pat Searan dota 
Money Change him. eka | Timur Raya No17 Kemayoran Es 


shintastsyaByahoocoid 


Hi reoucorooursi 


Urgont: 1.ales & Marketing 


PKontektor bth sarAdminSMK | 2.Aimin for cake shoo, mar. | Bth Teknisi Ale untuk STP/RO, 
Sirit dut, brpainn. JHusein | 27th, D3, Good Engish, Comp. | pengataman,5816978/5621508, 
Sastra Negara Pergudangan No. | SKI: ward/exceW/ohotoshop. | infogatriso-sca.comJlKedoya 


228 Jurumud-Benda TngiS121 | SewdCV:hedibueparishcom | Duri Raya No3tE BF Jak-Bar 


